T^krtolagi Iriformdsl & KomuriJka^l 2 Untuk SMAJMAiSMK KeLas XI * Osdirwan Osman * Adhi Sus<mo 





Untuk SMA/MA/SMK Kelas XI 


Pusaf Perbukuan 

Kfimenierian PeraJidikan National 
































Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 



Untuk SMA/MA Kelas XI 


Osdirwan Osman 



Pusat Perbukuan 

Kementerian Pendidikan Nasional 


















Hak Cipta buku ini pada Kementerian Pendidikan Nasional. 
Dilindungi Undang-undang. 


TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

Untuk SMA/MA/SMK Kelas XI 


Penyusun 

: Osdirwan Osman 

Penelaah 

: Adhi Susano 

Editor 

: Ropidin 

Design Cover 

: Rahmadi 

Setting/Lay Out 

: Mochamad Kadapi 

Ukuranbuku 

: 17,6x25 cm 

005 

OSD 

t 

OSDIRWAN Osman 

Teknologi Informasi dan Komunikasi/Osdirwan Osman, Adhi Susano 
editor, Ropidin.—Jakarta: Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan 
Nasional, 2010. 
xiv, 234 him.: ilus.; 25 cm 


Bibliografi: him. 215 

Indeks 

Untuk SMA/MA/SMK Kelas XI 

ISBN 978-979-095-262-1 (no. jilid lengkap) 

ISBN 978-979-095-267-6 (jil. 2a) 

I. Teknologi Informasi - Studi dan Pengajaran 1. Judul 

II. Adhi Susano III. Ropidin 


Hak Cipta buku ini dialihkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional 
dari penerbit PT Arya Duta. 

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan 
Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010. 


Diperbanyak oleh ... 


















Kata Sambutan 



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, 
Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009, telah 
membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan 
kepada masyarakat melalui situs internet ( website ) Jaringan Pendidikan Nasional. 

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 
dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan 
untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor49 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009. 

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/ 
penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Kementerian 
Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di 
seluruh Indonesia. 

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya ini, dapat diunduh 
(down load), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. 
Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus 
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan buku teks 
pelajaran ini akan lebih mudah diakses oleh siswa dan guru di seluruh Indonesia 
maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri sehingga dapat dimanfaatkan 
sebagai sumber belajar. 

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa 
kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami 
menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran 
dan kritik sangat kami harapkan. 


Jakarta, April 2010 
Kepala Pusat Perbukuan 


















Kata Pengantar 


Perkembangan teknologi senantiasa seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Namun 
bisa berlaku sebaliknya, di mana perkembangan teknologi lebih cepat dibanding ilmu pengetahuan. 
Contohnya adalah teknologi informasi dan komunikasi. 

Akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini maka sangat 
dimungkinkan jika masyarakat berlomba mengejar ketertinggalannya dengan banyak membaca 
dan belajar ilmu-ilmu tentang komputer. Untuk memberikan sarana dalam pembelajaran teknologi 
tersebut, kami terbitkan buku Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

Materi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada buku ini dikemas secara ringkas dan 
sistematis. Dilengkapi dengan materi pengayaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan 
kalian. Penyajiannya dengan bahasa yang sederhana agar lebih mudah dipahami. Buku ini 
dilengkapi pula dengan tugas dan kegiatan praktik sehingga peserta didik mampu 
mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Semoga dengan terbitnya buku ini dapat memberi motivasi baru kepada peserta didik untuk 
belajar lebih baik. Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari sempurna. 
Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami nantikan demi perbaikan- 
perbaikan di masa mendatang. 


Jakarta, Februari 2009 

Penyusun 


IV 


















Diundu h dan BSE.t^ahoni.oom 



Daftar Isi 


KataSambutan . iii 

Kata Pengantar . iv 

Daftar Isi . v 

Daftar Gambar . vii 

Daftar Tabel . x 

Daftar Lampiran . xi 

Pendahuluan . xii 

BAB 1 Menggunakan Internet untuk Keperluan Informasi dan Komunikasi 

A. Perangkat Kerasyang Digunakan untuk Akses Internet. 2 

B. Istilah-lstilah dalam Internet. 7 

C. Peran Internet Service Provider (ISP). 12 

D. User ID dan Password. 13 

E. Mengkonfigurasi Internet Explorer. 14 

F. Mengakses Internet. 15 

G. Memperoleh Informasi Melalui Pelayanan World Wide Web (www). 27 

H. Menggunakan Menu dan Fasilitas yang Ada di Web Browser untuk 

Mengakses Internet. 31 

I. Fasilitas Lain yang Ada di Web Browser untuk Mengakses Internet. 34 

J. Pengertian U RL dan Homepage. 35 

K. Mengelola Informasi yang Diperoleh (Menyimpan dan Mencetak Informasi) 

. 38 

L. Mengenal Situs yang Menyediakan Fasilitas Search Engine. 39 

M. Menggunakan Search Engine dalam Mengakses Informasi dari Internet. 41 

N. Acrobat Reader. 42 

O. Menggunakan Alamat Tujuan dan Subjek untuk Membuat E-Mail. 45 

P. Membuat dan Mengirim E-Mail. 47 

Q. Menggunakan Carbon Copy (Cc) dan Blind Carbon Copy (BCc) dalam 

Mengirimkan E-Mail. 51 

R. Melakukan Attachment File dalam E-Mail. 52 

S. Membalas E-Mail yang Masuk (Reply atau Forward). 57 

T. Menggunakan Pelayanan Internet dalam Mencari Informasi untuk 

Menyelesaikan Tugas dari Guru. 58 

U. Menggunakan Layanan Chatting. 59 

V. Menggunakan Mailing List di Yahoo Group. 60 

Rangkuman. 60 

Refleksi. 61 

Penilaian. 62 


v 


















































BAB 2 Program Pengolah Angka (Microsoft Office Excel 2003) 

A. Kegunaan Program Pengolah Angka. 68 

B. Fungsi Menu dan Ikon Pengolah Angka (Microsoft Office Excel 2003). 70 

C. Membuat dan Menyimpan Lembar Kerja. 78 

D. MengelolaSel. 80 

E. Membuat dan Mencetak Lembar Kerja. 108 

F. Menu-Menu yang Berkaitan dengan Formula. 114 

G. Menu yang Berkaitan dengan Grafik (Chart). 170 

H. Kompatibilitasdan Interoperasibilitas. 175 

Rangkuman. 179 

Refleksi. 179 

Penilaian. 180 

BAB 3 Membuat Homepage Sederhana dan Interaktif 

A. Menentukan Perangkat Lunak yang Diperlukan untuk Membuat Homepage 
. 184 

B. Membuka Source HTML Sebuah Homepage. 185 

C. Elemen-Elemen dalam Dokumen HTML. 186 

D. Mengedit Text HTML Menggunakan Microsoft Word. 187 

E. Manipulasi Text. 188 

F. Manipulasi Gambar. 191 

G. Manipulasi Daftar Item. 191 

H. Manipulasi Form. 193 

I. Manipulasi Frame. 197 

J. Manipulasi Tabel. 198 

K. Membuat Layout Homepage yang Diinginkan. 199 

L. Menerapkan Hyperlink. 200 

M. Menerapkan Cascading Style Sheet. 201 

N. Membuat Aplikasi dalam Sistem yang Terintegrasi. 201 

O. Membuat Gratis dengan Homepage yang Diinginkan. 203 

P. Menentukan Alamat Domain. 204 

Q. Mendaftarkan Alamat Domain ke Provider Web Hosting. 205 

R. Melakukan Upload. 205 

S. Memperbaiki dan Merevisi Data yang Sudah Ada. 205 

T. Memprogram Web Database Interaktif. 206 

Rangkuman. 207 

Refleksi. 208 

Penilaian. 208 

Daftar Pustaka . 215 

Glosarium . 216 

Indeks . 222 

Lampiran . 224 


VI 
























































Daftar Gambar 



Gambar 1.1 Cara kerja internet, 2 

Gambar 1.2 Ethernet Card, 2 

Gambar 1.3 Modem External dan Internal, 3 

Gambar 1.4 Modem internal, 4 

Gambar 1.5 Modem eksternal, 5 

Gambar 1.6 Router, 6 

Gambar 1.7 Internet Properties, 14 

Gambar 1.8 Kotak dialog Network Connections, 15 

Gambar 1.9 Kotak dialog New Connection Wizard, 

16 

Gambar 1.10 Tampilan Set up my connection 

manually, 16 

Gambar 1.11 Tampilan Connect using a dial-up 

modem, 16 

Gambar 1.12 Kotak isian ISP Name, 17 
Gambar 1.13 Kotak dialog New Connections 

Wizard, 17 

Gambar 1.14 Kotak dialog New Connections, 18 
Gambar 1.15 Kotak dialog New Connections, 18 
Gambar 1.16 Kotak dialog TELKOMNet Properties, 

18 

Gambar 1.17 Kotak dialog Internet Protocol (TCP/ 

IP) Properties, 19 

Gambar 1.18 Kotak dialog Shortcut, 20 
Gambar 1.19 Tampilan icon Shortcut to My 

Connection pada desktop, 20 
Gambar 1.20 Kotak dialog Connect My Connection, 

21 

Gambar 1.21 Kotak dialog Connecting My Connection, 

22 

Gambar 1.22 Modem ISP sedang memeriksa user 

name dan password pada komputer 
kita, 22 

Gambar 1.23 Ikon koneksi pada taskbar, 22 
Gambar 1.24 Tampilan awal komputer, 24 
Gambar 1.25 Tampilan situs MSN, 24 
Gambar 1.26 Tampilan situs LIPI, 25 
Gambar 1.27 Tombol Close (X) untuk menutup 

Microsoft Internet Explorer, 25 
Gambar 1.28 Ikon koneksi pada taskbar, 25 


Gambar 1.29 

Gambar 1.30 

Gambar 1.31 
Gambar 1.32 
Gambar 1.33 
Gambar 1.34 
Gambar 1.35 
Gambar 1.36 
Gambar 1.37 
Gambar 1.38 
Gambar 1.39 
Gambar 1.40 
Gambar 1.41 
Gambar 1.42 
Gambar 1.43 

Gambar 1.44 
Gambar 1.45 

Gambar 1.46 
Gambar 1.47 
Gambar 1.48 
Gambar 1.49 
Gambar 1.50 
Gambar 1.51 
Gambar 1.52 
Gambar 1.53 

Gambar 1.54 
Gambar 1.55 
Gambar 1.56 

Gambar 1.57 
Gambar 1.58 

Gambar 1.59 
Gambar 1.60 


Kotak dialog My Connection Status, 
26 

Website Departemen Pendidikan 
Nasional, 27 

Web pencari atau Search Engine, 28 
Tampilan situs game, 28 
Tampilan situs Yahoo! Mail, 29 
Tampilan situs belanja online, 30 
Homepage Koran Republika, 34 
Website InterNIC, 36 
Tampilan website Yahoo!, 39 
Tampilan website Google, 40 
Tampilan website Altavista, 40 
Tampilan website Lycos, 40 
Tampilan Lycos, 41 
Tampilan Acrobat Reader, 42 
Tampilan YahoolMail untuk 
mendaftar, 45 

Tampilan form registrasi, 46 
Tampilan YahoollD Helper untuk 
mengecek Mailbox, 46 
Tampilan konfirmasi YahoolMail, 46 
Website Yahoo!, 47 
Tampilan Sign in to Yahoo!, 47 
Kotak jendela YahoolMail, 48 
Kotak tempat menulis surat, 48 
Tampilan Microsoft Word, 49 
Kotak jendela YahoolMail, 50 
Kotak tempat menulis surat atau 
dokumen, 50 

Kotak jendela YahoolMail, 51 
Konfirmasi bahwa e-mail terkirim, 51 
Konfirmasi kesalahan pengiriman 
e-mail, 52 

Kotak jendela YahoolMail, 52 
Tampilan pilihan file-file yang akan 
dikirim, 53 

Tampilan file sedang diproses, 53 
Tampilan kotak jendela YahoolMail, 
53 


VII 


















Gambarl.61 


Gambar 1.62 
Gambar 1.63 
Gambar 1.64 
Gambar 1.65 
Gambar 1.66 
Gambar 1.67 

Gambar 1.68 


Gambar 1.69 
Gambar 1.70 

Gambar 1.71 
Gambar 2.1 


Gambar 2.2 


Gambar 2.3 

Gambar 2.4 
Gambar 2.5 
Gambar 2.6 
Gambar 2.7 
Gambar 2.8 
Gambar 2.9 
Gambar 2.10 
Gambar 2.11 

Gambar 2.12 
Gambar 2.13 
Gambar 2.14 
Gambar 2.15 

Gambar 2.16 
Gambar 2.17 
Gambar 2.18 
Gambar 2.19 
Gambar 2.20 
Gambar 2.21 

Gambar 2.22 


Tampilan kotak jendela YahoolMail 
untuk membuktikan e-mail sudah 
terkirim, 54 

Tampilan Sign in to Yahoo!, 54 
Tampilan website Yahoo!, 55 
Tampilan YahoolMail, 55 
Tampilan dari file attach, 56 
Tampilan dari file download, 56 
Tampilan Yahoo! untuk membalas 
e-mail masuk, 57 

Tampilan YahoolMail yang 
menyatakan bahwa balasan sudah 
terkirim, 57 

Jendela mesin pencari Yahoo!, 58 
Hasil pencarian kata ’’Sport” dengan 
mesin pencari Yahoo!, 58 
Jendela Yahoo! Messenger, 59 
Berbagai data, tabel, dan grafik yang 
dapat diselesaikan dengan Microsoft 
Office Excel 2003,68 
Tampilan Start-Program-Microsoft 
Office-Microsoft Excel 2003 pada 
start menu, 69 

Jendela Microsoft Office Excel 2003, 
69 

Pulldown menu File Ms. Excel, 70 
Pulldown menu Edit Ms. Excel, 71 
Pulldown menu View Ms. Excel, 72 
Pulldown menu Insert Ms. Excel, 72 
Pulldown menu Format Ms. Excel, 73 
Pulldown menu Tool Ms. Excel, 73 
Pulldown menu Data Ms. Excel, 74 
Pulldown menu Window Ms. Excel, 
75 

Pulldown menu Help Ms. Excel, 75 
Tampilan lembar kerja baru, 78 
Tampilan kotak dialog Save As, 79 
Tampilan untuk membuka berkas 
yang tersimpan,79 
Tampilan toolbar Formatting, 80 
Tampilan Format Cells, 80 
Menyorot sel yang diinginkan, 81 
Hasil pengurangan angka desimal, 81 
Menyorot sel yang diinginkan, 82 
Hasil pengaturan format persentase, 
82 

Menyorot sel yang diinginkan, 83 


Gambar 2.23 

Gambar 2.24 
Gambar 2.25 
Gambar 2.26 
Gambar 2.27 
Gambar 2.28 
Gambar 2.29 
Gambar 2.30 
Gambar 2.31 
Gambar 2.32 
Gambar 2.33 
Gambar 2.34 
Gambar 2.35 

Gambar 2.36 
Gambar 2.37 
Gambar 2.38 
Gambar 2.39 

Gambar 2.40 
Gambar 2.41 

Gambar 2.42 
Gambar 2.43 

Gambar 2.44 
Gambar 2.45 

Gambar 2.46 

Gambar 2.47 

Gambar 2.48 

Gambar 2.49 

Gambar 2.50 

Gambar 2.51 


Gambar 2.52 
Gambar 2.53 
Gambar 2.54 


Hasil pengaturan format mata uang, 
83 

Menyorot sel yang diinginkan, 85 
Menu Format - Cells, 85 
Hasil pengaturan format tanggal, 86 
Menyorot sel yang diinginkan, 86 
Hasil pengaturan format jam, 87 
Menyorot sel yang akan diformat, 87 
Hasil format teks data numerik, 87 
Font pada toolbar Formatting, 89 
Font Size pada toolbar Formatting, 89 
Gaya-gaya huruf yang tersedia, 90 
Ikon perataan text, 90 
Beberapa model perataan teks secara 
horizontal, 91 

Bermacam-macam arah teks, 93 
Menyorot sel yang diinginkan, 94 
Hasil pengaturan letak indent, 94 
Ikon Font Color pada toolbar Format¬ 
ting, 94 

Ikon Fill Color, 95 

Hasil pengaturan warna latar 
belakang, 95 

Menyorot tabel yang diinginkan, 96 
Hasil pengaturan secara otomatis 
warna background, 97 
Ikon Border, 97 

Contoh-contoh penggunaan kombinasi 
border pada sebuah tabel, 97 
Tabel dengan data pada sel tidak tepat 
berada di antara kolom-kolom, 98 
Tabel dengan data pada sel berada di 
antara kolom-kolom, 98 
Tabel dengan data pada sel tidak tepat 
berada di antara baris-baris, 99 
Menyorot sel dalam satu kolom yang 
akan digabungkan, 99 
Hasil penggabungan beberapa sel 
dalam satu kolom, 99 
Bentuk kursor saat memperbesar atau 
memperkecil ukuran tinggi sebuah 
baris, 101 

Kotak dialog Row Height, 102 
Kotak dialog Column Width, 102 
Tampilan sel yang akan dipindahkan, 
103 


VIII 


















Gambar2.55 

Gambar2.56 

Gambar2.57 

Gambar2.58 

Gambar2.59 

Gambar2.60 

Gambar2.61 

Gambar2.62 

Gambar2.63 

Gambar2.64 

Gambar2.65 

Gambar2.66 

Gambar2.67 

Gambar2.68 

Gambar2.69 

Gambar2.70 

Gambar2.71 

Gambar2.72 

Gambar2.73 

Gambar2.74 

Gambar2.75 

Gambar2.76 

Gambar2.77 

Gambar2.78 

Gambar2.79 

Gambar2.80 

Gambar2.81 

Gambar2.82 

Gambar2.83 

Gambar2.84 

Gambar2.85 

Gambar2.86 


Gambar tampilan sel setelah 
dipindahkan, 103 

Menyorot sel-sel yang akan di-copy, 
104 

Tampilan sel yang akan di-copy, 104 
Tampilan sel-sel setelah di-copy, 104 
Contoh data, 104 

Kesalahan dalam proses copy data, 
106 

Kotak dialog Paste Special, 106 
Hasil pengoperasian Paste Special, 
107 

Kotak jendela Print Preview, 108 
Tombol Print Preview pada toolbar 
Standard. 109 

Kotak dialog Page Setup, 109 
Kotak pilihan Orientation, 110 
Kotak pilihan Scaling, 110 
Kotak pilihan Paper size, 110 
Tampilan pengaturan ukuran margin 
yang diinginkan, 111 
Tampilan pengaturan sentral 
halaman, 111 
Kotak dialog Print, 112 
Mengganti nama lembar kerja, 112 
Kotak dialog Move or Copy, 113 
Ikon Paste Function, 114 
Menyorot range sebagai tempat 
pembuatan rumus, 114 
Mengetik rumus yang dikehendaki, 
115 

Tampilan hasil berdasarkan rumus 
yang sudahdibuat, 115 
Kotak dialog Paste Function, 116 
Referensi sel absolut, 116 
Referensi sel relatif, 116 
Menyalin formula dalam suatu range, 

170 

Tampilan sebuah data yang disajikan 
dalam bentuktabel dan grafik, 170 
Sumberdata, 171 

Kotak dialog Chart Wizard step 1 of 4, 

171 

Kotak dialog Chart Wizard, 171 
Tampilan langkah-langkah mengganti 
tipe grafik, 172 


Gambar2.87 Tampilantabel besertadatanya, 173 
Gambar2.88 Mengurutkan data menggunakan 

filter data, 173 

Gambar 2.89 Memilih data menggunakan filter data, 

173 


Gambar 2.90 

Gambar 2.91 
Gambar 2.92 
Gambar 2.93 

Gambar 2.94 

Gambar 3.1 
Gambar 3.2 
Gambar 3.3 

Gambar 3.4 

Gambar 3.5 

Gambar 3.6 

Gambar 3.7 

Gambar 3.8 

Gambar 3.9 
Gambar 3.10 


Hasil penyaringan data menggunakan 
filter data, 173 

Worksheet dalam pengolah kata, 175 
Sebuah tabel tanpa worksheet, 176 
Membuat grafik pada lembar kerja 
pengolah angka, 178 
Menyajikan grafik pengolah angka 
dalam berkas pengolah kata, 178 
Cara membuka Frontpage, 184 
Tampilan FrontPage, 185 
Tampilan Source HTML sebuah 
Homepage, 186 

Dokumen sebelum dan sesudah 
editing, 188 

Tampilan hasil manipulasi teks HTML 

pada halaman Web, 190 

Tampilan hasil manipulasi teks pada 

halaman Web, 190 

Tampilan hasil manipulasi gambar 

dengan HTML, 191 

Tampilan hasil manipulasi daftar item 

pada halaman Web, 192 

Bentuk-bentuk Form, 193 

Tampilan HTML pada halaman web, 

196 


Gambar 3.11 Jendela New Page, 197 
Gambar 3.12 Jendela New Frame, 197 
Gambar 3.13 Tampilan New - Page - 1. htm di 

Preview, 198 

Gambar 3.14 Tampilan hasil manipulasi tabel, 199 
Gambar 3.15 Jendela Create Hyperlink, 200 
Gambar3.16 Toolbar URL, 200 
Gambar 3.17 Preview hasil Hyperlink, 201 
Gambar 3.18 Halaman muka homepage, 202 
Gambar 3.19 Halaman pendukung page referensi 

dari website, 203 

Gambar 3.20 Hasil desain gratis homepage, 204 
Gambar 3.21 Tampilan Web Database interaktif, 

206 


Gambar 3.22 Hasil modifikasi web database, 207 


IX 


















DaftarTabel 


Tabel 1.1 Istilah-lstilah dalam Internet. 7 

Tabel 1.2 PenjelasanKegunaanJendela Internet Properties. 14 

Tabel 1.3 Fungsi Submenu File Jendela Internet Explorer. 31 

Tabel 1.4 Fungsi Submenu Edit Jendela Internet Explorer. 32 

Tabel 1.5 Fungsi Submenu View Jendela Internet Explorer. 32 

Tabel 1.6 Fungsi Submenu Go Jendela Internet Explorer. 33 

Tabel 1.7 Fungsi Submenu Favorites Jendela Internet Explorer. 33 

Tabel 1.8 Fungsi Submenu Help Jendela Internet Explorer. 33 

Tabel 1.9 Fungsi Ikon pada Toolbar Jendela Internet Explorer. 35 

Tabel 1.10 DaftarTLD Generic. 36 

Tabel 1.11 Daftar TLD Negara. 37 

Tabel 1.12 Daftar SLD. 37 

Tabel 1.13 Kegunaan Submenu File Acrobat Reader. 43 

Tabel 1.14 Kegunaan Submenu Edit Acrobat Reader. 43 

Tabel 1.15 Kegunaan Submenu View Acrobat Reader. 43 

Tabel 1.16 Kegunaan Submenu Document Acrobat Reader. 44 

Tabel 1.17 Kegunaan Submenu Window Acrobat Reader. 44 

Tabel 2.1 Fungsi Pulldown Menu File Ms. Excel. 70 

Tabel 2.2 Fungsi Pulldown Menu Edit Ms. Excel. 71 

Tabel 2.3 Fungsi Pulldown Menu View Ms. Excel. 71 

Tabel 2.4 Fungsi Pulldown Menu Insert Ms. Excel. 72 

Tabel 2.5 Fungsi Pulldown Menu Format Ms. Excel. 73 

Tabel 2.6 Fungsi Pulldown Menu Tool Ms. Excel. 73 

Tabel 2.7 Fungsi Pulldown Menu Data Ms. Excel. 74 

Tabel 2.8 Fungsi Pulldown Menu Window Ms. Excel. 75 

Tabel 2.9 Fungsi Pulldown Menu Help Ms. Excel. 75 

Tabel 2.10 Fungsi Ikon pada Toolbar Standard Ms. Excel. 76 

Tabel 2.11 Fungsi Ikon pada Roolbar Formatting Ms. Excel. 77 

Tabel 3.1 Elemen-Elemen dokumen HTML. 186 

Tabel 3.2 Bentuk-Bentuk Form. 193 


x 

















































Lampiran 1 BeritaSeputarTeknologilnformasidanKomunikasi. 223 

Lampiran 2 Pendalaman Materi Internet dan Homepage. 228 

Lampiran 3 Aplikasi Pembelajaran Pengelolaan Angka. 230 


XI 






















j Pendahuluan 

Perkembangan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sangat pesat dan 
berpengaruh sangat signifikan terhadap pribadi maupun komunitas, segala aktivitas kehidupan, 
cara kerja, metode belajar, gaya hidup, maupun cara berpikir. Oleh karena itu, pemanfaatan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi harus diperkenalkan kepada siswa agar mereka mempunyai bekal 
pengetahuan dan pengalaman yang memadai untuk bisa menerapkan dan menggunakannya dalam 
kegiatan belajar, bekerja, serta berbagai aspek kehidupan sehari-hari. 

Visi mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu agar siswa dapat menggunakan 
perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi secara tepat dan optimal untuk mendapatkan dan 
memproses informasi dalam kegiatan belajar, bekerja, dan aktivitas lainnya sehingga siswa mampu 
berkreasi, mengembangkan sikap inisiatif, mengembangkan kemampuan eksplorasi mandiri, dan 
mudah beradaptasi dengan perkembangan yang baru. 

Menyikapi fenomena tersebut, kami terdorong untuk ikut berpartisipasi memotivasi dan 
membekali siswa dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan menerbitkan sebuah 
buku pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Buku ini disusun untuk menyiapkan siswa 
agar dapat terlibat pada perubahan yang pesat dalam dunia kerja maupun kegiatan lainnya yang 
mengalami penambahan dan perubahan dalam variasi penggunaan teknologi. Siswa menggunakan 
perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mencari, mengeksplorasi, menganalisis, dan 
saling tukar informasi secara kreatif namun bertanggung jawab. Siswa belajar bagaimana 
menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi agar dengan cepat mendapatkan ide dan 
pengalaman dari berbagai kalangan masyarakat, komunitas, dan budaya. Penambahan kemampuan 
karena penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi akan mengembangkan sikap inisiatif dan 
kemampuan belajar mandiri, sehingga siswa dapat memutuskan dan mempertimbangkan sendiri 
kapan dan di mana penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara tepat dan optimal, 
termasuk apa implikasinya saat ini dan di masa yang akan datang. 

Materi dalam buku ini disajikan secara runtut dan ringkas, dengan memerhatikan unsur saling 
keterkaitan materi. Penyajiannya menggunakan bahasa yang sederhana namun komunikatif, 
sehingga diharapkan dapat mempermudah komunikasi antara guru dan siswa. Uraian materi 
dilengkapi dengan gambar-gambar sebagai media untuk membantu siswa dalam memahami materi 
yang sedang dipelajarinya. Materi diuraikan melalui kegiatan-kegiatan yang interaktif, sehingga 
proses pembelajaran akan berlangsung dengan menyenangkan. 

Pada buku ini kamu akan mempelajari tentang teknik penggunaan internet, program pengolah 
kata, serta teknik pembuatan homepage. Adapun salah satu program pengolahan angka yang 
dibahas pada buku ini adalah Microsoft Excel 2003. Meskipun, saat ini telah hadir program terbarunya, 
yakni Microsoft Excel 2007, namun dikhawatirkan program tersebut belum memasyarakat. 

Buku ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur pendukung materi yang disajikan dan diharapkan 
dapat menyokong keberhasilan siswa dalam memahami materi. Fitur-fitur tersebut adalah sebagai 
berikut. 


XII 


















Kata Kunci 

Merupakan kata-kata yang merujuk pada inti 
materi yang akan disajikan dalam setiap 
babnya. 






+ Pcrarigkal heras 

* ftranEP 

* Fifelny fc?| 

• BHEh Engle 

+ AtZ-CS irfclTKJ 

+ Konhqunu 

+ E-nai 

■ Abflnsfll 

+ L-arateip 

+ VtftdWt±aV*i 

+ '.'.tb hUrtt-EI 

■ diattng 

+ fellah 

+ 

+ UFL 



Kegiatan Belajar 

Merupakan latihan praktik, baik individu 
maupun kelompok, sebagai aplikasi materi 
yang telah dipelajari. 


■ Ki.ipifiji EMJ ifiu Ion pi it3 w«*j <1 kamM BuaJ&n Cfifei Sc= 3 .-.h Qd m 

pre ^B*Wa..neroi.(*iriDniTDi terser ria&ii so ary! 

2 Bui 12 n rub -Jani *pi telcnaa iracluin*ii Irfcmri cbr ckfensP 


Tahukah Kamu? 

Merupakan informasi tambahan yang 
berkaitan dengan materi dan layak untuk 
diketahui oleh siswa. 



Rangkuman 

Merupakan kesimpulan dari keseluruhan 
materi yang disajikan dalam setiap bab. 



I dari ifttt iMiiy:- v & i y teen ^kynprisi 

taripyfei yang sairg fcihail saiu dsngan bnnya sehngga setup taipLfef tersHail 
walaupuncblan bsftaj-a spesliasidan terii>: pmpnvang teiteda dapaisalr: 
tefiter inform*! fen dal (M** teeM 

pntcolTGPJP MHi Mi cM MHTHtafefah Ljturjias, 
alii NWft rvw& wo [rnsj. 


Refleksi 

Merupakan media bagi siswa untuk 
mengekspresikan apa yang dirasakan, 
dipikirkan, dan diinginkannya. 


hanu Hjfchnenpelapfi riaSe-n trCi^ nteirn-1, nulai dan pension. taitiwiiE. 
sohHtiE.Hinpaicaia-cara nenqaS-i-es n tor re i dsn ne-nggunakan bertaagai n«Kki png 

irsetft (Wan Irtsmst Apatefi asnuari® rimna h^i tenu patejari iu (i»p»i taiu 
plalailTCepattaMaiHJ n«iftp4ihiartap*p vftftyiBH' Alaskan daSni baft i ini? 
A law a&hafi naeri ■.■anj teim mm patarl? 


Penilaian 

Merupakan latihan soal-soal untuk mengukur 
tingkat pemahaman siswa terhadap konsep 
yang dipelajarinya. 



XIII 








































































BAB 1 


Menggunakan Internet untuk 
Keperluan Informasi dan 

Komunikasi 


Kata Kunci 



-N\ 

• Perangkat keras 

• Peran ISP 

• Mailing list 

• Search Engine 

• Akses internet 

• Konfigurasi 

• E-mail 

• Attachment 

• Cara kerja 

• World Wide Web 

• Web browser 

• Chatting 

• Istilah 

V:- 

• Homepage 

• URL 

- V 


Pernahkah kamu menggunakan internet? Apa manfaat yang kamu dapatkan dari internet? 
Bagaimanan cara kerja internet? Apa sajakah perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan 
untuk akses internet? 

Pokok-pokok persoalan yang ditanyakan di atas merupakan materi yang akan dibahas dalam 
bab 1 ini. Setelah mempelajari materi tersebut, kamu akan mampu: 

1. Menjelaskan perangkat keras yang digunakan untuk akses internet. 

2. Menjelaskan persyaratan komputer yang digunakan untuk mengakses internet. 

3. Menjelaskan peran ISP. 

4. Menjelaskan cara memperoleh informasi melalui internet atau /oca//?os!/LAN. 

5. Mendemonstrasikan cara memperoleh informasi dalam bentuk gambar melalui internet atau 
toca//?osf/LAN. 

6. Menjelaskan fungsi mesin pencari (search engine). 

7. Mendemonstrasikan cara menyimpan informasi hasil browsing. 

8. Menjelaskan fungsi e-mail sebagai alat komunikasi. 

9. Mendemonstrasikan untuk melakukan attachment file dalam e-mail. 

10. Mendemonstrasikan cara mengambil attachment file dan memindahkannya pada media lain. 























Internet (dengan I besar) merupakan koleksi jaringan-jaringan yang sangat besar jumlahnya, 
yang saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan protokol TCP/IP, yang merupakan 
perkembangan dari ARPANet tahun 60-an dan 70-an. Internet menghubungkan puluhan ribu jaringan 
mandiri menjadi internet global raksasa yang mungkin adalah Wide Area Network terbesar di dunia. 
Adapun internet (dengan i kecil) merupakan hubungan antara dua jaringan atau lebih. 

Simaklah uraian berikut sehingga kamu dapat memahami perangkat keras apa saja yang 
digunakan untuk mengakses internet agar dapat menjelajahi dunia Internet yang begitu luas dan 
mengagumkan dengan hanya duduk di depan komputer di rumahmu. 

A. Perangkat Keras yang Digunakan untuk Akses Internet 


Sinyal 

Komputer 



Sinyal 

Komputer 



Protokol 

Telkom 


Sinyal Analog 



Modem 


Komputer kita 


Gambar 1.1 Cara kerja internet 



Komputer yang 
dihubungi 


Peralatan yang digunakan untuk berkomunikasi dan mencari informasi di dalam jaringan internet 
pada umumnya adalah ethernet card, modem, dan router. 

1. Ethernet Card 

Ethernet card adalah kartu yang dipasang pada mainboard sebagai alat penghubung komputer 
dalam suatu jaringan. 



Gambar 1.2 Ethernet Card 


Jika dilihat dari kecepatannya, ethernet dapat dibedakani menjadi empat jenis, yakni: 

a. 10 Mbit/detik, yang sering disebut sebagai Ethernet saja (standar yang digunakan: 10Base2, 
10Base5, lOBaseT, lOBaseF) 

b. 100 Mbit/detik, yang sering disebut sebagai Fast Ethernet (standar yang digunakan: 100BaseFX, 
100BaseT, 100BaseT4, 100BaseTX) 


2 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 


























c. 1000 Mbit/detik atau 1 Gbit/detik, yang sering disebut sebagai Gigabit Ethernet (standar yang 
digunakan: lOOOBaseCX, lOOOBaseLX, lOOOBaseSX, lOOOBaseT). 

d. 10000 Mbit/detik atau 10 Gbit/detik. Standar ini belum banyak diimplementasikan. 

Adapun merek-merek ethemet card di antaranya: 

a. D-LINK DFE-528TX 

b. D-LINK DFE-580TX 

c. HP 434905-B21 

d. HP Intel Pro 1000 PT 

e. LINKSYS PLK200-UK 

2. Modem 



Gam bar 1.3 Modem External dan Internal 


Untuk dapat berkomunikasi melalui internet, selain sebuah komputer diperlukan sebuah alat 
yang dinamakan modem. Oleh sebab itu, sekarang sudah menjadi standar sebuah unit komputer 
telah dilengkapi dengan modem. 

Modem merupakan singkatan dari modulator-demodulator. Modem adalah alat yang 
memungkinkan sebuah komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya melalui jalur line 
telepon. Jika pada line telepon hanya dapat mengirimkan data dalam bentuk suara/analog, fungsi 
modem adalah menerjemahkan sinyal komputer yang berbentuk digital menjadi analog dan 
menerjemahkan kembali dari sinyal analog/suara kepada sinyal komputer yang berbentuk digital. 

Pada modem dilengkapi fasilitas kompresi data (data compression) yang memungkinkan 
komputer dapat mengirimkan data lebih banyak oleh sinyal atau gelombang analog melalui line 
telepon. Hal ini disebabkan kompresi data dapat mengurangi ukuran pertukaran file sampai 
separuhnya pada saat data dikirim. Selain itu, modem dilengkapi pula dengan koreksi kesalahan 
(error correction) yang berfungsi untuk memeriksa dan memastikan data informasi yang diterima 
modem sama dengan data yang dikirim. 

Kinerja komputer akan semakin meningkat pada saat berkomunikasi dengan dilengkapi 
kompresi data dan koreksi kesalahan yang andal. 


Menggunakan Internet untukKeperluan... 


3 





















a. Jenis-Jenis Modem 


Menurut bentuk dan cara pemasangannya, modem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Internal Modem (Modem Internal) 

Sesuai dengan namanya, modem ini terletak atau dipasang di dalam komputer. Modem ini 
berbentuk kartu ( card) yang dilengkapi dengan jack telepon yang dipasang pada slot ekspansi 
ISA atau PCI pada mainboard komputer. Modem jenis ini dilengkapi pengeras suara dan 
bentuknya mirip dengan VGA card. 



Gambar 1.4 Modem internal 


Keuntungan dari modem internal adalah sebagai berikut. 

- Modem ini terpasang langsung pada slot yang ada di dalam motherboard sebagai 
penggunaan modem jenis ini tidak memerlukan tempat khusus. 

- Tidak memerlukan catu daya/adaptor karena kebutuhan daya listrik sudah disediakan 
oleh komputer itu sendiri. 

Penggunaan modem ini lebih terkesan ringkas, praktis, dan rapi karena tidak adanya 
kabel-kabel yang melintang. 

- Harganya lebih murah. 

Adapun kelemahan dari modem internal adalah sebagai berikut. 

- Lebih sulit dalam instalasinya. Hal ini dikarenakan port seri built-in yang dapat bertentangan 
dengan port seri yang sudah 6\-install di motherboard atau komponen/hardware lainnya. 

- Lebih sulit untuk menentukan kondisi modem karena tidak adanya lampu indikator pada 
modem ini. 

Panas yang terjadi pada modem akan menambah panas pada komponen atau 
hardware lainnya karena daya listrik diperoleh dari power supply pada komputer. Hal 
ini akan mempercepat kerusakan pada komponen atau hardware lainnya. 

- Mengorbankan sebuah slot pada mainboard sehingga akan berkurang slot yang akan 
digunakan untuk hardware lainnya. 


4 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 





















2. External Modem (Modem Eksternal) 

Sesuai dengan namanya, modem jenis ini posisinya berada di luar motherboard. Modem 
ini berbentuk kotak kecil yang memiliki interface komunikasi RS232 yang dihubungkan ke 
motherboard melalui port COM atau USB. Selain itu, modem ini dilengkapi dengan penyambung 
kabel ke line telepon (RJ-11). Modem jenis ini biasanya menggunakan sumber tegangan 
terpisah berupa adaptor. Modem ini juga dilengkapi oleh lampu indikator yang terletak pada 
panel depan untuk menentukan status kerja modem. 



Gambar 1.5 Modem eksternal 


Keuntungan dari penggunaan modem eksternal adalah sebagai berikut. 

- Tidak perlunya slot ekspansi yang digunakan sehingga slot ekspansi tersebut dapat 
digunakan untuk hardware atau komponen lainnya. 

Mudah untuk dipindah-pindahkan sehingga dapat dibawa dan digunakan untuk komputer 
lainnya. 

Dilengkapi dengan lampu indikator sehingga kita dapat melihat dengan langsung status 
kinerja dari modem. 

Panas yang terjadi pada modem tidak memengaruhi atau menambah panasnya komponen 
atau hardware lainnya karena menggunakan adaptor sehingga sumber tegangannya 
terpisah dengan komponen atau hardware yang ada pada motherboard. 

Instalasi lebih mudah karena biasanya hanya cukup dengan memasang kabel ke modem dan 
port seri di komputer serta memasang adaptor dan hubungan ke saluran telepon. 

Adapun kelemahan dari modem eksternal adalah sebagai berikut: 

Modem ini memerlukan tempat untuk meletakkannya walaupun kecil. 

Penggunaan modem ini terkesan tidak praktis dan tidak rapi karena banyaknya kabel 
yang digunakan. 

Harganya lebih mahal. 

b. Merek-Merek Modem 

Merek-merek modem yang masih beredar di pasaran umum, antara lain: 

3com Prolink Blue Thunder 

Asus D-Link 


Menggunakan Internet untukKeperluan... 


5 


















Ukuran sebuah modem ditentukan dengan satuan bit per second (bps), yaitu banyaknya data 
atau instruksi yang dapat ditransfer dalam satu detik. Makin tinggi kecepatan modem yang digunakan 
makin tinggi kecepatan komputer dalam mengelolah data informasi internet sehingga dapat 
mempersingkat waktu koneksi yang akhirnya akan menghemat biaya pulsa telepon. 

Ukuran modem yang dianjurkan minimal 56 Kbps. Jika lebih kecil dari itu maka proses transfer 
data yang dilakukan modem akan lebih lambat, dan sebaliknya. 

3. Router 

Router adalah sebuah alat jaringan komputer yang mengirimkan paket data melalui sebuah 
jaringan atau internet menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. 
Router berfungsi sebagai penghubung antardua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari 
satu jaringan ke jaringan lainnya. Router berbeda dengan switch. Switch merupakan penghubung 
beberapa alat untuk membentuk suatu Local Area Network (LAN). 



Gambar 1.6 Router 


Secara umum, router dibagi menjadi dua jenis, yakni: 

a. Static router (router statis), yakni sebuah router yang memiliki tabel routing statis yang diset 
secara manual oleh para administrator jaringan. 

b. Dynamic router (router dinamis), yakni sebuah router yang memiliki dab membuat tabel routing 
dinamis, dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan 
dengan router lainnya. 

Adapun merek-merek router antara lain: 

a. 2Wire d. Asus g. 

b. 3Com e. Belkin h. 

c. Apple Computer f. Buffalo Technology i. 


egiatan Belajar 


1. Kunjungi toko atau pameran komputer yang ada di kotamu! Buatlah daftar merek dan 
jenis microprocessor, harddisk, memori, dan monitor beserta harganya masing-masing! 

2. Buatkan pula daftar harga dari beberapa merek modem internal dan eksternal serta 
ethernet card dan router bersama jenis-jenisnya! 


Billion 

CANYON 

CISCO SYSTEMS, INC. 


6 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 




















Dennis C. Hayes 

Pada tahun 1977 telah berhasil menemukan PC modem, selanjutnya 
modem dikembangkan oleh Dr. Brent Towshent dengan penemuannya 56 K 
modem. 


B. Istilah-lstilah dalam Internet 


Berikut ini istilah-istilah penting yang sering kamu temukan dalam pemakaian internet. 

Tabel 1.1 Istilah-lstilah dalam Internet 


No. 

Istilah 

Pengertian 

1 . 

Access 

1) Proses mendapatkan atau mengambil data. 2) Mencari 
letak suatu data. 

2. 

Alias 

Penunjuk ke sebuah file dasar SFS. Alias biasa berada dalam 
direktori yang sama dengan file dasar atau direktori yang 
lain. 

I 3 

Attachment 

Fasilitas untuk melampirkan surat dalam pengiriman e-mail. 

4. 

Bandwidth 

Perbedaan antara frekuensi tertinggi dan terendah suatu 
band. Bandwidth digunakan sebagai ukuran kapasitas suatu 
saluran komunikasi yang dinyatakan dalam bits per second 
(bit per detik) atau bauds. 

5. 

Browser 

1) Perangkat yang tersedia dalam bahasa pemrograman 
yang memungkinkan pemrogram melihat susunan dan kode 
edit dalam bahasa pemrograman objek. 2) Program cilent 
yang digunakan untuk melihat-lihat berbagai jenis sumber 
daya atau informasi yang ada di internet. 

6. 

Chat, Chatting 

Berkomunikasi timbal balik secara tertulis antara dua pihak 
yang berlainan tempat melalui jaringan internet. 

7. 

Client 

1) Objek yang menggunakan sumber-sumber dari objek lain. 

2) Perusahaan atau perorangan yang menerima kontrak 
untuk menganalisis sistem. 3) Program yang digunakan untuk 
mengontak dan mendapatkan data dari program server di 
komputer lain, sering kali dalam jarak yang jauh. Salah satu 
contohnya adalah Web Browser. 


Menggunakan Internet untuk Keperluan... 


7 























No. 

Istilah 

Pengertian 

8. 

Cyberspace 

Semua sumber-sumber informasi yang terdapat di seluruh 
jaringan komputer. 

9. 

Dial-up line 

Saluran telepon yang digunakan sebagai sarana untuk 
komunikasi data. 

10. 

r dif 

Singkatan dari Data Interchange Format, standar khusus 
untuk file data yang memungkinkan file tersebut dibaca oleh 
program lain. 

11. 

DNS 

Singkatan dari Domain Name System, sistem yang 
menerjemahkan domain name internet ke dalam IP number. 
DNS Server adalah server yang melakukan penerjemahan 
semacam ini. 

12. 

Domain 

Serangkaian program-program transaksi dan server yang 
mengalokasikan sumber daya bersama dalam sebuah 
sistem. 

13. 

Download 

1) Proses mentransfer data dari sebuah komputer ke 
komputer yang sedang Anda pakai. 2) Mentransfer informasi 
dari komputer ke laser printer. 3) Mentransfer informasi dari 
internet ke komputer atau medium penyimpanan data. 

14. 

E-mail 

Proses mengirim, menerima, dan menyimpan pesan dalam 
bentuk informasi digital melalui fasilitas telekomunikasi. 

15. 

Ethernet 

Salah satu bentuk LAN (Local Area Network) yang banyak 
digunakan untuk komputer-komputer yang saling 
terhubungkan. 

16. 

FTP 

Singkatan dari File Transfer Protocol, cara yang sangat 
umum untuk memindahkan file antarsitus internet. FTP 
merupakan cara untuk log in ke situs internet lain guna 
mengambil atau mengirim file. 

17. 

GIF 

Singkatan dari Graphics Interchange Format, format file 
gambar yang dikembangkan oleh CompuServe untuk 
pertukaran gambar antar -platform melalui modem. 

18. 

Homepage 

1) Halaman web utama sebuah perusahaan, organisasi, atau 
seseorang. 2) Halaman utama dari beberapa halaman web. 

19. 

Host 

Komputer dalam sebuah jaringan yang melayani atau 
menjadi sumber komputer-komputer lainnya dalam jaringan 
tersebut. 


8 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 



















No. 

Istilah 

Pengertian 

20. 

HTML 

Singkatan dari Hyper Text Markup Language, bahasa 
pengkodean yang digunakan untuk membuat dokumen 
hypertext untuk digunakan dalam World Wide Web. Istilah 
hyper dalam hypertext diartikan bahwa dalam HTML kita 
bisa menentukan bahwa sebuah blok teks atau gambar 
terhubung dengan file lain di internet. 

21. 

HTTP 

Singkatan dari Hyper Text Transfer Protocol, protokol untuk 
memindahkan file hypertext di internet. Hal ini memerlukan 
HTTP client program di satu ujung dan HTTP server program 
di ujung yang lain. HTTP adalah protokol terpenting yang 
digunakan dalam World Wide Web (www). 

22. 

Intranet 

Jaringan dalam seubah perusahaan atau institusi yang 
menggunakan jenis software yang sama dengan yang 
digunakan di internet, tetapi untuk keperluan internal saja. 

23. 

IP 

Singkatan dari Internet Protocol, paket-paket informasi yang 
ada pada halaman internet. 

24. 

IRC 

Singkatan dari Internet Replay Chat, fasilitas mengobrol 
langsung antara banyak pengguna. 

25. 

ISP 

Singkatan dari Internet Service Provider, perusahaan yang 
menjual jasa akses internet. 

26. 

JPEG 

Singkatan dari Joint Photographic Experts Group, standar 
dan format yang ditetapkan oleh Joint Protographic Experts 
Group untuk pemampatan atau pengkompresian gambar 
atau citra dengan penurunan kualitas yang minimal. 

27. 

LAN 

Singkatan dari Local Area Network, jaringan kerja yang terdiri 
atas sejumlah komputer dan piranti periferal yang saling 
tersambung untuk berbagi data, informasi, dan penggunaan 
peralatan. 

28. 

Link 

1) Sambungan secara fisik antara satu lokasi dan lokasi lain 
untuk transmisi data. 2) Istilah dalam sistem hiperteks yang 
berarti hubungan antara satu dokumen dan dokumen lain. 

29. 

Local ID 

User ID pada sistem local dari pengguna yang jauh lokasinya. 

30. 

Log in/Sign in 

Memulai akses ke sebuah komputer secara resmi dengan 
memasukkan kode identitas pengguna (user ID), sama 
dengan log on. 


Menggunakan Internet untukKeperluan... 


9 






















No. 

Istilah 

Pengertian 

31. 

Log out/Sign out 

Mengakhiri hubungan atau akses ke komputer, sama dengan 
log off. 

32. 

Login 

1) Nama yang digunakan untuk mengakses sistem komputer. 

2) Melakukan koneksi ke sistem komputer dengan 
memasukkan identitas (biasanya username dan password). 

33. 

Mailbox 

Area penyimpanan di d/skyang dialokasikan untuk pengguna 
jaringan kerja guna menerima pesan lewat e-mail. 

34. 

Mailist (Mailing List) 

Sistem otomatis yang memungkinkan orang mengirim e-mail 
ke suatu alamat, sementara pesan tersebut di-copy dan 
dikirim kepada semua pelanggan maillist yang lain. 

35. 

Modem 

Kependekan dari modulator/demodulator, sebuah piranti 
yang berfungsi menerjemahkan pulsa-pulsa digital dari 
komputer menjadi sinyal analog untuk transmisi telepon, dan 
menerjemahkan analog dari telepon menjadi pulsa-pulsa 
digital yang bisa dimengerti oleh komputer. Piranti ini 
memungkinkan komunikasi antarkomputer melalui fasilitas 
telepon, misalnya untuk koneksi ke internet. 

36. 

Network 

1) Hasil yang diperoleh dari menghubungkan lebih dari satu 
komputer agar bisa saling berbagi software dan informasi. 

2) Sistem yang terdiri atas komputer-komputer dan terminal- 
terminal yang saling terhubungkan. 

37. 

Offline 

1) Mengenai peralatan, piranti, atau manusia yang tidak 
terhubung langsung dengan CPU komputer. 2) Tidak 
terhubung ke jaringan (internet). 

38. 

Online 

1) Istilah yang digambarkan untuk menggambarkan 
peralatan, piranti, atau orang yang berhubungan atau 
berkomunikasi secara langsung dengan CPU komputer. 2) 
Terhubung ke jaringan (internet). 

39. 

Proxy server 

Server yang berada di antara client dan server yang 
sebenarnya, yang sedang digunakan oleh pengguna. Client 
kadang-kadang dikonfigurasikan untuk menggunakan proxy 
server, biasanya server HTTP. Client tersebut mengajukan 
permintaan dari proxy server. Kemudian proxy server 
mengajukan permintaan ke server yang sebenarnya dan 
menyampaikan hasilnya kembali ke client. Proxy sen/er 
biasanya digunakan pada Lokal Area Network (LAN) 


10 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 




















No. 

Istilah 

Pengertian 

40. 

RDF 

Kependekan dari Resource Definition Framework, 
serangkaian aturan (semacam bahasa) yang digunakan 
untuk mendeskripsikan informasi, khususnya informasi yang 
terdapat dalam World Wide Web. RDF bisa digunakan untuk 
mendeskripsikan koleksi buku, artis-artis, atau kumpulan 
halaman web. 

41. 

Refresh 

1) Meng-updafe piranti elektronik, khususnya monitor dengan 
data baru. 2) Memperbarui informasi dengan sebuah World 
Wide Web. 

42. 

Router 

Piranti yang menghubungkan jaringan dengan tipe yang 
sama, memungkinkan untuk membuat satu jaringan LAN 
dapat melakukan hubungan dengan piranti lainnya. 

43. 

Search Engine 

Sistem (biasanya berbasis web) yang digunakan untuk 
mencari informasi yang tersedia di web. 

44. 

Server 

1) Komputer pusat pada sebuah Local Area Network (LAN). 
Server berfungsi mengatur kerja piranti-piranti yang berada 
pada satu jaringan. 2) Paket software yang menyediakan 
layanan khusus untuk software client, misalnya server www. 

3) Dalam pemrograman berorientasi objek, diartikan sebagai 
objek yang tak pernah beroperasi pada objek-objek lain, 
tetapi hanya dioperasikan oleh objek-objek lainnya. 

45. 

Spam, Samping 

Usaha atau cara yang salah dalam menggunakan mailing 
list, USENET, atau fasilitas komunikasi jaringan yang lain 
dengan mengirim pesan yang sama ke banyak pihak yang 
sebenarnya tidak memintanya, seolah ’’menyiarkan” pesan 
tersebut. 

46. 

Tag 

1) Unsur dasar bahasa-bahasa yang digunakan untuk 
membuat halaman web (HTML) dan bahasa semacam itu, 
misalnya XML. 2) Menetapkan keyword (kata kunci) untuk 
membantu pencarian informasi tertentu. 

47. 

Upload 

Memindahkan informasi/data dari komputer kecil ke komputer 
yang lebih besar, dari komputer periferal ke komputer induk, 
atau dari komputer yang sedang Anda gunakan ke komputer 
lain. Kebalikan dari download. 

48. 

URL 

Singkatan dari Uniform Resource Locator, alat-alat dokumen 
yang ada dalam halaman website. 


Menggunakan Internet untuk Keperluan... 


11 



















No. 

Istilah 

Pengertian 

49. 

WAN 

Singkatan dari Wide Area Network, jaringan yang terdiri atas 
komputer-komputer yang secara geografis terpisah jauh. 

50. 

Web 

Kependekan dari World Wide Web. 

51. 

Web page 

Dokumen yang dirancang untuk dilihat di sebuah web 
browser. Biasanya ditulis dalam bahasa HTML. Kumpulan 
halaman web ini akan membentuk sebuah website (situs 
web). 

52. 

Website 

Situs web, keseluruhan kumpulan halaman web dan informasi 
lain (misalnya gambar-gambar, suara, file video, dan Iain- 
lain) yang disediakan bagi pengguna dalam sebuah web 
server. Biasanya halaman-halaman tersebut memiliki URL 
yang sama. 

53. 

Wi-Fi 

Kependekan dari Wireless Fidelity, istilah populer untuk 
bentuk komunikasi data nirkabel (tanpa kabel). Pada 
dasarnya Wi-Fi adalah Wireless Ethernet. 

54. 

WWW 

Kependekan dari World Wide Web, terkadang disebut web 
saja. Istilah yang sering digunakan (sebenarnya keliru) untuk 
internet, www memiliki dua arti utama: 1) Keseluruhan 
konstelasi sumber daya yang bisa diakses dengan 
menggunakan Gopher, FTP, HTTP, telnet, USENET, WAIS, 
dan tool yang lain. 2) Keseluruhan server-server hypertext 
(HTTP server) yang lebih dikenal dengan web server yang 
merupakan server-server yang melayani web pages dan web 
browsers. 


C. Peran Internet Service Provider (ISP) 


Jaringan internet bekerja melalui saluran komunikasi, yaitu saluran telepon ataupun sarana 
yang disediakan oleh penyedia akses internet atau yang lebih dikenal dengan nama provider. 
Provider atau yang lebih lengkapnya Internet Service Provider (ISP) berperan dalam memberikan 
layanan konektivitas internet bagi pelanggan rumah, instansi, maupun perusahaan melalui 
infrastruktur yang mereka miliki. 

Saat ini telah banyak berdiri ISP yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia, antara lain: 

1. PT TELKOM yang beralamat di http://www.telkom.net.id/ 

2. RADNET yang beralamat di http://www.rad.net.id/ 

3. MEGANET yang beralamat di http://www.mega.net.id/ 

4. PT INDOSAT yang beralamat di http://www.indosat.net.id/ 

5. RATELINDO Wireless-Mobile Internet Service yang beralamat di http://www.dataplus.net.id/ 


12 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 
























Di Indonesia asosiasi yang menaungi perusahaan Internet Service Provider (ISP) dinamakan 
APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). Informasi mengenai APJII dapat ditemukan 
melalui http://www.apjii.or.id/. 

Biasanya kita harus mendaftarkan diri kepada ISP setempat agar komputer kita dapat 
berkomunikasi dengan internet. Selain itu, ISP menawarkan pula hardware dan software yang 
diperlukan dalam instalasi internet, mulai dari modem standar, kabel modem, dan sebagainya. 
Apabila belum ada perusahaan ISP di daerah terdekat, bisa juga langsung mengakses internet 
tanpa mendaftarkan diri ke ISP, yaitu dengan menggunakanTELKOMNet Instan atau TELKOMNet 
ISDN. 

Pada saat mendaftarkan diri ke ISP kita akan diberikan: 

a. Sebuah nomor telepon untuk kebutuhan akses. 

b. Nomor IP address dan subnet mask untuk kode alamat komputer kita, misalnya 202.154.4.78. 
adalah Internet Network Information Center, yang beralamat di http://www.internic.net/ dan 
bertanggung jawab atas IP address ini. 

c. Sebuah hostname dan domainname symbol praktis untuk kode komputer kita. Misalnya, 
www.irwan.com. 

d. Sebuah alamat server DNS ( Domain Name System) untuk keperluan pelayanan perusahaan 
pelayanan akses internet. 

e. Sebuah user ID dan password untuk kata kunci dalam mengakses komputer kita. 


D. User ID dan Password 


User ID atau disebut juga user name dan password digunakan sebagai kata kunci komputer 
kita dalam mengakses internet. Selain itu, kita akan diberitahu nomor telepon (phone number) ISP. 
Bagi yang menggunakan TELKOMNet Instan maka: 

User name : telkomnet@ instan 
Password : telkom 
Phone number : 080989999 

Bagi yang menggunakan TELKOMNet ISDN maka: 

Username : telkomnet@isdn 
Password : telkom 
Phone Number : 080987777 

User ID dan password akan diisikan pada saat kita akan menghubungkan komputer ke internet 
melalui kotak dialog Connect To. 


Menggunakan Internet untuk Keperluan... 


13 
























E. Mengkonfigurasi Internet Explorer 


Salah satu software browser adalah Internet Explorer yang dikeluarkan oleh Microsoft yang 
secara otomatis sudah \er-install pada saat kita meng-/nsfa//Windows XP. Kita dapat mengonfigurasi 
Internet Explorer dengan pilihan-pilihan yang tersedia sehingga tampilan Internet Explorer sesuai 
dengan keinginan kita. 



Gambar 1.7 Internet Properties 


Tabel 1.2 Penjelasan Kegunaan Jendela Internet Properties 


Tab 

Kegunaan 

General 

Menampilkan homepage yang ditampilkan pada saat Internet Explorer 
diaktifkan. 

Mengatur warna alamat-alamat yang sudah diakses situsnya dan 
menentukan setting file sementara untuk mempercepat akses. 

Security 

Mengatur keamanan berdasarkan area akses. 

Content 

Mengatur pembatasan situs yang dapat diakses (dengan pertimbangan 
moral). Misalnya, situs yang dapat dikunjungi oleh usia anak-anak. 

Connection 

Menentukan kondisi spesifik komputer terhubung dengan internet. 

Program 

Menentukan secara spesifik program yang akan dipanggil dalam dunia 
internet. 

Advanced 

Mengaktifkan atau menonaktifkan pilihan-pilihan yang berhubungan 
dengan browsing, security, dan Iain-lain. 


14 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 























































































Langkah-langkah berikut dapat dilakukan untuk mengkonfigurasi Internet Explorer: 

1. Pilih dan klik Internet Options pada menu Tools. 

2. Aturlah konfigurasi melalui tab-tab yang tersedia. 

3. Klik OK untuk melihat hasil tampilannya. 

Konfigurasi Internet Explorer dapat pula dilakukan dengan cara klik kanan ikon Internet 
Explorer pada desktop. 



w - 

1. Buatlah daftar Internet Service Provider (ISP) yang kamu ketahui paling sedikit sepuluh 
buah! 

2. Kunjungilah ISP terdekat yang ada di kotamu! Tulislah secara singkat langkah-langkah 
yang dilakukan saat kamu mendaftarkan diri ke ISP tersebut! 



Mengakses Internet 


1. Persiapan dalam Mengakses Internet 

Setelah semua hardware dan software tersedia maka langkah-langkah persiapan dalam 
mengakses internet adalah sebagai berikut. 

a. Membuat Ikon Dial-Up Connection 

Dial-up connection adalah koneksi antara komputer dalam jaringan internet dengan 
menggunakan modem dan melalui saluran telepon. Dial-up connection dapat dilakukan jika kita 
telah membuat terlebih dahulu ikon Dial-Up Connection. Ikon tersebut nantinya akan digunakan 
dalam berkomunikasi untuk mendapatkan informasi dalam jaringan internet. 

Adapun langkah-langkah membuat ikon Dial-Up Connection, yaitu: 

1) Klik Start - Programs - Accessories - Communications - Network Connections maka 
akan tampil kotak jendela Network Connections sebagai berikut. 



Gambar 1.8 Kotak dialog Network Connections 


Menggunakan Internet untuk Keperluan... 


15 







































2 ) 


Klik ikon Create a new connection dan akan muncul kotak jendela New Connection 
Wizard. 



WfeJkEOTK! Ui Etrt Ntaw CtM'infcCItfjr* 

Wizard 

ETat— 

* rt-FwtJ 1^- 

- Wf i P ■ » T * . —a** - * 


£rt 44 hj«s a 


ft' 


H bfrM 1 Ewrt J 


Gambar 1.9 Kotak dialog New Connection Wizard 

3) Klik Next. Pada kotak pilihan klik pilihan Connect to the Internet lalu klik Next. Selanjutnya, 
pada kotak pilihan berikutnya, klik pilihan Set up my connection manually, lalu klik Next. 


r 


rtn.uk tn |i | < Fn. 


Lmw.i l» i ha liwon 

r >-V ■! wm VTF*' fc-ij-,-. ■ W UK-i 1 "»t T^JP HllfW 





^9 




I ■jfi'-m • l» Ihr -H t*- 

Li?r*wr i hc i Lu*»i r r “u 1 ila--c ■ 
■sNAI a r-ntiv L%hui 


m -m “ p- I !,*--+ 


4- ** * k«H 

Gyratf > ■ r ™ 

■. *rl ***■■ *d*a 


•Ltan if TiOk I hill tfj IMHU pHHtec |1 Wji 

L '' M *i I ***•'»** *—*r 

I firr 4 ir-I ^Ajv' 

l'r r r r‘- nata - ■ n ■ r ■ i- Fi'a a r»' r kra ri a* n ■ , ■ 1 , aii 1 

nrtIn 

■hi FT rtrpipt hn< «r lip- 


iari r ■■ ii a i 


■ |j m l— a 1 Lp #1 “ rtWh 1 ' ■* 


:lK> | frfr*:» j Law w 


Gambar 1.10 Tampilan Set up my connection manually 

4) Setelah muncul kotak New Connection Wizard, klik pilihan Connect using a dial-up 
modem, kemudian klik Next. 




'A--1*1 


49 


■|. m .f.-iaar- .1. a . W|Jn 4J.r r fe. 


* ■--»'»*** «* Iikrf 


+ *M»M ■*“ 


'l* - 1 '>J iPl ,Jin;«n.,Rj*? n f 7"^ ,1,4^ iu4 tV 


Hid * ■ IwJ i| mfT i 

■ m rtmflf 


'a*\l hi'KrV PSL -H L*fl 

k Z HP< r'-jl' af . Fl 


4**-. 


*H»» J 


Gambar 1.11 Tampilan Connect using a dial-up modem 


16 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 


































































5) 


Pada kotak isian ISP Name, ketik My Connection, kemudian klik Next. Pada kotak isian 
Phone number, ketiklah nomor dial TELKOMNET, yaitu 080989999, kemudian klik Next. 



I jpP ft .AJ ' > riTi 

MfG— 

Tf-* T-C“ p. -W NwMI hp “WJ iF™-> L n rlh'W O— 



r p-r xTw Li'i 

Qb* nm 

-■ I * ■ • • 


h Bu I i>rl . lyitib 1 f r l' id It vlf M Lri ■ ' p" . ■ u. 

• >. imJSvM^nFjFii. * 41 ^ Jip*nr'iii it-w< MVin fp»ii 

"r-ir i «-_H— LiU s: Ami ta i!j—■ : 


■ lin j Htnji J 





1 1 

E i 

n, 





Gambar 1.12 Kotak isian ISP Name 


6) Pada kotak dialog selanjutnya isikan user name dan password pada kotak yang tersedia. Klik 
Next maka akan tampil kotak dialog New Connection Wizard yang memberitahukan bahwa kita 
telah berhasil men -setting koneksi untuk terhubung ke internet, kemudian kliklah tombol Finish. 



Unm 

f*.- 


vT'Lyp "c uoari 
■u>; 


I ««j 341 


I «n l«W 


!£]■■» p#ip 4* : 


I I. H— J I E *** 1 



Gambar 1.13 Kotak dialog New Connections Wizard 


Kliklah kotak jendela Network Connections maka akan muncul sebuah ikon My Connection. 



Gambar 1.14 Kotak dialog New Connections 


Menggunakan Internet untuk Keperluan... 


17 
















































































b. Setting TCP/IP 


Setelah muncul ikon My Connection pada kotak jendela Network Connections maka langkah 
selanjutnya adalah setting kode protokol TCP/IP sehingga komputer dapat terhubung dengan ISP 
yang kita gunakan dalam mengakses internet. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 
1 ) Buka kembali kotak jendela Network Connections dan klik kanan ikon My Connection yang 
baru kita buat. Pilih dan klik Properties. 



Gambar 1.15 Kotak dialog New Connections 


2) Setelah itu, muncullah kotak dialog My Connection Properties. 



*7'ti i. SlSJjJjuLhJ p'iA 




ijWbmJ Qptorc 'bt&Lffrf Neftwitng 

Tjp* i* ijc: riKt«i 1 sn< t sing 











The artwfai 3 


v ! i f\ r-L iV' r -«j L 


KlP Irfwi <1 'TPi , 1P] 

i| FI* vc Piriw ha -UiUBjrJi i 

G n,; CWnJ 'ur Micistv* IftitwAr 


_j | 




DHTJp^k- 

Ar r. tw il?*; SR* p- toctpk ‘-ho" 4- 

■Jiri hr re^HMfct 



J i Cjncd J 


Gambar 1.16 Kotak dialog TELKOMNet Properties 


18 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 



























































3) Klik tab Networking dan hilangkan tanda check list (X) pada: 
- IPX/SPX Compatible. 

File and Printer Sharing for Microsoft Networks. 

Client for Microsoft Networks. 

Biarkan atau beri tanda check list (/) pada: 

Internet Protocol TCP/IP. 

QoS Packet Scheduler. 


4) Setelah itu klik TCP/IP Setting maka akan muncul kotak dialog TCP/IP Setting: 


__ 

i c-u L.*n {gfH l? is‘lFyj_ Jj| J MwM 

nr-fpja* P14 +** nifcrfrt 

il}fctenn rfi tP ibWAfci MMWfiCJir 
Q L/jtIsto"- 1 -* T .>»< • 


h*>-« tft+i ■ 


Hrriin* £-7J' r 

*2 it* 

a m 

EATi ,jr- ■" 

ne tn 

i ~ 1 


I 



Gambar 1.17 Kotak dialog Internet Protocol (TCP/IP) Properties 


5) Klik tombol pilihan Obtain an IP address automatically dan Use the following DNS server 
addresses. 

6) Isikanlah kode pada kotak isian Preferred DNS dan Alternate DNS server yang telah diberikan 
pada saat kamu mendaftarkan diri ke ISP. 


Bagi yang menggunakan Telkomnet Instan isilah: 
Preferred DNS 202.134.0.155 

Alternate DNS 202.134.2.5 


.■at.-- 


Vinton Gray Cerf 

Lahir 23 Juni 1943, ia adalah seorang ahli komputer Amerika. Bersama 
Bob Kahn, ia telah menemukan TCP/IP sebagai protokol dalam dunia 
internet. 




Menggunakan Internet untukKeperluan... 


19 




















































c. Membuat Shortcut Ikon My Connection pada Desktop 


Shortcut ikon My Connection digunakan sebagai jalan pintas koneksi dengan ISP yang kita 
gunakan. Cara membuat shortcut My Connection yang akan kita munculkan pada desktop sebagai 
berikut. 

1) Klik kanan ikon My Connection pada kotak jendela Network Connections tersebut. 

2) Pilih dan klik Create Shortcut maka akan muncullah kotak dialog shortcut untuk meminta 
konfirmasi apakah kita akan meletakkan shortcut tersebut pada desktop. 


■ iivr'.u! 


^ « Widows CmYtiA create 4 tftdf t£ut , 

V tX) you wart the shortcut to be plated on she desktop instead 7 




Mo 



Gambar 1.18 Kotak dialog Shortcut 




i 


3) Klik tombol Yes yang berarti kita akan meletakkan shortcut pada desktop. 

4) Tutuplah kotak jendela Network Connections dengan cara mengklik tombol Close (X) yang 
berada pada pojok kanan atas kotak jendela. 

5) Akhirnya, kita akan melihat sebuah ikon baru dengan nama Shortcut to My Connection. 



Gambar 1.19 Tampilan icon Shortcut to My Connection pada desktop 


Shortcut to My Connection pada desktop ini akan digunakan setiap kali kita akan menghubungkan 
komputer kita ke internet tanpa harus masuk ke kotak jendela Dial-Up Connection. 


20 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 



































d. Koneksi Komputer ke ISP 


Setelah Shortcut to My Connection muncul pada desktop maka setiap kali kita akan 
menghubungkan komputer ke jaringan internet, terlebih dahulu harus menghubungkan komputer 
kepada ISP sebagai protokol yang kita gunakan. Jika komputer sudah terhubung ke ISP maka 
komputer sudah siap untuk menjelajahi dunia internet. 

Adapun langkah-langkah menghubungkan komputer pada ISP adalah sebagai berikut. 

1 ) Kilik ganda ikon Shortcut to My Connection pada desktop sehingga muncul kotak dialog 
Connect My Connection. 



Gambar 1.20 Kotak dialog Connect My Connection 


2) Isikanlah pada kotak isian User name, Password, Dial number sesuai dengan user name, 
password, dan nomor telepon yang telah diberikan ISP pada saat mendaftarkan diri. 


Bagi yang menggunakan Telkomnet Instan maka pada kotak isian 
ketiklah: 

User name : telkomnet@instan (semua huruf kecil) 

Password : telkom (semua huruf kecil) 

Dial : 080989999 


Menggunakan Internet untuk Keperluan... 


21 


















































3) Simpanlah user name dan password tersebut dengan memberi tanda checklist{/) pada kotak 
isian Save this user name and password for the following users. Hal ini dilakukan agar 
kita tidak perlu lagi mengisi password untuk setiap kali kita terhubung ke internet. 

4) Klik Dial untuk menghubungkan ke ISP sehingga muncul kotak dialog Connecting to My 
Connection yang berarti modem kita sedang memanggil modem ISP yang kita gunakan, 
misalnya telkom. 



Gambar 1.21 Kotak dialog Connecting My Connection 



Setelah proses dialing berjalan dengan lancar tanpa ada permasalahan yang muncul maka 
pada kotak dialog tersebut akan muncul teks yang bertuliskan status: Verifying user name 
and password yang berarti monitor ISP sedang memeriksa user name dan password yang 
telah kita ketik pada kotak dialog Connecting to My Connection. 


Gambar 1.22 Modem ISP sedang memeriksa user name dan password pada komputer kita 


6) Jika proses berjalan dengan lancar tanpa adanya permasalahan yang muncul maka secara 
langsung kotak dialog Connecting to My Connection menjadi ikon koneksi dengan gambar 
dua buah komputer yang terletak pada taskbar. 



Gambar 1.23 Ikon koneksi pada taskbar 

7) Jika dalam proses koneksi pada langkah 5 dan 6 di atas belum berhasil maka kita belum dapat 
mengakses internet. Dengan demikian, kita harus mengulangi langkah tersebut hingga muncul 
gambar ikon koneksi pada taskbar. 

8) Setelah gambar ikon koneksi muncul pada taskbar berarti kita telah siap untuk menjelajahi 
dunia internet yang begitu luas dan mengagumkan. Penjelajahan dunia internet dapat dilakukan 
dengan software Microsoft Internet Explorer. 


22 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 










































Bagan langkah-langkah pokok persiapan mengakses internet: 


MU LAI 


Mendaftarkan ke ISP 

(Bagi yang tidak menggunakan Telkomnet) 


Menginstal software Web Browser 


Membuat ikon Dial-Up Connection 


Setting TCP/IP 


Membuat shortcut My Connection 


Koneksi ke ISP untuk setiap kali membuka internet 


SELESAI 


1. Lakukan percobaan persiapan koneksi komputer ke jaringan internet! Ikuti langkah- 
langkah seperti yang sudah dijelaskan dan simak penjelasan tambahan dari gurumu! 

2. Catatlah kejadian atau pesan yang terjadi saat proses persiapan berlangsung! 


Menggunakan Internet untukKeperluan... 


23 


















2. Menjalankan Internet 

Setelah ikon koneksi muncul pada status bar berarti kita sudah dapat menjalankan internet 
dengan langkah sebagai berikut. 

a. Klik internet melalui Start menu atau klik ganda ikon Internet Explorer pada desktop. 



Gambar 1.24 Tampilan awal komputer 


Sehingga kita akan melihat kotak jendela Internet Explorer dengan homepage Microsoft 
Network (MSN). 



24 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 



















































b. Sekarang cobalah kamu ketik pada kotak isian Address http://www.lipi.go.id/ kemudian tekan 
Enter maka kamu akan mendapati sebuah website LI PI sebagai berikut. 




Gambar 1.26 Tampilan situs LIPI 


Demikian seterusnya setiap kali kita ingin mengunjungi sebuah website tertentu kita dapat 
mengetikkan alamat website pada kotak isian Address. 

3. Mengakhiri Internet 

Langkah yang dapat dilakukan untuk mengakhiri internet adalah dengan mengklik tombol Close 
(X) pada pojok kanan atas jendela Microsoft Internet Explorer. 



Gambar 1.27 Tombol Close (X) untuk menutup Microsoft Internet Explorer 


Ingat bahwa dengan mengakhiri atau menutup Microsoft Internet Explorer bukan berarti bahwa 
kita sudah terputus dari internet ( Disconnect). Menutup atau memutuskan hubungan dengan internet 
dapat dilakukan dengan cara berikut. 

a. Klik ikon koneksi (yang dilambangkan dengan dua buah komputer) yang terdapat pada bagian 
kanan taskbar. 



Gambar 1.28 Ikon koneksi pada taskbar 


Menggunakan Internet untuk Keperluan... 


25 



















































Maka, akan keluar kotak dialog My Connection Status. Pada kotak ini kita dapat melihat 
seberapa lama kita telah menggunakan pulsa telepon untuk mengakses internet yang akan 
memengaruhi besar kecilnya tagihan pulsa telepon yang kita gunakan. 



Gambar 1.29 Kotak dialog My Connection Status 

b. Klik tombol Disconnect yang berarti kita sedang memutuskan hubungan komputer kita ke ISP 
(Internet Sen/ice Provider). 

c. Matikanlah modem jika kita menggunakan modem eksternal. 


PERHATIAN: 

Jika kita hanya menutup Internet Explorer berarti kita belum terputus dengan ISP, 
artinya pulsa telepon masih kita gunakan. 

Jika kita lupa mengklik Disconnect dan masih berlama-lama menggunakan komputer 
untuk membuka program lainnya maka kita masih tetap dihitung menggunakan pulsa 
telepon. Jika ini terjadi maka tagihan pulsa telepon kita akan membengkak. 

Oleh sebab itu, setelah kita menutup Internet Explorer maka segeralah untuk menekan 
tombol Disconnect seperti pada langkah kedua di atas agar tagihan pulsa telepon 
kita tidak membengkak. 


egiatan Belajar 


1. Buatlah daftar website tentang ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hukum masing-masing 
lima buah! 

2. Demonstrasikan bagaimana cara menjalankan internet! 

3. Kunjungilah salah satu website yang kalian ketahui! 

4. Demonstrasikan bagaimana cara mengakhiri atau memutuskan hubungan internet! 


26 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 





































G. Memperoleh Informasi Melalui Pelayanan World Wide Web (www) 


Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa keberadaan internet sudah sangat dibutuhkan untuk 
menambah wawasan pengetahuan tentang segala hal yang kita perlukan dalam kehidupan sehari- 
hari. Selain itu, dengan internet kita dapat saling berkomunikasi dan mencari sebuah informasi, 
mencari hiburan, dan sebagainya. 

Informasi melalui pelayanan world wide web (www) meliputi: 


1. Homepage 


Homepage adalah halaman-halaman yang memuat banyak informasi tentang suatu hal. 
Fasilitas ini digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang segala hal yang kita 
inginkan, mulai dari informasi tentang pendidikan, kesehatan, keluarga, sosial, budaya, politik, dan 
bisnis yang ada di seluruh penjuru dunia. Misalnya, untuk dapat mengetahui program pendidikan 
yang ada di Departemen Pendidikan Nasional Rl, kita cukup mengetik pada kotak isian alamat http:/ 
/www.depdiknas.com/ maka munculah sebuah website yang memuat tentang organisasi Departemen 
Pendidikan Nasional beserta program-programnya. 


0 

O LlhKrikMI 
O lbnni1«Y>ihii 
© MidLfrdh 
Q RHIiilTh 

JrrtyHiir^ 


a % 



: 114.1 A9UH. 




I -ayMiY KuThl(»f'iei«r 


O Mu 

Cm' *i 


r*ni 



ftW^rrH wM i lyfaj |iM i n lr im'il thm* 


0 1 -I.t < :■ -Hlnil 

nMu.'ivaa fewer StanMii ff 


1 k T-r’\' -■ j j ■ r otf 11*' ymi^iFct. I 


rl riliS- 




l | 'JWVTk 


Gambar 1.30 Website Departemen Pendidikan Nasional 


Informasi-informasi yang ada di internet lebih aktual. Hal ini disebabkan sebuah website dapat 
dengan mudah kita buka tanpa memerlukan proses yang sangat lama. Kita dapat mencari informasi 
yang kita perlukan dengan cukup memanfaatkan Search Engine maka informasi yang kita cari 
tersebut dapat segera kita temukan. 


Menggunakan Internet untuk Keperluan... 


27 






























Coba kamu bayangkan bagaimana repotnya ketika kamu diminta oleh guru untuk mencari 
informasi tentang suatu hal dalam waktu singkat. Maka, kamu akan mencari informasi tersebut dari 
banyak koran, majalah, dan dari buku-buku perpustakaan. Belum lagi kamu harus membuka lembar 
per lembar setiap koran, majalah, atau buku-buku tersebut yang banyaknya mungkin mencapai 
ratusan. Jika kita memanfaatkan Search Engine dalam internet, maka dalam beberapa detik saja 
informasi yang kita perlukan sudah ditemukan. Misalnya, kita memerlukan informasi tentang olahraga, 
dengan mengetik pada kotak isian pencarian artikel tersebut maka dalam beberapa detik saja daftar 
nama-nama website yang berhubungan dengan olahraga akan muncul. 



WLaB 'HLMA H 



Gambar 1.31 Web pencari atau Search Engine 


2. Audio-Video 


Fasilitas ini memberikan kesempatan kepada kita untuk mencari hiburan lewat video, game, 
dan music kita dapat menikmatinya tanpa harus berkunjung ke suatu tempat untuk membeli sebuah 
video, game, ataupun music. Belum lagi kita harus mengeluarkan banyak uang untuk itu. 

Video, game, dan music yang kita nikmati berasal dari situs di seluruh penjuru dunia. Hiburan- 
hiburan yang disajikan di dalam internet dari waktu ke waktu akan diperbaharui atau di-upcfafe 
sehingga kita dapat mengikuti perkembangan video, game, dan music dari waktu ke waktu. 



28 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 





















































3. E-Mail 


E-mail berasal dari kata Electronic Mail atau surat elektronik. Fasilitas ini paling banyak digemari 
orang. Melalui e-mail ini kita dapat berkirim surat atau berita ke seluruh penjuru dunia tanpa harus 
membeli sebuah prangko dan memerlukan waktu berhari-hari. Melalui fasilitas e-mail dalam internet 
maka dalam waktu beberapa menit saja surat atau berita akan segera tiba di tujuan sekalipun 
komputer tersebut terpisah antarwilayah ataupun negara. 

Di dunia pendidikan proses belajar-mengajar dapat dilakukan melalui internet. Melalui e-mail, 
seorang guru dapat memberikan materi pelajaran dan soal kepada siswa dengan jarak jauh. 
Sebaliknya, siswa dapat memberikan jawabannya melalui e-mail pula sekalipun guru dan siswa 
terpisah oleh lautan maupun benua. 



uin - r n _* _u. _ __* fl 4 i™ “ -ft “ 


Mill. 



Gambar 1.33 Tampilan situs Yahoo! Mail 


4. Mailling List 

Mailling list adalah fasilitas internet yang memungkinkan banyak pengguna dapat berhubungan 
pada saat bersamaan. Mailling list sangat bermanfaat dalam melakukan diskusi, ceramah, dan 
perkuliahan tanpa dibatasi dengan ruang dan waktu. 

Di dunia pendidikan proses belajar-mengajar dapat dilakukan melalui internet sekalipun 
seorang guru terpisah dengan murid-muridnya antarnegara atau benua. Melalui mailling list ini 
proses belajar-mengajar melalui internet dapat dilakukan sebagaimana proses belajar-mengajar 
yang dilakukan di kelas. 

5. File Transfer 

Melalui fasilitas ini kita dapat mentransfer beberapa file dari komputer lain di dalam internet ke 
dalam harddisk pada komputer kita (proses ini sering disebut dengan istilah download) atau sebaliknya 
kita dapat mentransfer file yang ada di komputer kita ke komputer lain yang terhubung internet 
(proses ini dikenal dengan istilah upload). 


Menggunakan Internet untukKeperluan... 


29 















































6. Belanja Online 


Saat ini telah banyak bermunculan situs yang menawarkan belanja secara online , artinya 
untuk membeli barang, kita tidak perlu datang ke toko atau pabrik pembuatan barang tersebut. Kita 
cukup duduk di depan komputer, mencari barang yang diinginkan, memesan, dan membayarnya. 
Biasanya ada dua pilihan pembayaran, yaitu pembayaran secara online dengan menggunakan 
fasilitas kartu kredit atau pembayaran secara tunai saat barang pesanan sudah tiba di rumah. 



Gambar 1.34 Tampilan situs belanja online 


7. Internet Banking 

Saat ini sudah banyak bank, baik milik pemerintah maupun swasta yang memberikan layanan 
Internet Banking atau Electronic Banking. Melalui layanan ini nasabah tidak perlu datang langsung 
ke bank yang dimaksud untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, seperti transaksi pembayaran 
dan transaksi antarrekening nasabah. 

Demikianlah fasilitas-fasilitas yang ada di dalam internet sehingga kita dapat memanfaatkannya 
dalam segala aspek kehidupan kita sehari-hari. 


L' ■ iri&hiiSP" 


Tim Berners - Lee 

Lahir di London 1955, kedua orang tuanya adalah ahli matematika yang 
bekerja pada Ferranti Mark I. Pada tahun 1990, beliau mengembangkan 
Wold Wide Web dengan HTML dan HTTP. 



30 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 











































H. Menggunakan Menu dan Fasilitas yang Ada di Web Browser 
untuk Mengakses Internet 

Alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengenal menu-menu yang terdapat pada web browser 
Microsoft Internet Explorer sebelum kita menjalankan internet lebih lanjut. Hal ini diperlukan agar 
lebih efektif dan lebih efisien dalam menjalankan internet. Adapun versi Internet Explorer yang kita 
ketahui adalah versi terbaru, yakni Internet Explorer 8. 

1. Menu File 


Tabel 1.3 Fungsi Submenu File Jendela Internet Explorer 


No. 

Submenu 

Kegunaan 

1 . 

New 

Menampilkan jendela website yang belum pernah dikunjungi atau 
dengan kata lain untuk membuka website yang baru. 

2. 

Open 

Mengunjungi ke suatu alamat website dengan alamat tertentu atau 
untuk membuka website yang sudah pernah dikunjungi atau dapat 
pula digunakan untuk membuka sebuah dokumen yang berada di 
dalam harddisk pada komputer. 

3. 

Save 

Menyimpan dokumen yang sedang aktif tanpa mengubah nama 
file dan tipe file. Dokumen tersebut disimpan dalam format teks 
biasa atau format HTML (Hyper Text Mark-up Language). 

4. 

Save As 

Menyimpan dokumen yang sedang aktif dengan memungkinkan 
mengubah nama file dan tipe file. Dokumen tersebut disimpan 
dalam format teks biasa atau format HTML. 

5. 

Send To 

Mengirimkan dokumen yang sedang aktif ke suatu tempat, misalnya 
desktop, disket, penerima surat e-mail, dan penerima fax. Isi bagian 
dari Send To tergantung dari konfigurasi Windows yang 
di -install pada komputer. 

6. 

Page Setup 

Mengatur halaman cetak dokumen yang sedang aktif, antara 
lain size dan source paper, header and footer, orientasi kertas 
(landscape dan portrait), serta margin. 

7. 

Print 

Mencetak dokumen yang sedang aktif ke sebuah printer yang 
digunakan. Pada kotak dialog print ini akan ditanya tentang jenis 
dan model printer yang digunakan dan halaman berapa saja yang 
akan kamu print. 

8. 

Print Preview 

Melihat bentuk cetakan atau print out yang akan dihasilkan 
sehingga kita dapat menyesuaikan kembali bentuk dan ukuran 
halaman cetak untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 


Menggunakan Internet untukKeperluan... 


31 
























No. 

Submenu 

Kegunaan 

9. 

Properties 

Melihat status dokumen yang sedang aktif. Pada submenu ini 
akan dicantumkan protokol yang digunakan, tipe, koneksi, alamat 
website, serta besarnya kapasitas dalam Kilo Byte. 

10. 

Close 

Menutup kotak jendela Microsoft Internet Explorer. 


2. Menu Edit 

Tabel 1.4 Fungsi Submenu Edit Jendela Internet Explorer 


No. 

Submenu 

Kegunaan 

1 . 

Cut 

Memindahkan atau memotong sebagian atau seluruh dokumen dari 
sebuah website ke sebuah halaman atau file dari program lainnya. 

2. 

Copy 

Menyalin sebagian atau seluruh isi teks maupun image atau 
gambar dari sebuah homepage yang sedang aktif ke sebuah 
halaman atau file dari program lainnya. 

3. 

Paste 

Digunakan sebagai langkah akhir dari submenu Cut dan Copy. 

4. 

Select All 

Memilih seluruh isi dokumen dari sebuah homepage yang sedang 
aktif. 


3. Menu View 

Tabel 1.5 Fungsi Submenu View Jendela Internet Explorer 


No. 

Submenu 

Kegunaan 

1. 

Toolbars 

Memindahkan atau memotong sebagian atau seluruh dokumen 
dari sebuah website ke sebuah halaman atau file dari program lainnya. 

2. 

Status bar 

Menampilkan serta tidak menampilkan status bar. 

3. 

Text Size 

Memperbesar dan memperkecil huruf yang tertera pada halaman 
homepage yang sedang aktif. 

4. 

Stop 

Mengakhiri proses loading atau pembukaan sebuah alamat 
website ketika ingin membatalkannya. 

5. 

Refresh 

Memperbarui sebuah dokumen yang sedang aktif. 

6. 

Source 

Menampilkan dokumen sebuah homepage dalam format asalnya 
berupa teks biasa, plain text, atau HTML. 


32 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 



















4. Menu Go 

Tabel 1.6 Fungsi Submenu Go Jendela Internet Explorer 


No. 

Submenu 

Kegunaan 

1 . 

Back 

Untuk kembali ke sebuah website sebelumnya. 

2. 

Forward 

Untuk menuju ke sebuah website berikutnya yang sedang kamu 
kunjungi. 

3. 

Start Page 

Untuk dapat langsung menuju ke sebuah website pada saat 
memulai program internet. 

4. 

Search the 
web 

Untuk mencari sebuah website yang memuat sebuah kata atau 
kalimat yang kamu ketik. 

5. 

Best of the 
web 

Untuk membuka website terbaik di dalam internet. 

6. 

Read mail 

Submenu ini muncul jika kamu menyertakan fasilitas Mail and 
News pada saat meng -install program internet. 


5. Menu Favorites 

Tabel 1.7 Fungsi Submenu Favorites Jendela Internet Explorer 


No. 

Submenu 

Kegunaan 

1. 

Add Favorites 

Untuk menyimpan alamat website atau homepage yang pernah 
kamu kunjungi. 

2. 

Organize 

Favorites 

Untuk membuat dan menyusun alamat-alamat website yang 
pernah kamu kunjungi ke dalam folder. 


6. Menu Help 


Tabel 1.8 Fungsi Submenu Help Jendela Internet Explorer 


No. 

Submenu 

Kegunaan 

1 . 

Help Topic 

Untuk mencari solusi dari permasalahan yang timbul pada saat 
kamu sedang mengakses internet. 

2. 

About Internet 
Explorer 

Untuk menampilkan informasi tentang software Internet Explorer 
yang sedang dijalankan. 


Menggunakan Internet untukKeperluan... 


33 





















I. > Fasilitas Lain yang Ada di Web Browser untuk Mengakses Internet 


1. Address Bar 

Address bar atau alamat adalah kotak isian yang digunakan sebagai tempat menulis alamat 
website yang akan kita kunjungi. Dengan mengetik alamat website pada kotak isian address bar dan 
dilanjutkan dengan mengklik tombol Go atau menekan Enter pada keyboard maka kita akan melihat 
homepage dari sebuah website yang kita kunjungi. Contoh: Setelah kita mengetik pada address bar 
sebuah alamat: http://www.republika.co.id/ maka akan muncul homepage koran Republika seperti 
di bawah ini: 


jC. 


C U i 


E5Q WAT Its 



hd t W I HIt 

Until! ll.evaiiilil^i-iidii HiimiHh 
UImIi SIltUij HMMH J.PIFIWH*! 

R '*L Status Dadan Ueaha 
lAlik l&qaea (DUiSiN> PT Janman 

fiop-is! Tni 'Hijii knq j (.J.irrw.nstPkj 
:;.iH-i]f.ik>riY>> iliijbah-, (iq.ir 

l.ina ^,in r <n hiju.'i Mil ■r.opr-nij'-inf-a 
uiTi.ir I: ■•uiT di-giir-.ih.i'i uiilriH 
ipL'ini'qkytkijii ku'j^'jJhtQrj in p.ii..- 
yuruh ko'j Kl'Ium Uniurn 

''J i’b-Hjn-al p^MJ'i. £J^pbdii-j 

wtrahya&D 


ifji-ai. it ii*+' .in? n:di>i 

P*tU wi tihiiiuda ill YtiwakiiM 

3^1*1 Jnj,I* M i|n„,j ,|| ^dl,Y|l ill iMLIJ! 

n,-,r .Vl.iln 




I?ifu 

iKl 

'K'*r i.a:n u b I i k J 
i Hm ■ -s- ■" 


.1 cl PP 


fjA aiIv, j- iP ^ i JjJ.? aj ;Mtru h> paid km- 

-■.J jj." ilfl.].! IJ r.--->-tr i ■ '• tfm AS* r 'Jilip- 1 ' 


IK'.J-I I bAMIL- 






( map Njj _qi yi 


iiJ,-, rCiHAL 


ifiJhK PCHDAPflT 

lUlqiY. L-fci t 'j-i- j- Tin 

Unlihf i d » | wntni 
^*rv- *in> Pi+j -d+ri y hnj k■ r— 
Mhfjh dllHT^w D+f ibfl'i. 
i j- i^h? irirtlreql 
rvianj + tih riTar. p'*iid*r 

!■ ►■M5> t-T'L-l- Jl-1 ■ III 

i.*T fc“ k +Tky 

»4‘1-k* ■ 4in$aA S' 1 
'j-hl: .I'jL-aK Anjih -a■ ■■■ q i ■ 

Irmncuin n.ij > 

" Tiflik M*bllM 

Pil.h | 

lla rri I lidki 

UVvaZIK 


C>b- J. J ,r H K 4 I--W. - <f I 

Pr*dJ»B nukAr LNh.it.iii AL.^ilriiiik 

i-fct-j. ’I -\W! * IN-JW 

Pr»tM*ii ftij.i'fw.'iil i’ll! P p-^i ii it .'■■■ 
f*i4yr-t- r.liiiy.Lk il.’in i'i.v-, • 1 h S iii■ d■ • | 

Nr'-lf.Tflr 0 I'JW 

frili.ilili -I.Mi im.Hll Al ••.■••ii. Sli.-il .il .Mllu.lt 
■t.iili Sh.il .n 7nLm 

li'it-u. _'i Hv-td 

fcclNiJi lilPR.: JijniIaIi AhiLi;."1ii IDFR 
SrLir iiKi I'.rikii i Ii- it 

.* ill, _>„• 'N ■* .■.■j*- j. • ft JOT 

Tviiii i'll t 1 11113111 l ill Rvlii't MinilMHi 
Jnlinl I.mji 

li j, jj u rTt .nwr mxiot 

fti! moku .hi Rl il.m Tunhi.i Rii.i .hull 
h_>■ ill -Ii B-. 1 - 1 F S.i-i.hi Tunl iii'j M ini 


n ft 1 

J^dvXl 1 Wltf IXI ' 

Q.hWv 
aAh 

Ekt^ 

Da- k> .:•! iik.il yf^it 

kSsHuahT 



Pfliurkhun 9 ■' B.liyan 

S il'i 3in(g|i. 4a" Rikan 


m. St. 

J1JMM 


i^arVJiM'! Ja;-3;t. r'kl'j 
'l lit* r- jirh'r.' t -.' Ji 
- ^J -j t- h ■ n«- 'jr-i 

L-'aHi^'kh Tuhll 
■* Ip al- an an 
■ i|irih 

'im-'L- Dilah ah Jl L £l 
i r> ■ ■■ ^ ■•■ o 

'Inlshi Him 


Kinnr-i 


liu/Uilx 
P ip is.imi 
"ii rr. ih 
l>wa' 

Cfu> 
BWtkd^ 
fr 4 -pn■ n ei 
•&a>ri«ik 

V'.-br ‘ i 

T^k 

v4*4*-:trh 


Rf HAT 


L UK I -«4h h ktM-Jn 



TibpPI H.V ]ll x .1 KjA_|II 1 
LPi'U d I-Iriil litkh 
P an fi I'J^i lihir 1 u' ul 


c-) U ddfTiE 'tt -i—igl Dpt^r-j t+je- i+t //l y'i I'i£•■ ijc^rit*, , My/-i2Cf 1 oi i J■; pc^n!-: -ir'^L'Ci II^Jtfs Afi iWiHp- v*iwi '_i«<i>l|l-ij_« 


Gambar 1.35 Homepage Koran Republika 


34 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 










































2. Toolbar 


Pada setting standar, tampilan toolbar pada Internet Explorer adalah sebagai berikut. 


Tabel 1.9 Fungsi Ikon pada Toolbar Jendela Internet Explorer 


No. 

Tombol 

Toolbars 

Fungsi atau Perintah 

1. 


Menuju ke halaman sebelumnya dari sebuah dokumen atau 
homepage yang sedang aktif/dibuka. 

2. 


Menuju ke halaman sesudahnya dari sebuah dokumen atau 
homepage yang sedang aktif/dibuka. 

3. 

1*1 

Memberhentikan proses pembacaan atau pemanggilan ( loading ) 
dari sebuah website atau homepage. 

4. 

I si 

Meng-update atau memperbarui sebuah dokumen yang sedang 
aktif. 

5. 

Jjk 

ajIfTw 

Menuju halaman pertama yang sudah 6\-setting pada submenu 
internet option. 

6. 

J Search 

Mencari website atau homepage yang mengandungtopiktertentu. 

7. 

V / ^JYOrfM 

' r% 1 . 

Menampilkan website atau homepage yang sering dikunjungi. 

8. 


Menampilkan website atau homepage yang pernah dikunjungi. 

9. 

*>. 

Melakukan pembacaan news dan e-mail. 


J. > Pengertian URL dan Homepage 


URL atau Uniform Resource Locator adalah alamat internet yang terdiri atas nama protokol, 
alamat situs, nama pemilik, golongan situs, serta nama negara. 

URL disusun berdasarkan sistem database yang diusulkan oleh Paul Mockapetris pada tahun 
1948. Sistem ini dinamakan DNS atau Domain Name System. Sistem ini terdiri atas Top Level 
Domain (TLD), Second Level Domain (SLD), serta Third Level Domain (TLD). 


Menggunakan Internet untukKeperluan... 


35 






















TLD terdiri atas dua bagian, yaitu TLD Generic dan TLD Negara. Badan yang mengatur 
penamaan domain secara internasional adalah Internet Network Information Center (Internic) yang 
beralamat di www.internic.net. Adapun penyedia layanan pemesanan nama domain di Indonesia 
adalah NamaDomain.Com. Panjang karakter sebuah domain paling sedikit 3 karakter dan paling 
banyak 63 karakter tanpa diawali tanda strip (-). 



‘C l K is — ,.*L>' taji* " 



Welcome It j (he InlGfNtC Wtsbsilc! 


Tn« ™;.r^ '■* ■*« sun ■ *vi i v#- 2 :r> f Wbrmie 

t «kJm1 

r F :f p.kfl . r 1: AUt.offr21*^1 sran piw j;» pij 

teMntj RitftTO JCDc 

- jciifc^wiiwgiyr* 

Kv-yinli * 

■ 1 <i rr-j ■ . i i‘ , - 1 . . ■ • 

r-&. ■ frTVfr U Pia PJfetf W 1 flifrMI fcrttW fl 

■ " >»■■. 1 - r - 1 - rPm IrliffPjC P 

■ ■ • 

Vr r'A HpHIH 83 ^2 g 24 C^l. j 

8n> rtnri Aa ! .■fcv i ts vi-* i’- Anrara- —ei ■ ■ 


Jrtvi i , -Ki , r. , WHa.-!iiini'j' , j':- , -ur , Brr, l hJ iJaiTtyin itjotv LYfry 

ii a.•>«».« 1 1 iwjuut*** 


•■r *<p rii**r«^ twf - 



Gambar 1.36 Website InterNIC 


Daftar TLD Generic, di antaranya: 


Tabel 1.10 Daftar TLD Generic 


TLD Generic 

Kelompok/Golongan Situs 

com 

Komersial 

net 

Penyedia jasa layanan internet 

org 

Organisasi nonkomersial 

edu 

Lembaga pendidikan 

gov 

Lembaga pemerintahan Amerika Serikat 

int 

Organisasi internasional 


36 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 



































Daftar TLD Negara, di antaranya: 


Tabel 1.11 Daftar TLD Negara 


TLD Negara 

Nama Negara 

id 

Indonesia 

sg 

Singapura 

my 

Malaysia 


Daftar SLD, antara lain: 

Tabel 1.12 Daftar SLD 


SLD Negara 

Kelompok/Golongan Situs 

CO 

Perusahaan berbadan hukum 

or 

Perorangan (bukan instansi atau perusahaan) 

go 

Instansi pemerintah 


Third Level Domain (TLD) diletakkan sebelum Second Level Domain. Contoh: http:// 
www.dikti.depdiknas.go.id/ berarti: 

Web server yang digunakan sebagai protokol adalah http. 

Lokasi situs berada pada World Wide Web. 

Pemilik situs adalah Dikti Depdiknas (Third Level Domain). 

Situs tergolong sebuah instansi pemerintah (Second Level Domain). 

Situs berada di negara Indonesia (Top Level Domain). 

Alamat internet URL tersebut kita ketikkan pada kotak isian Address Bar (baris alamat) yang 
terdapat pada Web Browser Internet Explorer. 


egiatan Belajar 


1. Kunjungilah nama domain.com! Tulislah peta prosedur pendaftaran nama domain beserta 
biaya registrasi dan sistem pembayarannya! 

2. Buatlah daftar alamat URL yang memuat kesehatan, olahraga, hukum, dan informasi 
suatu daerah (masing-masing paling sedikit lima buah)! 


37 




Menggunakan Internet untuk Keperluan... 































K. Mengelola Informasi yang Diperoleh (Menyimpan dan Mencetak 
Informasi) 


1. Menyimpan Halaman Web 

Informasi yang sudah diakses melalui internet dapat disimpan dengan langkah sebagai berikut. 

a. Aktifkan web browser pada halaman yang diinginkan hingga tampil utuh. 

b. Klik Save As pada menu File hingga muncul kotak dialog Save Web Page. 

c. Tentukan nama file dan lokasi penyimpanannya, lalu klik Save. 

2. Mengambil Gambar dari Internet 

Jika kita tertarik dengan sebuah gambar dalam sebuah website dan ingin menyimpannya 
dalam harddisk, maka dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. 

a. Aktifkan web browser pada halaman yang memuat gambar. 

b. Pilih dan klik Save Picture As pada menu File hingga muncul kotak dialog Save Picture. 

c. Tentukan nama file dan lokasi penyimpanannya, lalu klik Save. 

Gambar tersebut dapat dijadikan sebagai wallpaper pada desktop komputer dengan cara 
mengklik kanan gambar tersebut lalu klik Set as Dekstop Background. 

3. Menyalin Gambar dalam Sebuah Dokumen 

Gambar dalam sebuah dokumen atau lembar kerja dapat disalin dengan langkah sebagai 
berikut. 

a. Klik kanan gambar yang diinginkan. 

b. Pilih dan klik Copy. 

c. Mn/raze-kan jendela internet, lalu buka Microsoft Word (atau Microsoft Excel). 

d. Letakan kursor di mana gambar akan disisipkan. 

e. Klik Paste pada menu Edit. 

f. Gambar sudah disalin pada tempatnya. 

4. Mencetak Informasi (Teks, Gambar, atau Grafik) 

Setelah data berupa teks, gambar, atau grafik dalam sebuah dokumen maka untuk mencetaknya 
dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. 

a. Buka dokumen yang akan dicetak. 

b. Klik Print pada menu File. 

c. Klik OK. 

Apabila hasil cetakan belum sesuai yang diinginkan kita dapat mengatur tata letak layout 
cetakan melalui kotak dialog Page Setup. Kotak dialog Page Setup dapat dibuka dengan cara 
mengklik Page Setup pada menu File. 


38 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 



















5. Mencetak Informasi (Halaman Web) 

Halaman web dapat dicetak pada selembar kertas dengan langkah sebagai berikut. 

a. Arahkan pada halaman web yang akan dicetak. 

b. Klik ikon Print (atau Print pada menu File). 

c. Halaman web akan dicetak. 

Apabila hasil cetakan belum sesuai dengan yang kita inginkan, kita dapat mengatur tata letak 
(layout) cetakan melalui kotak dialog Page Setup. Kotak dialog Page Setup dapat dibuka dengan 
cara mengklik Page Setup pada menu File. 


Kegiatan Belajar 


1. Peragakan cara mengambil gambar pada sebuah website beserta cara menyimpannya 
dalam harddisk komputermu! 

2. Peragakan cara mencetak halaman web beserta pengaturan tata letaknya! 



Mengenal Situs yang Menyediakan Fasilitas Search Engine 


Sebagaimana kita ketahui saat ini sudah jutaan halaman website yang ada dalam internet. 
Lalu bagaimanakah cara mencari website yang kita inginkan? Apakah dengan berlama-lama 
mengecek satu persatu melalui alamat bar, baik pada address bar, di Internet Explorer maupun di 
location bar pada Netscape Communicator. Kalau hal ini yang dilakukan, berapa banyak waktu 
yang diperlukan dan berapa banyak tagihan pulsa telepon yang kita gunakan? 

Untuk mengatasi masalah ini maka kita dapat meggunakan fasilitas search engine. Search 
engine adalah sebuah fasilitas dari website yang khusus dirancang untuk menyimpan dan menata 
daftar alamat jutaan website berdasarkan topik tetentu. Di antara website yang memiliki fasilitas 
search engine, di antaranya: 


1. 


Yahoo! yang beralamat di www.yahoo.com 



Gambar 1.37 Tampilan website Yahoo! 


Menggunakan Internet untuk Keperluan... 


39 










































2. Google yang beralamat di www.google.co.id 




W ■— 

-— - 1 ™ M - -- 

jfl i ■ '*J- ■ 

Gam bar 1.38 Tampilan website Google 

3. Altavista yang beralamat di www.altavista.com 



i * —■ 



Gambar 1.39 Tampilan website Altavista 


4. Lycos yang beralamat di www.lycos.com 



ft*- -1) ■— — t 



Gambar 1.40 Tampilan website Lycos 


40 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 







































































1. Carilah alamat situs yang menyediakan fasilitas search engine melalui internet atau 
media elektronik, dan media cetak! 

2. Kunjungilah salah satu situs tersebut melalui internet! 


M. Menggunakan Search Engine dalam Mengakses Informasi dari 
Internet 


Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menggunakan fasilitas search engine dalam 
mengakses informasi dari internet, yaitu: 

1. Aktifkan Internet Explorer. 

2. Klik Search sehingga layar Internet Explorer terbagi menjadi dua. 

3. Pada kotak isian Search pilih dan klik provider search engine yang kita inginkan, misalnya 

Lycos sehingga akan muncul website dari provider search engine tersebut. 




* r c-flurrc*] 



v 



asJ . ,* 4 




m 


4ta|ii khm | 


EHpI '* 1 ^ V* 

_J " ‘ 

tip J. Hj i .4% v? t: it? 

IPt 

U| ^ fpmi p| pgpKp|Hp 

Kw i'i 

*"■> *■ —ppii rip 

wh * 1 2 3 4 ’ Ip-- i> 

If* Mm r~i l>n IJ 

''**■¥ r"Hi O'i -iAipm 

CP P' P^M P L*f» 

i -.-jr'iS eil_ rwuP ■ ■ 


, r -T- , ■ 


I fr.i ^Lanpi 

■r £ .^aiti ; s i ■ ' 


w 1 S >i«ii i 


■ if |11 Till 

!«• --m** a Aft 

i. 


■ tM* in 

ulS-ntl ■fc.lB 

■ 1 ■ i tI r t ji ; m | 

0VM 



* F-«iJturrt] -i | M r V 





i pi-se-Ml vi 


h PAippil |i rI J - J I 

Plx art ~ r> ..■ L I _ . l ig| w> Jn 

Flfc-*+ «■" BMi < ^ t 1 »*s" ■ *| fj-yj 

0*4 >>- J * ■■taa 

%t I 1 11 ni ■ !■■'»■ y 

A-nd-P'R r -D - *h -i ' r i? 




u 


*r 



Gambar 1.41 Tampilan Lycos 


Menggunakan Internet untuk Keperluan... 


41 









































4. Masukkan kata atau topik yang kita cari ke dalam kotak isian pencarian kemudian tekan Enter 
pada keyboard sehingga akan muncul daftar yang mengandung kata atau topik yang kita cari. 
5 Klik salah satu daftar tersebut maka akan muncul website yang berhubungan dengan kata 
yang dicari. 



1. Carilah artikel-artikel tentang situs yang memuat search engine ! 

2. Peragakan cara menggunakan fasilitas search engine\ 


N. Acrobat Reader 


1. Menjalankan Acrobat Reader 


Perangkat lunak Acrobat Reader digunakan untuk membaca, menyalin, dan mencetak 
dokumen PDF pada sebuah website atau homepage. Untuk menjalankan Acrobat Reader dapat 
dilakukan melalui Start - Program - Acrobat Reader. 



Gambar 1.42 Tampilan Acrobat Reader 


42 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 


















































2. Menggunakan Acrobat Reader untuk Membaca dan Mencetak File 

Sebelum kita menjalankan Acrobat Reader lebih lanjut, alangkah baiknya terlebih dahulu kita 
mengenal menu-menu yang terdapat pada Acrobat Reader. 

a. Menu File 


Tabel 1.13 Kegunaan Submenu File Acrobat Reader 


No. 

Submenu 

Kegunaan 

1 . 

Open 

Membuka file atau homepage atau website. 

2. 

Close 

Menutup file atau homepage atau website yang sudah dibuka. 

3. 

Page Setup 

Mengatur tata letak /layout pencetakan pada kertas. 

4. 

Print 

Mencetak dokumen yang sedang aktif. 

5. 

Document Info 

Menampilkan kapasitas dan isi dari dokumen yang sedang aktif. 


b. Menu Edit 


Tabel 1.14 Kegunaan Submenu Edit Acrobat Reader 


No. 

Submenu 

Kegunaan 

1. 

Undo 

Membatalkan perintah terakhir. 

2. 

Copy 

Menyalin teks atau gambar. 

3. 

Paste 

Perintah yang dilakukan saat menggunakan copy atau cut. 

4. 

Select All 

Menyorot seluruh isi dokumen. 

5. 

Find 

Mencari teks pada seluruh dokumen yang sedang aktif. 


c. Menu View 


Tabel 1.15 Kegunaan Submenu View Acrobat Reader 


No. 

Submenu 

Kegunaan 

1. 

Full Screen 

Menampilkan dokumen web dalam layar penuh. 

2. 

Zoom In 

Memperbesar tampilan halaman dokumen pada layar monitor. 

3. 

Zoom Out 

Memperkecil tampilan halaman dokumen pada layar monitor. 

4. 

Zoom To 

Mengatur angka pembesaran tampilan halaman dokumen. 

5. 

Fit In Windows 

Menyesuaikan halaman dokumen dengan kotak jendela Windows. 

6. 

Actual Size 

Mengatur tampilan halaman dokumen dengan ukuran yang sesuai. 


Menggunakan Internet untukKeperluan... 


43 





















No. 

Submenu 

Kegunaan 

7. 

Fit Width 

Mengatur tampilan halaman dokumen dengan lebar yang sesuai. 

8. 

Rotate View 

Memutar sembilan puluh derajat arah jarum jam tampilan halaman 


90° CW 

dokumen. 

9. 

Rotate View 

Memutar sembilan puluh derajat berlawanan arah jarum jam 


90° CCW 

tampilan halaman dokumen. 


d. Menu Document 

Tabel 1.16 Kegunaan Submenu Document Acrobat Reader 


No. 

Submenu 

Kegunaan 

1. 

First Page 

Menuju ke halaman pertama pada dokumen yang sedang aktif. 

2. 

Previous Page 

Menuju ke halaman sebelumnya pada dokumen yang sedang aktif. 

3. 

Next Page 

Menuju ke halaman berikutnya pada halaman yang sedang aktif. 

4. 

Last Page 

Menuju ke halaman terakhir pada halaman yang sedang aktif. 

5. 

Go Back Doc 

Kembali ke dokumen web sebelumnya. 

6. Go Forward 
Doc 

1 _ 1 ___ 1 

Kembali ke dokumen web sesudahnya. 


e. Menu Window 

Tabel 1.17 Kegunaan Submenu Window Acrobat Reader 


No. 

Submenu 

Kegunaan 

1. 

Close All 

Menutup semua halaman dokumen web yang sudah dibuka. 

2. 

Hide Menubar 

Menyembunyikan baris menu. 

3. 

Hide Toolbars 

Menyembunyikan Toolbars. 

4. 

Show Clipboard 

Menampilkan Clipboard. 

5. 

Hide Bookmark 

Menyembunyikan Bookmark. 

6. 

Show Thumb¬ 
nail 

Menampilkan Thumbnail. 

7. 

Show Articles 

Menampilkan artikel. 


44 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 






















1. Peragakan cara menggunakan menu Acrobat Reader! 

2. Peragakan cara membaca dan mencetak file pada Acrobat Reader! 




Menggunakan Alamat Tujuan dan Subjek untuk Membuat E-Mail 


Kita harus memiliki alamat e-mail pribadi untuk dapat membuat dan mengirimkan e-mail dengan 
cara mendaftarkannya melalui website yang melayani pandaftaran e-mail. Saat ini banyak sekali 
website yang menawarkan e-mail gratis, antara lain: 

a. Yahoo! yang beralamat di http://www.yahoo.com/ 

b. Bolehmail yang beralamat di http://www.bolehmail.com/ 

c. Hotmail dari microsoft yang beralamat di http://www.hotmail.com/ 


Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendaftarkan e-mail melalui YahoolMail adalah 
sebagai berikut. 

1. Aktifkan web browser, lalu ketik mail.yahoo.com pada address bar, kemudian tekan Enter 
pada keyboard. 

2. Setelah tampil gambar seperti di bawah ini, klik tombol Sign Up. 


J • « c , , 

"X^HOO! MAIL 






V #ion r • M#lp 


A 



to- YirfwO 1 



VlhM'O j 




^iijn in 


Protect your computer 
with a sign-tn seal 




Fight password cheft with your sign-in seal 

'--tHle ^ n-srsonal iin-in ■ — lI Ihat Cin-lv - Jy a*d useis of •uu r ci me uEk 
know about 


Your seal appears on Yahoo' sigrnn pages 
When you lo Y-shco^, look for your ? eal sionrlfi 

Create a YahoOl sign-m seal for every Computer you use 
A .-.ign-m seal is Uk- i EO ycijT computer, nol *oyr 't ahoc-l |p. so reals 
one far i'W ty l omp uit-r VVu u $e 



Sign m 
to Yahoo! 


Prevent 

H .lli'ADfd 

Th*ft 


YaTic 

Password 

D PwwntiS* iny O c*> Ihpj cOmpriH 

I In 


ydvr SD (r [J f | f wt-rd"- | H*lp 


Don't hove a Yahoo! ID? 

up is Mrsy 



Lint VAlHto! ft 1 . So midi inn! 

Ul« vflilr ;r- fifi * Uvrytkiei} fiGfll 

ctr*ct-n-] h'-nl td ehrekiftg nut V*hn#l 
F-'u 1 1 c, P hoto r kr * if * n j*F. * nd m ur* 


ill K't-r Yatoo 1 he -A r-s*vis nw*r-t-s CopyTt^iflP t'-.: ■< Tf-wr c-t Seme* I Gatina (Mm Sociali 

Gambar 1.43 Tampilan YahoolMail untuk mendaftar 


Menggunakan Internet untuk Keperluan... 


45 


































3. Isilah semua data form registrasi yang muncul. Pada saat pengisian YahooND pilihlah kata- 
kata yang kira-kira belum pernah digunakan orang lain. YahooND ini nantinya akan menjadi 
mailbox kamu di YahoolMail. Isikan pula Enter the code shown dengan teks yang ditunjukkan 
(seperti sandi). 


o _ ^ i ■ _-Li 

Yahoo? mail 

Ui bF,- IJir jnll m m iriai liU dhCvil ! Villh 




I I* r ' ■ 


Or-p jf i fcui f-shoo 1 Ip 



4 M* 

N mi Mttfii p'niJiniUJ B Q) 

Grii fpii^f * 

( I TPrsirin ■ i wr 





If J'tilM F L l s#C I'AUr F j 11 * Cm »J 



WKtPii ysLt* lufir i mckhi ivut-i 


m 


t*»* 


» » i*?i CD 


i - -- 


O- O iM MO > Vr;>■-# ■ U A 

rfc».hr. Apy * J 1 

rrr^a^- * | fti.Ii 
■llll —tHM 

■ I i Your Rogixtrjrllan 



p - 



Ttrms *• S^rft-p 




i. arcxrTurrE cr timi- 

I r»." . i ■T*h”* 1 “| va-jr->uc jm. 1*has 
c-i cv I J*? lid keysct la Jwi v*b£r=t Cc M 
fs-LX-smbg Ticm l-e Mrviri i v TC9"| l vucl u 

Hj hi**i A#"*' i« 

*-.i r.^y- l -w , <-,i I 


T Ji i- liH hi y* Ti,j_l 

- 




J I !l* 0>WI»»W j 


_Ul_n;rP,lS«ll_ 


3 * 


Gambar 1.44 Tampilan form registrasi 


4. Setelah itu, kita cek apakah nama mailbox 
yang kita tulis belum pernah digunakan orang 
lain sebelumnya dengan mengklik Check 
Availability of This ID. Apabila belum pernah 
maka mailbox kamu akan didaftarkan dengan 
ditandai tulisan Congratulation, the ID 
(nama ID kamu) is available! Sebaliknya, 
jika sudah pernah digunakan orang lain, kamu 
akan diminta kembali memilih mailbox dari 
data nama kamu. 


5. Setelah sukses dengan nama mailbox, kita 
lanjutkan dengan mengklik tombol I agree 
sehingga muncul gambar YahoolMail yang 
memberikan konfirmasi ’’Pendaftaran selesai 
dan selamat datang ....” 



Gambar 1.45 Tampilan Yahoo!ID Helper untuk 
mengecek Mailbox 

Q • J -*■ »: > ,■ *: ^ « • fl * _ m 

YfXHOO? MAIL * 

ifr Fiuhtraiioii C 4 itipl+cid. h e-lrc m- h*nr/ -'lgpiiim 

Q A i^nfi^iCiVi rum Min lift It Via I-nad 

Wn i p>j 0 rw* 3 i 4 (Nilrii -ia 2 *!# tmM and Mw Hfl 

N nk".Blbri fcJVi arlTJfe rcir m i 'Mi 

ini untr 

all c p- T--HHT1 f-al fvrj ptri Hi p^pn *** 

fr Ukn nfrwci 

0 ;i-j ■■ L* i<LU4 & 

Pi t<KWfl ivfc:r-iirri rthpim-iwUlan. ium-? AjmJt 1171 

QUfcftafA, 11 «W 

O Yiu HlHislpg 'ii^iiriii Lip*. 8 ri ■ ut&nrJ* In r.jfai dicmmiikni pwmm abz-ul YIAm> PptrthjcEi rd 
feirmaa m Lin i*l : chbMd b rrtcJ >.f nr IYHh-w h 

IVI 3 it iBVSt* lOCBB I --3 Mini &■* rr*? 1 ^ ^ [ 

--- - - J --- * 

i . .id.,- " qii^eT ft| B|l lpi||pi 

as • i M • j 1 i-i 1 *■ »■ j; tarn ..j I* ara H-t 


-ift] trc k* rd _n^i i--JU it* 

Gambar 1.46 Tampilan konfirmasi YahoolMail 



Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 


















































P. Membuat dan Mengirimkan E-Mail 


Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuat dan mengirimkan e-mail adalah 
sebagai berikut. 

1. Buka Internet Explorer. 

2. Ketikkan pada kotak isian address: http://www.yahoo.com/ sehingga muncul website Yahoo!. 








ti J 


V i. I*i 94 1 Tit. f ihf fnl t.rn ■ I' SO Try 'r iSn#’ tjhO- 



Wfett totgai VWeo LKi Shop&ng rare 


Wi.'ti Se<v{li 

® i>mu ) Htb JQ tr.d«r,*ii a only 


Amlixt 

IhiUbtii 

PketAi 

Tn«tl 

1 |DM){« 

'taj** 

IYv-aI 

TV 


Wikvln 

Vhcipi|kinQ 

Y-n-llciw PjMfjpp* 

GtQlibfi 

MUOK 

Vporti 

y [fi tern j Utirn.ll 



Tmdh 


l VhUmj 

HfV 


More ■ VlInhL' 1 


li 11 ]." U<7 i y-A^w Lccal 


* Iraqi PM v 4.0-3 Shine flghiers retained s*phot o.-. j■ 

■ Iran warr . it's resTar nuclear slurcKir 

* Whit? h suee e hilti on e py prog 1 s m li Lm ■ a on: ■ u , r-. mi ■..] 

■ iDyba) ni[jh-r|se flue iniuies 35 wafers. iraps pttieis 
^ SiunanKe wems Cudgel deficHs could hud economy 

* PuliCer Pttzu-wnming colvmnlsl Art isKhwsld diet 

■ Group wants spohjgyftdm meyv sE»r imua w*ih.nyt*n fei* 

“ M>ri "Jsm Y’opuf.iir 


Cherk veur m 1 1 S!Slu. Shji i hi Fj e rnaii Sign 1 h" 


i -n 

1 | i Vj^J 



l|ljFTl»Cl3pr* 

— 



M ■''* *' llawi ■».! e.q 1 bfl Sditfrftdn 

SiiihiU 9n-,jin |, .ii 


i-rsck QwBtCXI I* 11 

,r Web Hmlinq 

+ ’«! i.N.Ii'm- 

-^ — . 

■ UWlhOlri ^.Hihr-. 

' S^in‘cl ‘1 Livljn,f> 


Fc ulllre 


Erfsd.Aiifierf 


Sptfl: 


bit 


I -■ .dHI ,1 ll SPI .V H -. 


II W-Iivt-wi v.*«f.C(ny5K-L;*^b>r;M*3&-. M4.10110034 l0^^.767«2W^^Jto*FWS| 


^ M«ne( 


Gambar 1.47 Website Yahoo! 


3. Klik Sign In maka tampil gambar seperti berikut. 

^ • o -. j i^i & p t<e 3- 4 ■ a -a 

'iXHOO? 


I 

’ |#T*henr 


O 


* c> r 


Protect your computer 
with a Yahoo! sign-in seal. 


,«l O 4R W 


1 


Tell me more 


Fight password theft inh your sign-m seal 
Create j perianal sign in seal dut only vdu and users of yam 
: ampuls: knavr a ban! 

Your seal appears on Yahoo 1 sign-in pages 

When ygu Liym-ln Ip r ahog‘. lankier ynui seat an The e ign-m pi|fh 


PrthnSjm 

PHunmrd 

Sign in tt^fe 

To Yuhos! 


V-Voo! P JlimTyinqgotH'iIjSyiJ'O 

Pi nrd ><>,«••. 

Q Ferrwbe* my © on th» cannier 

Srgn In j 

Fpi «]hi •: y-ftijv ID cr f-i S iv t-rd " j Hi • p 

Pont hjve j Yahoo! IP? 

Syyiji >jp is -ftty 

Si in i Ui» 


Create a Yahoo! sign-in seat for every computer you use. 

■-Iji.n , . ... T!|Mjiv nfilv -jr ,hi)( if ■ : • On* YaJroo! ID. So much Tun! 

one (or every computer you use Ux* rtto th*et lntjfi t» n»uxi£. *kjr* 

phOTbf. |iCj> giifriaf,. IhiEJhC th‘iMd±*ija tht£ 

so much m+ri. 


ej POn?- 


9 k(J Tahwl he H i-tfii r«»r¥kC. C*pfit(ftJYk Moy | Tonro «4 Swvk* | Mi to Ohi 4*arty _fl 

3 WtflrfWt 


Gambar 1.48 Tampilan Sign in to Yahoo! 


Menggunakan Internet untuk Keperluan... 


47 

























































4. Kita dapat langsung mengisi identitas kita dan password pada kotak isian YahoolID dan 
Password karena kita sudah mendaftarkan e-mail kita sebelumnya, kemudian dilanjutkan 
dengan mengklik Sign in sehingga muncul kotak jendela YahoolMail. 


Q - Q - d l=1 $ P €> 


a • 


ft A 


- 


S* (nhs 


Wrt SUKh 


TOtflOOf MAIL 


W*k*rwio lif-nnyliiiqqji i 

I SlM-OlLt fflii ftttdUiU i 


l|J i- 1 Horn* ■ r.^.i - tL*i£ 


Addresses < .ilf-mliir Holepad 



~ 


*ud 

1 

CUdHid | 




TPV blfrefcbuiTar 
!f*r fft E€' 


Fn-ldkiT [Add'Edrt| 

Lf lnliox I 3ft 
Draft 
Cjfl Sen! 

Blj!& ICrr.I.'vl 

Trgfch SCmpcy] 


Welcome, henny. 

jSycu have }um**d 
mm aq dt 

.J M-sseii •!*•<: I .• ur ht- net on e rrra is 

Lea in aooat voice mail 

Take Yahoo! Mall with you, 

hdWMlii 

Check ind tend ema I om your 

11! 5b || “ pf 0' Fill' I 04 1 I H)« 



Lfl h^v ^hOtOS 
Mv Afla :■ hirtf 1 it;, 



h*»-I i r-** e*t? 

■“■ 

F-rdon* 


tike*' S-miH Edfin*M 


nfwi & r*j o-irrc o * 

' # 

nu-y Simti 


oil v«k**i 


■eG 


M-JPUlilll-Vl'r'i 1 ’L' 1 1 I! 


V*.'t> HjiI 


s^tili rti- WrL 


Ur of l.Dl-ll 


U LrC^net 


Gambar 1.49 Kotak jendela YahoolMail 


5. Klik Compose sehingga muncul gambar berikut. 


J ■ 

.4 

£ & , €> - . a 

JH A 

l* - 

UBSsI 


iiMtb 


Wit 


__ _ . . WtksiTH htnnfluiqqiriin 

MAIL [ Sign Cut My Accimnt l 


M t I Htr-l '■'•>■1 1 -jT r-J ■ »l; - Hnrljf 



E*l*rtl !d'l>*U*f I Add CC • A-J4 BCC 

12; osdiiwanQ yahoo com 

Subject: djdifu puttota 

Attwii ntti 



X 3 

J. A* 

' t 'LL 

PI 

S 

pq 

h iS & 

* m « a 

, SMorery 



A 


Uniuk mbak Epik 

DAFTAR PUSTAKA BUKU TIH hfLAS X 

1 Panduan membanejun jaringan kompulai untuk pefriula. Rahmat Raafiudm.Elex 
Media Karnputindo Jakarta 2003 

2 Meng Up-grade dan Merawal PC Jim Karney Alih bahasaCban 
Paramesti.Dmas! indo Jakarta, 1907 

3 Penganlat Si Stem Komp Liter, Agijng SelldWin Into rma! ik a, Ba ndung 2003 

4 Peoganlar Aplikasa komputer, Pengatgng Hussein Sumulo , Inu Lafcs-ilO Wibowo 
dan AnlOii Muljenti,Dir>3$tiJlda . Jakarta 2003 


id Lnffltnet 

Gambar 1.50 Kotak tempat menulis surat 


48 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 































































Kita dapat mengetik surat atau dokumen pada kotak tempat menulis surat dalam e-mail kita 
secara langsung. Namun, mengingat betapa sulitnya menulis sebuah surat atau dokumen dan 
terkadang kita harus berkali-kali memperbaiki surat atau dokumen tersebut untuk menghasilkan 
sebuah surat atau dokumen yang baik dalam hal tata bahasanya, padahal kita tahu selama itu pula 
kita sedang menggunakan pulsa telepon. Maka, betapa mahalnya kita harus membayar pulsa telepon 
hanya untuk membuat sebuah surat atau dokumen. 

Masalah ini dapat diatasi dengan tidak mengetik secara langsung pada e-mail kita. Akan 
tetapi, dokumen tersebut kita ketik terlebih dahulu pada program lainnya, misalnya Microsoft Word. 
Setelah itu, barulah kita copy surat atau dokumen tersebut pada e-mail kita. Kita mengetahui bahwa 
untuk membuka Microsoft Word tidak perlu harus menggunakan pulsa telepon. 

Adapun langkah-langkah dari cara kedua ini adalah sebagai berikut. 

a. Bukalah Microsoft Word dan ketiklah sebuah surat. 

b. Setelah selesai kita mengetik surat maka klik menu Edit, pilih, dan klik submenu Select All 
(atau dapat pula dengan menekan tombol Ctrl + A pada keyboard secara bersamaan). 


Si DA FPUS Microsoft Word . n 3 j X 

: E?le £dit Vie** 

Insert 

lock Table JAfllXfoW H(Ho 






X 

i 4 J A J . 

JLUJ ? 

j \ A i -*4 / 

: ±, 39 --J J / 

- 

i-J W 

-J 



J If r ‘ : • Pfi i 



* Ar jl 

- B I U 


= = 

= 

t— t — ^ 

— w - ™ * 

— — -- 

_ a! 

s s L - J • A ■ il il 1 


- \ 

: *_J _3 



— 

- + V 



& 

- _3 * , ii a 

If 


.N 


< ' « | ■ i 1 - i > | • t ■ 2 < I 1 3 > I * 4 ' I 1 £ > I • £ < I > ? > I • g < ( ' 9 > I <]Q 1 i 'll' I ‘]2» I >13' I ‘E4‘ I '15 h I '1&' I '17' I■ < • 19 


■ i 



I 


lAI 

FTAR PUS TAKA BUKU TIK KELAS XI 


■ 

Microsoft Visual Basic 6.0, Drs Ario Sury 

o Kusurrg.Elex Media KomputbidoJakarta| 

I 

2000 | 


■ ■■■■■■■■ 

1 

Utility i 

Nero 6 Ultra Edition, lan Chandra V 



= O [El 
; QriW 


*' ■» I Ml J 1 m.: nn i n:^-^ ■ 

irOTmMETlfTraliralMj 'iT:i iiiitTiMmJiTMreiiiswTfcTijCrnTi hi i ki 

AutoShapes ” \ V □ O iJ *41 i I C* = J I 


Pass 1 Sec I 


1/1 


EnqliEh(U,S (LJjf 


Li 


i 

5 


s Sfa/t | Si internet Si (Mfung Si TIK20Q6KE*.- SI MfPUS-MU 3 http://us.f6,.* ^ 11:§4 PM 


Gambar 1.51 Tampilan Microsoft Word 


c. Klik menu Edit dan pilih, serta klik submenu Copy (atau dapat pula dengan menekan tombol 
Ctrl + C pada keyboard secara bersamaan). 

d. Minimize -lah kotak jendela Microsoft Word tersebut (Jangan menutup Microsoft Word). 

e. Selanjutnya, bukalah Internet Explorer. Kita dapat langsung mengisi identitas kita dan 
password-nya pada kotak isian Yahoo!ID dan Password karena kita sudah mendaftarkan 
e-mail kita sebelumnya dan dilanjutkan dengan mengklik Sign in sehingga muncul kotak 
jendela YahoolMail. 


Menggunakan Internet untukKeperluan... 


49 


























































































3 Vflhew! Mflil asdiiwn&Jyalwci.cQrri Mierewtl Inlernel Explorer 


erf^w 


File Ed# Wew Favorites Tcofc He*. 

6*1 - Z , Swreti Far.s**W 40 

idissi & tTrtp:J/U5, .CC(n|Vl I Vto^V I 'V“0 


T 


ii 


IjO 


; ! M, : ,il - ■' 4 lir 


lnS*iekr 


v ti i ii Wiknivr*., mAhmio 

‘ MAIL ( r ISHLfiat Ha.AsimiH l 


Ackt**44t 


C.lklul.rt 


HoiftriiH 


Wffa S*Mfk 

M »il Nftrri'* ■ HlJii I Tyfg n | i f - H i»l p 


p.l.,111 ' L . !i .. . .. 



Variig*! Q*t ttir 
V & l Manth 

I dldf-M (Add-EdiT| 

Cft Inbox 
Drafl 
Q. Beril 

C 5 J 1 Bulk [impey] 

TiaSh LEmptvJ 

ttmlv ^Hli<b 

^ My Phfilo^ 

r j My Wlac hments 


Welcome, os dir wan! 

*a i Vgu nave o iimeail 

n restore* 


« You Ii i-v 0 ,hh.- irj v l£[- 

“■* mails 


Learn about voice mail 


In the New; ahoo 1 'jF-ws 

Top Stages 


[Hide] 


Y.lliot ► Neni; lop Monr 


■» WT It H tus t lut-i to j*oi d ' u q (AF) 

■ P n dupuli d* u 'll *lf>icx r» 1 sra (.ftp i 

* iultiat < jr 6 tmb*l tall* id in Bj.jhflj-flrftPi 

* Ht-llp I’ll ch»tpf d 'nr jimijinf. i 

•* Hvlh HtM> rtHprtflar U FI (Nti-in (ti Hi Myj 

B in fBi*iil*itr> _ 


I* 

>* * 

i 


V'<, mi I M.rs 

Log on to w 

* a> I r 3 1 1 M 1 I I S t. I V f 

portal now. 


> REGISTER FREE 


Zs 

Matrimonial 


^jpgri* 





<1 Irtwriet 

m 

start 

C Micrpwft frted - dA. . 


TIK lilAS XJ B- 

3 VihiO' Kdi - «drwa... 

fN c 10 56 AM 


f. 


Gambar 1.52 Kotak jendela Yahoo! Mai I 

ik Compose sehingga muncul gambar berikut. 


3 Tahttl Util ill! nuiqiliu ram k.' iffu.ll I nil r m I I iftorn 


'*■ Eil iv- ijAnw 5 s* >k 

I^r«3 - j - : ; . Jr ' '—*• {' 

&j r f'f - 1 **. IWi" M r ,TY*i rOMr**’- "TI —5 1 ’ H. J— -* i 


X « 




*■ fl« 


"ixnoo?i^AiL 

Q l-lliiLra 

(tiH ( ^ (C r MK< 

ft irpiiU^friw cun 


Vf-A 1-B-i 

■ i ‘*ib< rfur ^ii "Lf 



V? 

| MftJ itM iri 1 


* < * f i i I f I : _ ■ . I . ’J -P 


n 4p mp 


o 

•: £ - e ii ,i 


:s=: »5 -»j 

Ex hunk 

¥!■! lull 

^loO! mail ^ 

=■ Sft^:! rtrhldl tiiil 




Hk 'VJ -I- 1 ' M*fH 


- - - 1 | 



runkUniui ■ AU C-J tU : 


ti. 

tim 


ttAtflce 

Irff aun ■ 






t V S r J d ' .s . ,I,JJ 



Unlitk ihIk'iF- Epik 



tiftf lAfc f*IJ^T4KA BtWU IIP ULAS S 

1 F.vi9vw< mkP^iAjvn kiyr^Mn M>vi> #*nwj hitniwi (Ui 

k Jji pH j lOS 

Jjn Mi- b n jJ P\: Itt, Kjrmg tuhaijLLjn 

*111^^4* Mi I ?? 7 

J l ar'jjrl «■ £ sImti I-Jb' ^almviaci M-jm-iiSJn Bin&f^ 

£ RHIfiito pMiWfW. PVvjjf^r.] i^i Li^tf0 

flB' Anion Mu|DrK Lvnarlr>dc .'m vti /J2.1 




* : ■ • - 


Gambar 1.53 Kotak tempat menulis surat atau dokumen 


g. Klik kotak surat pada e-mail kita, dilanjutkan dengan menekan tombol Ctrl + v pada keyboard 
secara bersamaan (atau Paste) hingga tampil sebuah surat yang dimaksud. 


1 

I 


\ o. 11 ul x* ItH &nmr£ 



Ray Tomlinson 

Lahir pada tahun 1941 di New York, merupakan programmer yang berhasil 
mengimplementasikan sistem e-mail pada tahun 1971. 


50 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 















































































Q. Menggunakan Carbon Copy (Cc) dan Blind Carbon Copy (BCc) 
dalam Mengirimkan E-mail 


3 VflhMj! Mdil »dinune)f4lt»,ail> - Mtcrmft inltrnct Fxpltnt 


x 


fie lot Vie-TT fat.’&tet Tool; Heb 

- «] z , C * . ■ ' ii A 

id NCtn'/us *mV j-fr, 1 COKpGM' J A■ 3S8G](tySfcAUa-M. y«8iX-256ft’ i>t r v |3 do 


ir 


W-iJli.' * J 


Wim he 


MAIL 


rt «ILC4inri4.. o*iiirw» .in 


rfii-an fluff. . Mv Act-ayn 1 , ] 

Ailihii--.- --t * 1 dmiir il 



Wfb \t,> in It 


Mil Hop*,* HjU f'llor.ilj M«lp 


M-tII MngUnl<>* liuiisjK 


-fXi 4k I -ji-rd 


X#Mart t'Jdrftliii | * m Fi'iu v■* CC - I- •ffi-ti*■ BC ! ! 

To: aryatjutg^yih(n> com 
Ctl mravishfliyahon com 
Eis; cmah^rirty^iiyahoo eoiiri^ 

Siitije iJ: Uc^po/i f*i na tosih 

Alt***. 


t " ;■■? u / M I ; y I.. ’.*■ •:wnr». 


4) 



kepatfa ylfr 







I PariaL- P•-fVir.ii-* D a n h i t 











C Intorirf 


start 


3 Mdt ■ «>dri-.s.. It 

; ►tocidl fto 

d - Soot.] 

[y 1 . ‘ 7 ? 

&' r 2 


Gam bar 1.54 Kotak jendela Yahoo'.Mail 


Kita dapat mengirimkan e-mail dengan kembali ke kotak jendela YahoolMail. 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengirim e-mail adalah: 

1. Ketiklah pada kotak isian: 

a. To: sebuah alamat e-mail yang dituju. 

Contoh: 

aryaduta@yahoo.com 

b. Subject: sebuah tema atau judul dari surat atau dokumen kita. 

Contoh: 

Ucapan terima kasih 

c. Cc: sebuah alamat lain jika kita akan mengirimkan surat kepada dua orang sekaligus. 
Contoh: 

mravish@yahoo.com 

d. BCc: sebuah alamat lainnya lagi jika kita akan berkirim surat kepada tiga orang sekaligus. 
Contoh: 

tinahenny@yahoo.com 

2. Klik Send sehingga muncul gambar yang memberikan konfirmasi bahwa surat kita sudah 
dikirim pada alamat e-mail yang dituju. 


>> Home 

mfrow x 

Mali X 

L— - 


O Message Sent Informasi 


Gambar 1.55 Konfirmasi bahwa e-mail terkirim 


Menggunakan Internet untuk Keperluan... 


51 























































3. Setelah pemberitahuan ini maka surat kita sudah terkirim pada alamat e-mail yang kita tuju. 
Namun, jika ada masalah maka Yahoo akan memberitahukan kesalahannya. 


•f> flMlli-? 

Iiiihn* at 

'!•- it 

* ■ a 






1 Qop&l -Vt nt having a problem 
sending yarn message 

Try ■nia ' afr i fr dtgafi | jjjpjjqt j 

Gam bar 1.56 Konfirmasi kesalahan pengiriman e-mail 


4. Jika kita masih akan mengirimkan surat kita tersebut pada banyak alamat e-mail lainnya maka 
kita dapat mengulangi lagi dari langkah pertama. Namun, jika sekiranya kita sudah selesai 
menggunakan e-mail maka kita dapat mengklik Sign Out untuk menutup e-mail kita. 


R. Melakukan Attachment File dalam E-Mail 


Dalam e-mail kita juga mengenal istilah file attach atau attachment , yaitu file lampiran yang 
disertakan pada sebuah e-mail yang dikirim. Adapun cara melampirkan file attach pada e-mail yang 
akan dikirim dan cara membuka file attach yang terlampir pada e-mail yang telah dikirim kepada kita 
akan kita pelajari pada bagian ini. 

1. Melampirkan File Lampiran pada E-Mail yang Akan Dikirim 

Apabila kita ingin melampirkan e-mail dengan file lampiran (attachment) maka dapat kita lakukan 
dengan cara: 

a. Setelah surat ditulis klik tombol Attach Files. 


S> - ' . -r C* 

li * ‘ r 


w-l bail J 

’iXHOOf MAIL t'ZtZZT 

2 IHrmr 1 

Wd'S.-i., Ml 

f U - J l —1 ■—1 

-- I 


Iruii uM-iium i Aii JUi Ilf 

E& tirt 

UHkL :#■§ suu ■ 


| 

«i j o i ✓ _ • i. -j it 


Ur it uk mbah. EpiX 

HAT 1A)< I AKA BLttll 1* hi LAS ,■ 

I nicr’t-pr^jn hY-^uai i,nnjb Fin>jU I. I* a 

l>h Juh J*k f? a 3K3 

Wmj U*-jr*4* Jjri W &njJ !'u Jvt* t tim 11 £-*n 

i it riim k’vnpfjH Ay,nj Sat 1 irniwi It *•-'™ r 4 a t Xr'lJ 

£ P#rtg+N y tfli F#*f^r*rv3 Hwil** Ww IJilS'- 

dap Mji—■ E^railircc JaiurtaAll] 


# m 


J ' L K ■ r , 

'#r j Uuih 

^XEioOfMAiL :xrT~~ 



lb 'iLuUb^J 

■ b i c H T -|. r , . t.— 1 

— ' I h— I 

1 Tn _ ' 


ii 




£ 



Hr 4 | l «Tf an ■ "i 

H-iHi lefim CfiLkaoii 


j ftfl7ryiiiS_ _ _ J 

IK nine t-#r! M \ ha‘I 4« ■ d imf TAi dtol in a.’Bir-an" ran Ini 


| IH--M j 


h iHiMfciTiiV-lanii 


__ —--i ■lidUlhi^fcMdMlfa-hndii.aagiai-Icu rtJnu a riaartl TJjhi 

Ci ** rftee lL tcZ 3 SH 1 aSI'M i 


Gambar 1.57 Kotak jendela Yahoo! Mai I 


52 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 














































b. Pilih dan klik file-file yang akan dikirim melalui tombol Browse 


§r~ r 


Tf 


klaLimM 




Pvrtrtn p' 


•t] '.-j. r. y; ~-d 


id :i 

* jjjjJ ■> 


1TXH< 


[l-Hlb 


Add. 


L«* *• JNf 
\ ’-.Jiashi 


flnach File 

0^1 |r 

Fil. I; 

flf . fcj 

tl 

m 1: 

Fill 5* 

AHjtA IVLimp * * 

T 


Ckspirarti 

tM*"® 


wn 


«j U .v 




«> 


f Vw> 


**> P* * 1 Hii ElAi «EW*iia 


- ■ < 

'Vi'rn 


mjrtjij Evrptf j) 

fjeMirBCiAafi 
«)itxE3n»a. 

*plu+l*jl' ii(M 
Jjiirtiin rtHCW 

u 9 :■* 

r* .. hm. 






llu* i -:«piJirfi 

€ 


U-_ 


r *.*•»# 


Fti n 




* t. t? n- 

i ^ j v. tuy ■ 

|U 

ri]hUirf^Ll>JI rjftl 
*l»JFPTUi*J Wfi 


idn ■ U(jU‘jtn 


- 

I» I'f '-I'ni-I 



Gambar 1.58 Tampilan pilihan file-file yang akan dikirim 


c. Klik OK. 

d. Kemudian klik tombol Send maka transfer file diproses. Tunggu beberapa detik hingga muncul 
gambar YahoolMail yang memberitahukan bahwa file sudah diikutsertakan pada e-mail. 


e. 



Gambar 1.59 Tampilan file sedang diproses 


Klik Send maka e-mail beserta file attach sudah siap dikirimkan bersama e-ma/7-nya pada 
alamat e-ma/7yang dituju. Dengan mengklik tombol Send berarti e-mail beserta file lampirannya 
sudah terkirim. 


J; “L- p ’ - 

| - .r- - | ' — .■ 


U A 


iiBiH' Bife'iiiTi i mi* ££ ■ iii h££ 

la «ff« 

Vi*-* ! 1 2 ir» iu>f t 

IdMri Hbi lA|i IJUJrikiiH i . Ill) !■(■»■; DUHIUb . i i ;iuu B j 
HluHfci. | 

* r % £ ■ J IT r * A. [„ J <S 


UncuS- mibah £|jik 

L-.rj tar imin i Ahx k hkii 1 ix xr i as x 

9 ^nrrXjffn ■¥prH&v i '|un (flratgjri t.arrpuErt -tftii RiitWS Pxrfkjflr.EWi 

I'^nvvi^M a-i JJ.I.l 

2 I4aftp Uf-pjhli -f m M+«i i P£ J-'” !■ -r^«» AW*i bV>a-i ■- 
PwjfT^fli £huhx* 4? JfiHl* ifltf 

] ■5 3 in ]jiJ«r EoIptti Kc— rJ.^. iigur^ S*l'iwiin Irrk*"!idi j. Ei-ndur-g !?QQ3l 

J - ir J4IJ*< * r«j w u.j 'Miff. L M- »4t *’£***' 

dan *HIct. C^jatSsrtfb . Jib j>:< Z'KlJ 


r*mt* 


m 



Gambar 1.60 Tampilan kotak jendela YahoolMail 


Menggunakan Internet untuk Keperluan 


53 
























































































f. Kamu dapat mengklik Check Mail lalu klik Sent untuk membuktikan bahwa e-mail sudah 
terkirim. 



«'€> £l a 


if 


'iXHOO! MAIL 





W*k V«M<V A 

M«>l Himt - M«»l Tu»or)il« - M«Ib 



Aifcbostos 


C .lI'-IXl.M 


NoIkM * 


MoAiJlHVtVltt WMiS 



T» • fcl«<lfcumr 


l«M.n |A44 • Edit] 

Q blliox lit 


Sent Items 


SiaUc Ii io ih* r Wei tM?i.i * 


Sav* S««i feems i\ OH: (Turn 8 m Sen! items OFF) 

A copy of each message you send is automatic aPy sawed m the Sent items folder If you do not want to 
save a copy of sent messages, you may change this preference in Mail Ophons 


Gl Drae 

Vmw< A iMhihii 

Mtflejti 1*1 t 

A t Ewit | P’itvioul | Nlirt | LlH 

Qshi 

1^ Bulk |K»ptv] 

D*WU | MmI> » | » | 



Trash |E->ptyl 

□ Sr« TO SubfOCt 


n.»» 0 suo 

] ntilo m. oravaiioo.c o4n f ike.* |Khlii>i 


Tim Jon tt, ?007 1 )Sk 

Mteatiuti 

CKtcl All * Cite* All 


t Fie»t | Prtyitm | Nmt | Ln» 

Mi My Photos 

y] My Attachments 

n.Uip | M«k » | H»»»- * | 







Hut SaercK _ ^ ^ 

<■ Ifteme* 


Gambar 1.61 Tampilan kotak jendela Yahoo! Mai I untuk membuktikan e-mail sudah terkirim 


2. Membuka dan Menyimpan File Lampiran dari E-Mail yang Masuk 


Sebuah e-mail yang melampirkan sebuah file ditandai dengan adanya ikon Clip (penjepit 
kertas) pada header. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuka dan menyimpannya 
ke dalam harddisk adalah sebagai berikut. 

a. Aktifkan YahoolMail dan ketikkan YahoollD beserta password- nya. 






j!J 


m a 


ffr - 9 x 

W ,- 


VfthdiQl 9 h»lf- 





•Ztt-iAj* 0 IKO? -MkkI lr> «l Itfftl ni<A«l FA<V ! Tifi- I iir iMM ! 3wS*1v DrAdi 

3 V Irrfffncrt 


Gambar 1.62 Tampilan Sign in to Yahoo! 


54 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 












































































b. Klik Mail sehingga tercantum e-mail dan file attach yang masuk (atau klik My Mail) 


\ m* 


, & ■ 


dl * 




Gel 1E7 


Vlhusf M<?bilr Tikethi [AHrMI » Q 4 Try Vih&oi @ 0 . 



Wel> Hi Video LOCif Stttpplna 


Wf'faJiQDi | MyMai 


Autira 

Fine*!*.*- 

L-pfK itM'v 


HitUtnlj* 

M*p> 

Music 

Pmamh 


**m\ EtUlf 
M'kflppUftg 
Sports 
Tcrh 


Travd 

IV 

T(‘llcii»r PJtq#* 

Yi Inli'rta.tliDrial 


food IMm 


Yahoor Mivlc#« 


In II m: lltM'i 


VWotM 


Lo: a 


Video 


*iraci PM sji\ s 4do Shine :igMe 1 s >J<?t i ned cs ;*n itc < t «* 1«4 

* * ra n vr i m 4 it's- re aery fQi r u t 3 r sla n-JOff 

■Biasl of anew, siestMs Texas, Oklahoma * curse* w,* re»4r 

- Spafiisd PM's popular^ Suiters after ETA b-omlimg 

- U S inflation has he si showing in ihtee tears 

* Many patients unhappy with bioken nose repair, study says 
< Galaxy Ieoh s for uni nowns, to play will Bectiharn 
‘Auslralian per NFL NC^A HOOps NS* fiH. 

h M r+: hfr-Ufi Puputji Butilv.i* 

Mn k|i DtW! -O.U NedUqi -[»./'• Spunsariif by; SCO Ttt3tiG 


weh so, u ch 


® fifflut Web O 

R* 4 * Otfienf 


Hi. osdirwan 


3 i(j n Out 

i ruy 


cP] 

- - - T- ■' ■ J 

Fr^m 

llij-| Miy llll'Mil.... 

MAILER’DA 

Subject 

'l.lll.ll pllshlitil 

failure noitt e? 

D«te 

G^OI OJ 1 L 

7 Cl p m 

- Gflt¥> Mill Oh YbVrCill 

>■ View All Hill 

l 1 - V/i’jiUn-r 

j el 

^ Kont-copiFi 





Yahoo! Messenger 

Call friends for as low as W/mir 

LUinj Vihoo i Vnrn ;.r. Mi 1 j s«nq*r V du 
Cifi n. tl *. pbcuii e i II * frew yevr PC » 

Unit *M mabile liner- 

“ I>|1 me iinerr 




E e.il LH ell 

:rtft:1irsn*nJ 

$port$ 

Lie 

mf *» \ 

_—_ 









* 


4] http yahoo .coc^i|'r/fTiG 




Gambar 1.63 Tampilan website Yahoo! 


c. Klik Inbox agar terlihat e-mail dan file lampirannya. 


o- 

.J *1 Ltl 4 , 

%'V IS ' 

Lj- • J L 

It— - " 


•iS 

% -» 

t at t r^' My 

t ab^-.' 4 I^tjI 


tciiiKi 


Wtb Sp ere h 


U * II We from t. ttfiiWM 

MAIL M V A'Oj.jfir l 


liiMi ■ Mall Tnwruli - ttilfi 


*TT' MUSIC 


rwiillneMuiLtM - *hT hOOT»«p mw 





Man * 


i nlHidm Nniopad 


M.iil Uiuthules - OotMos 


Eheth Meil I Leni^ft 


TPV 81 actbuiter 

for FREE' 

FaJdr-n (Add ■ Edit] 

LjT IllliOX f It 

GJ, Draft 

C& Sent 

l^i Bulk (Empty] 

Lft Trash (Empty] 

Seeith Sherttutf 

1*1 My Photos 
My Attachments 



SciKh M*i1 Seuth tfir Wei 


Inbox 

View: Alt MMJH(j 


/ \_/N_ 

C p—T Mi>l3 t»eaicti(ii5l mu better i*mih nuaie. K 


Delete I Spem hliflt Miivr. 

Sulijecl 

□ [ l l11 ^ r i rMti.ii pusfaka 


□ SeniJer 

liemiy 

In i-1 > f- ii sail 

MAILER’ 

□ DAEMON® 
yahoo com 

checl- All - CItir All 


failure nollce 


Delete Spem | 


Math 


riwe. 



I - 2 -of 2 Pint | Pre vibui | Meet | Liit 

p.ire 0 Size 

Tin I Jail 13. 2007 137k 

Wed Jam 7.2007 51 k 

Mtfnqt! 1-2 *)f 2 Fjrtt | Prevlou* | Hent I Li it 


(771 wittii j-Hciu i vi 

4}Dono 


“C Intel r.et 


Gambar 1.64 Tampilan Yahoo!Mail 


Menggunakan Internet untuk Keperluan... 


55 



















































































































d. Pada kotak daftar surat masuk, klik ganda e-mail yang mengandung file attach tersebut. 

e. File attach dapat dibuka dengan mengklik ganda file attach tersebut sehingga berturut-turut 
tampil gambar berikut. 


■ - .;4 


-t 


& f 

— 9* V*-»"b 


■^XHOOf MAIL 



NFL GAME PASS 


POWWED Fry y A HOOf WORTS 


MkI ■ f a-ihlj INrii-ri 


\Ymn 


L | 


Tae-ik "rd , >1 i*it- dra 1 


| H ■»«» H* 

— r i ■ *iaa d*** 1 


Cfl M-I 

C**wi 

'4 7, ^‘ 


L‘hl~ ■ lULU—Lv JhfJULAMAJil 

4^, -| I-I -| 1«-| 


'!■ C J M L' JLm Huu u M»»- » l »H II» 


Htj fliii i|a Mj-i js Ir- 




|6 ^ - 
hfct* ■ i b^ bh Urttiifc itifrifc 


I, ■ j ‘•i*. • *- * t -i 


[ r.i iau I'usiAhAPHiKU TIN HIAf K 

I r-»-—wmjB" iitfnpfai wiui. fbttuJi. flirfmdl P j*t. El* 1 MtAa 

b 3DQ] 

a 'v.r* if j iV' Mfi1- ff ' n| - «.'* i- -{h: j ‘j d/ l ■ « . - ■ • !-•; 


* A - i y 

4pi 

■ ”« * 

•3 ’ 

iX :i 

if - * 

J LdfeiPii*! - 1 Mi 

IfeT-F-fcl ^ 



44(Meta 

i4h>44 | '....ii | 




HjfifenJ J bredi mb- j 


E 


uiLua 

ad &»/• 

uQ Nifi 

4w*' HaWi 
IB Hi fh*-« 
#• Wi n\* 


■ lawft 

■ lu i i 


a. 


vy U 4 Ss in FrvjHi 

14* I MF . 

Ftottia i(*« 

. • i-’-i: 


'I 


MivifS 

l-^l..>-ll,U..' | H-4 | 


i Wik >ui L 

iMfeiafe 1 

LliBihi •Irf 1 U-aiJfe B* ITifl 1 

1 W 

0Em 


d ■ ■ 



Gambar 1.65 Tampilan dari file attach 



FJI* Download (Zj |5?| 




Opening: 

. . JHoj i _ft jy-iJdul _Fitbfi, doc from ul.fS'irj .mad , yahoO .tom 
Estimated time left 

Download tor Temporary Folder 
Transfer rate: 

□ Close Ihis d' jlog b:i>: when download completes 




| Caned j 


■SI Sclivnai Harl. RByd Idul .Hlhr|lj - Hfej^nrr Ward 


.. J i 

1 Pie £dt Inent Format ^mk tfie yfrdow 

t?*> 

* n 

-J— 

•t .r = ] J •. a[5] ,} n -•• 

fi,ead 

1 51 !«rmd*Yi3ij - C^S^iei - 22 II / ^ 

3= L= ^ ^ 

n iij 

: b ^ !i J j _ 

b ,. , / , n . , _ . 

ix *+7 I j-i i 1 - B 

■ J fc ' -. 

■ — — 

i. 

L • ■ '!>?• 1 - 1 ' 1 ■ 1- ► ■ J ■■ I - 4- 1 i - 1 -i ■ 1 • 7 ‘ ■ 

1 > 4 t ■•>■ ■ 11 ■ ■ li- 1 1 ]4- 1 -IS- 1 14 * ■ 3?- 1 £j . ]» 1 :• 

1 4 A 


\drlj, f vi^Ur 

LL ’ll r^rL+i i£frlTf‘" I-- 
% 4 kl jjjiii ’* -fl-a 
**aM« iw*- V--*- >**■' 



so 



■ a [aj s a < 

: [t*w - AiJzPwrr 


- X 


Q O U -4, O i mi 


■J > 


Fljf I Sh L 


U2 


Iv-jr-.t ' : J. : LU 


Gambar 1.66 Tampilan dari file download 


56 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 
























































































S. Membalas E-Mail yang Masuk (Reply atau Forward) 


Pengiriman ulang ke e-mail lain atau membalas e-mail yang masuk dari pengirim atau ke 
e-mail lainnya dapat dilakukan dengan mengklik tombol Reply atau Forward. 

1. Klik Reply lalu klik Reply to sender (untuk membalas e-mail pengirim) atau Reply to 
everyone (beberapa e-mail lainnya). Kemudian klik Compose untuk mengetik surat 
balasannya dan dilanjutkan dengan mengklik Send. 



IJfltuk mb Ik Epik 


> ( ^ Ol«« 


j/l (Pi Up 

! _! j mr I 1 Epth 

P4ITAR HljH-UMi-A pimv tHltfLAS » 

1 P*r4kiar- rmTdnnjr^. icmplpi iriiJ*- pwmJ* li'rt-’jJ ^Li 

f-. f- f i JV" i>3. ,tWi iT|j JTJJ 

! — UtjHHl 1 '':TJia f’:. i ■ • PAI \ tIV ■’’wf i 1 ,n i— ..*■ 1 r - n|r‘.J ■ 

•it _2! 



V 

ti 

« «■ - 


-tu e*t* 

4 



Gambar 1.67 Tampilan Yahoo! untuk membalas e-mail masuk 


2. Tampil gambar berikut yang menyatakan bahwa balasan sudah terkirim. 


> / 


e 



il ;i 


"TOITGJTk' Uetam * 
— 


'**'*'*» I 



ftrpSy Strtl 


Jl. I'j-p ftrf -i Iiilii i ilri Ini E l &V& 

r^ir:r .i $mn i ikmi i i mi 

MrwgiftiiiiyTi ecu! kshAi 

.'4j 7 tilH juitim imi anJ I h iLnfe miip 
Cfflrup nm 

T**l I'meo'UiM --mi “ 

tliilMl i i 

Cmwfc W »|T4 PM kf >1 prMI ITaXmi* 

l-fc-i nl tea 



ti 


VM |t.TC.T> ANEWTllE 


WHAT DO YOU 

WANT TO KNOW? 

Ch*ri H £m 



f l-i.- -*■ 


O ‘ i "j » r ■!? ' *.■ ±J -i 


Wa4 


ma i l r.v 

IWiliH flMllBFlil i»KP 


Kill • 

| I.UrLtH - fpilklMI 

litans 

,_,e 

— 

i +(H- ^ b*i | n | 

VH-T wt *4 m>4 





*«•»#■* PM i ib| C r B-kl I 


Cis 

torn 



• -3 *■ rcuatvji 



riaflai 

KlUiPiM 1 






f X * £ » f U r 

r i'i 01 11 a -.- 


P4cf« Sfcrwjrrt+i maiik}i ilKM 

H 

4][o> 


<■ 


Gambar 1.68 Tampilan Yahoo!Mail yang menyatakan bahwa balasan sudah terkirim 


Kegiatan Belajar 


1. Peragakan cara membuat dan mengirimkan e-mail\ 

2. Peragakan cara melampirkan sebuah file dalam pengiriman e-maffl. 

3. Peragakan cara menjawab e-mail dengan reply. 


Menggunakan Internet untukKeperluan... 


57 








































































T. Menggunakan Pelayanan Internet dalam Mencari Informasi untuk 
Menyelesaikan Tugas dari Guru 


Misalkan kita diminta oleh guru untuk mengumpulkan kliping atau makalah yang berkenaan 
dengan topik tertentu, misalnya topik olahraga/sporf. Kita dapat menggunakan fasilitas search en¬ 
gine. Di antara website yang memiliki fasilitas search engine adalah Yahoo! yang beralamat di 
www.yahoo.com. 

Adapun langkah-langkah untuk menggunakan fasilitas search engine sebagai berikut. 

1. Aktifkan Internet Explorer. 

2. Klik Search sehingga layar Internet Explorer terbagi menjadi dua. 

3. Pada kotak isian Search pilih dan klik provider search engine yang kita inginkan, misalnya 
Yahoo! sehingga akan muncul website dari provider search engine tersebut. 



»— - YuPoO! 


Gambar 1.69 Jendela mesin pencari Yahoo! 

4. Masukkan kata atau topik yang kita cari ke dalam kotak isian pencarian. 

Misalnya: Sport 

5. Kemudian tekan Enter pada keyboard sehingga akan muncul daftar yang mengandung kata 
atau topik yang kita cari. 



YflX tool 



Gambar 1.70 Hasil pencarian kata "Sport” dengan mesin pencari Yahoo! 

6. Klik salah satu daftar tersebut maka akan muncul website yang berhubungan dengan kata 
atau topik olahraga /sport. 


58 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 


































U. Menggunakan Layanan Chatting 


Pelayanan lainnya dalam dunia internet adalah layanan chatting. Chatting adalah layanan 
internet yang memungkinkan beberapa orang (nettei) dapat berdiskusi atau bercerita satu sama 
lainnya secara online. Perangkat lunak yang digunakan, antara lain mIRC, Windows Messenger, 
ICQ, dan Iain-lain. 

Apabila akan chatting dengan menggunakan YahoolMessenger, terlebih dahulu kita harus 
menginstal program YahoolMessenger melalui messenger.yahoo.com. Selain itu, kita harus 
mempunyai e-mail di YahoolMail terlebih dahulu. 

Adapun langkah-langkah untuk menggunakan layanan chatting sebagai berikut. 

1. Aktifkan program YahoolMessenger melalui Start menu sehingga tampil kotak dialog Sign in. 

2. Ketikkan YahooilD dan password, lalu klik Sign in. 

3. Tunggu beberapa saat hingga tampil kotak jendela YahoolMessenger. 


' ■ *»••** 







Gambar 1.71 Jendela Yahoo! Messenger 


4. Pada kotak dialog Add to messenger list ketikkan alamat e-mail tujuan pada kotak isian 

YahooilD or E-mail Address, lalu klik Next, akan tampil dialog Add to messenger list 

berikutnya. 

5. Klik Next sehingga akan tampil dialog Add to messenger list berikutnya. 

6. Klik Finish sehingga tampil alamat e-mail tujuan. Jika ada ikon online bergambar wajah berarti 
kita sudah siap untuk melakukan chatting. 

7. Klik ganda tulisan e-mail tujuan yang diinginkan hingga tampil kotak jendela Instant 
message. 

8. Kita sudah siap melakukan obro\anichatting dengan cara mengetikkan kalimat pada kotak 
yang tersedia, lalu klik Send untuk mengirimkannya. 

9. Apabila kita telah selesai, keluarlah dari YahoolMessenger dengan cara mengklik Messenger 
sign out pada baris menu. 


Menggunakan Internet untukKeperluan... 


59 



























Menggunakan Mailing List di Yahoo Group 


Melalui internet kita dapat memperoleh informasi dengan cara melakukan diskusi kelompok 
mailing list atau milis atau groups di Yahoolgroups. Agar dapat menggunakan mailing list di 
Yahoolgroups, kita harus mendaftarkan terlebih dahulu atau memiliki account e-mail di YahoolMail. 
Adapun langkah melakukan mailing list sebagai berikut. 

1. Aktifkan yahoo.com melalui Microsoft Internet Explorer atau software lainnya. 

2. Klik Groups, akan tampil kotak jendela Yahoolgroups. 

3. Ketikkan topik diskusi yang kita inginkan, lalu klik Search. 

4. Microsoft Internet Explorer akan mencari kelompok diskusi. 

5. Klik Joint this group. 

6. Klik Joint untuk bergabung dengan kelompok diskusi. 

Demikianlah pembahasan tentang cara menggunakan internet untuk keperluan informasi dan 
komunikasi. Untuk menambah wawasanmu tentang materi tersebut kunjungilah website berikut: 
htttp://www.learnthenet.com/english/section/email.htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/lnternet_access 
http://msdn.microsoft.com/en-us/ie/aa740473.aspx 

Jika kamu telah menguasai tentang penggunaan internet, kamu dapat melanjutkan ke bab 
selanjutnya. Pada bab 2 kamu akan mempelajari program pengolahan angka Microsoft Excel dengan 
berbagai kecanggihan dalam menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik. 

k 

1. Internet merupakan singkatan dari interconnection networking yang berarti sekumpulan 
komputer yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga setiap komputer tersebut 
walaupun dalam berbagai spesifikasi dan bentuk jaringan yang berbeda dapat saling 
bertukar informasi dan data dengan menggunakan seperangkat aturan yang disebut 
protocol TCP/IP. Istilah lain dari internet adalah cyberspace, homepage, dunia maya, 
atau world wide web (www). 

2. Kita harus mempunyai satu unit komputer yang dapat mendukung instalasi jaringan internet. 
Untuk dapat berkomunikasi dan mendapatkan informasi melalui internet, ada beberapa 
komponen atau hardware komputer yang dapat memengaruhi kinerja komputer dalam 
mengakses internet, antara lain microprocessor, harddisk, dan memori. 

3. Seluruh komputer yang terhubung dalam jaringan internet menggunakan protokol standar 
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) yang memungkinkan seluruh 
komputer tersebut dapat saling berkomunikasi dan membagi informasi satu dengan lainnya. 
Adapun cara kerja internet adalah sebagai berikut. 

a. Pada saat kita menekan tombol-tombol keyboard pada komputer yang sudah 
terhubung dengan internet maka sinyal data komputer yang berupa alamat komputer 
yang akan kita hubungi atau data dokumen lainnya diterjemahkan (dikonversikan) 
oleh sebuah modem pada komputer kita menjadi sinyal analog/suara. 
Penerjemahan sinyal tersebut dilakukan oleh modem karena saluran telepon hanya 
dapat mengirimkan sinyal dalam bentuk analog/suara. 


60 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 






















b. Melalui saluran telepon sampailah sinyal data komputer kita ke komputer atau yang 
lebih dikenal dengan server milik ISP sebagai protokol yang kita gunakan. Misalnya, 
ISP yang kita gunakan adalah ISP milik PT TELKOM. 

c. TCP/IP sebagai protokol standar, akan mengolah dan meneruskan sinyal data melalui 
saluran telepon dalam bentuk sinyal analog/suara ke modem yang ada pada komputer 
yang kita hubungi. 

d. Sinyal analog tersebut akan diterjemahkan (dikonversikan) kembali menjadi sinyal data 
komputer oleh modem pada komputer yang kita hubungi sehingga data atau dokumen 
yang terkirim dapat dibaca melalui layar monitor pada komputer yang kita hubungi. 
Langkah ini dapat dilakukan dengan memanggil/membuka sebuah file yang berisi situs 
atau homepage dengan cara mengetik nama file dari tombol-tombol keyboard. 

4. Jaringan internet bekerja melalui saluran komunikasi, yaitu saluran telepon ataupun sarana 
yang disediakan oleh penyedia akses internet atau yang lebih dikenal dengan nama 
provider. Provider atau yang lebih lengkapnya Internet Service Provider ( ISP) berperan 
dalam memberikan layanan konektivitas internet bagi pelanggan rumah, instansi, maupun 
perusahaan melalui infrastruktur yang mereka miliki. 

Saat ini telah banyak berdiri ISP yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia, antara lain: 
PT TELKOM yang beralamat di http://www.telkom.net.id/ 

RADNET yang beralamat di http://www.rad.net.id/ 

MEGANET yang beralamat di http://www.mega.net.id/ 

PT INDOSAT yang beralamat di http://www.indosat.net.id/ 

RATELINDO Wireless-Mobile Internet Service yang beralamat di http:// 
www.dataplus.net.id/ 

5. Salah satu software browser adalah Internet Explorer yang dikeluarkan oleh Microsoft 
yang secara otomatis sudah terinstal pada saat kita menginstal Windows XP. Kita dapat 
mengkonfigurasi Internet Explorer dengan pilihan-pilihan yang tersedia sehingga tampilan 
Internet Explorer sesuai dengan keinginan kita. 

V_P 



Kamu sudah mempelajari materi tentang internet, mulai dari pengertian, hardware, 
software, sampai cara-cara mengakses internet dan menggunakan berbagai media yang 
tersedia di dalam internet. Apakah semua materi yang telah kamu pelajari itu dapat kamu 
pelajari? Dapatkah kamu mempratikkan apa-apa yang telah dijelaskan dalam bab 1 ini? 
Atau adakah materi yang belum kamu pahami? 

Untuk mengukur penguasaanmu terhadap materi-materi yang disajikan, kerjakanlah 
latihan-latihan soal berikut. Jika kamu sudah dapat mengerjakan 80% atau lebih dari soal-soal 
latihan berikut dengan benar, kamu sudah dapat dikatakan menguasai materi pada bab 1 ini. 
Akan tetapi, jika kamu belum mampu mencapai 80% penguasaan materi tersebut maka kamu 
harus mempelajari kembali materi tersebut, baik dengan bertanya kepada guru di sekolah, 
maupun dengan minta bantuan teman, saudara, atau orang tua di rumah. 

v___ ) 


Menggunakan Internet untukKeperluan... 


61 







































I. Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang 
paling tepat! 

1. Internet merupakan jaringan global atau internasional. Internet kepanjangan dari.... 

a. internal netscape 

b. internal network 

c. interconnection networking 

d. international networking 

e. internal networking 

2. Istilah lain dari internet adalah .... 

a. homepage 

b. cyberspace 

c. world wide web 

d. dunia maya 

e. benar semua 

3. Agar dapat berkomunikasi dengan internet secara benar maka jaringan internet terhubung 
melalui perantara yang disebut.... 

a. modem 

b. protokol 

c. error handling 

d. internet control 

e. provider 

4. Protokol standar yang banyak digunakan saat ini adalah .... 

a. TCP/IP 

b. provider 

c. transmisi 

d. protocoler 

e. protocol control 

5. Komponen yang tidak diperlukan dalam membuat jaringan internet adalah .... 

a. pesawat telepon 

b. saluran telepon 

c. sebuah unit komputer 

d. sebuah monitor 

e. monitor SVGA 

6. Komponen atau hardware yang berfungsi untuk membagi suatu perintah kepada bagian 
komponen lainnya adalah .... 

a. harddisk d. processor 

b. memori e. LAN card 

c. monitor 


62 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 




















7. Berdasarkan tempat pemasangannya, processor terbagi menjadi.... 

a. slot 1 dan socket 

b. AMD dan Pentium 

c. cooling fan dan heatsink 

d. SXdanDX 

e. chip dan socket 

8. Alat untuk mengelola data pada komputer adalah .... 

a. memori 

b. harddisk 

c. monitor 

d. processor 

e. LAN card 

9. Untuk dapat berkomunikasi dengan internet maka paling tidak sebuah komputer harus 
dilengkapi dengan .... 

a. monitor 

b. soundcard 

c. CD-ROM 

d. floppy drive 

e. kabel telepon 

10. Alat yang digunakan untuk menerjemahkan sinyal komputer menjadi sinyal analog dan 
diterjemahkan kembali kepada sinyal komputer adalah .... 

a. TCP/IP 

b. protokol 

c. monitor 

d. kabel telepon 

e. LAN card 

11. Modem merupakan singkatan dari.... 

a. modulator-demodulator 

b. modern demodulator 

c. modulator demolator 

d. modern demolator 

e. modulator or demodulator 

12. Ukuran kecepatan sebuah modem adalah .... 

a. meter per second 

b. byte per second 

c. byte 

d. hertz 

e. dot per second 

13. Fasilitas yang memungkinkan sebuah modem dapat mengirimkan data lebih besar adalah .... 

a. data sender 

b. carrier detect 

c. data compression 

d. error handling 

e. receive data 


Menggunakan Internet untukKeperluan... 


63 


















14. Menurut bentuk dan tempat pemasangannya, modem terbagi menjadi.... 

a. modem standar dan modem slot 

b. modem ISDN dan modem DSL 

c. modem kabel dan modem wireless 

d. modem internal dan modem eksternal 

e. modem LAN dan modem WAN 

15. Modem internal dipasang di dalam komputer pada .... 

a. salah satu drive bay 

b. salah satu slot PCI atau ISA 

c. salah satu konektor kabel power supply 

d. salah satu kabel data 

e. salah satu port serial 

16. Pada modem eksternal sumber tegangan listrik diperoleh melalui.... 

a. kabel power supply 

b. kabel telepon 

c. kabel data 

d. stop kontak 

e. adaptor 

17. Jika pada modem eksternal indikator OH menyala berarti monitor.... 

a. siap dihubungkan dengan monitor lainnya 

b. mulai bekerja 

c. sedang mengirimkan data 

d. menjawab panggilan dari monitor lain 

e. menerima data 

18. Indikator DTR pada modem menyatakan bahwa monitor.... 

a. siap dihubungkan dengan monitor lainnya 

b. mulai bekerja 

c. sedang mengirimkan data 

d. menjawab panggilan dari monitor lain 

e. monitor menerima data 

19. Jika monitor pada komputer kita sedang menerima data dari monitor komputer lainnya maka 
indikator yang menyala adalah .... 

a. TD 

b. RD 

c. AA 

d. CD 

e. EC 

20. Jika monitor eksternal pada komputer kita sudah terhubung dengan monitor lainnya maka 
indikator yang menyala adalah .... 

a. Off Hook 

b. Transmit Data 

c. Carrier Detect 

d. Auto Answer 

e. Receive Data 


64 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 


















21. ISP singkatan dari.... 

a. Internet Service Protocol 

b. Interconnection Sen/ice Protocol 

c. International Sen/ice Provider 

d. Internet Service Provider 

e. International Service Protocol 

22. ISP pertama di Indonesia adalah .... 

a. Medianet 

b. Telkomnet 

c. Ipteknet 

d. Starnet 

e. Primenet 

23. Agar komputer kita dapat berkomunikasi dengan internet maka kita harus mendaftarkan diri 
kepada.... 

a. kantor Telkom 

b. ISP 

c. perusahaan Microsoft 

d. Departemen Penerangan 

e. kantor penyelenggara frekuensi radio 

24. Hal-hal berikut yang tidak diperoleh dari kantor pelayanan akses internet adalah .... 

a. nomor IP address dan subnet mask 

b. hostname dan domainname 

c. username dan password 

d. daftar pelanggan internet 

e. alamat server DSN 

25. Berikut ini yang bertanggung jawab atas IP address adalah .... 

a. Internet Network Information Centre 

b. Domain Name Server 

c. Microsoft 

d. International Standard Organization 

e. Advanced Research Project Agency 

26. Simbol praktis yang digunakan untuk identifikasi sebuah komputer dalam jaringan internet 
adalah.... 

a. alamat server DSN 

b. username dan password 

c. hostname dan domainname 

d. IP address 

e. subnet mask 

27. Software yang digunakan untuk menjelajahi dunia internet adalah .... 

a. software McAfee 

b. software P-Tool 

c. software multimedia 

d. software browser 

e. software internet 


Menggunakan Internet untukKeperluan... 


65 


















28. Salah satu cara menginstal Internet Explorer adalah melalui internet yang beralamat di.... 

a. http://www.microsoft.com 

b. http://www.internic.net 

c. http://www.iptek.net.id 

d. http://ftp.netscape.com 

e. http://www.telkom.net.id 

29. Internet Explorer sebenarnya sudah terinstal pada saat kita menginstal.... 

a. Microsoft Office 

b. Microsoft Web Publishing 

c. McAfee 

d. Microsoft Outlook 

e. Windows 

30. Fasilitas internet yang memungkinkan banyak pengguna dapat berhubungan satu sama lainnya 
pada saat bersamaan adalah .... 

a. e-mail 

b. mailling list 

c. user together 

d. Internet Explorer 

e. attachment 

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 

1. Sebutkan istilah lain dari internet! 

2. Sebutkan komponen atau hardware yang diperlukan untuk menjalankan internet! 

3. Sebutkan kelebihan dan kekurangan dari modem internal, masing-masing empat buah! 

4. Sebutkan kelebihan dan kekurangan dari modem eksternal, masing-masing empat buah! 

5. Apa saja yang diperoleh dari Internet Service Provided 


66 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 


















BAB 2 


Program Pengolah Angka 
(Microsoft Office Excel 2003) 


(C - 

Kata Kunci 



--a 

• Pengertian 

• Lembar kerja 

• Sel 

• Baris 

• Kegunaan 

• Buku kerja 

• Formula 

• Kolom 

• Menu bar 

• Referensi absolut 

• Range 

• Grafik 

• Ikon 

^ - 

• Referensi relatif 

• Numerik 

• Rumus fungsi 


Pernahkah kamu mendengar istilah statistik? Tahukah kamu orang yang ahli di bidang statistik? 
Apa perangkat lunak yang digunakan untuk menunjang pekerjaan mereka? 

Para ahli statistik, pasti mereka menggunakan program aplikasi pengolah angka di dalam 
pekerjaannya. Selain dipergunakan oleh para ahli statistik, program pengolah angka juga banyak 
digunakan di bidang keuangan, teknologi, sosial politik, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan. 
Apakah kamu bercita-cita menjadi bagian dari salah satu bidang di atas? Jika jawabannya ”Ya” 
berarti kamu harus menguasai aplikasi pengolah angka. 

Ada banyak program pengolah angka, di antaranya Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel 
dan Kspread. Namun, yang paling populer digunakan di masyarakat adalah Microsoft Office Excel. 

Oleh karena itu, materi pengolah angka yang dijelaskan dalam bab 2 ini adalah Ms. Excel, yaitu 
Ms. Office Excel 2003. Setelah mempelajari materi tersebut, kamu akan mampu: 

1. Menerangkan fungsi menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pengolah angka. 

2. Mengidentifikasi menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pengolah angka. 

3. Mendemonstrasikan pembuatan spreadsheet baru. 

4. Menjelaskan formula dan fungsinya. 

5. Memasukkan data ke dalam cell. 

6. Mengolah data menggunakan perhitungan statistik. 

7. Mengolah data menggunakan perhitungan matematis. 
























Kegunaan Program Pengolah Angka 


1. Pengertian Program Pengolah Angka 

Program pengolah angka adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data 
kuantitatif. Salah satu program pengolah angka adalah program Microsoft Office Excel 2003. Microsoft 
Office Excel 2003 sangat cocok untuk menyelesaikan dengan cepat dan akurat berbagai data 
kuantitatif (angka), tabel, maupun grafik. 



* < ► ► -■■:s / ■- ■ ■ ■ ' ^shteis? | 



Gambar 2.1 Berbagai data, tabel, dan grafik yang dapat diselesaikan dengan Microsoft Office Excel 2003 


Hal ini disebabkan dalam pengolah angka Microsoft Office Excel 2003 terdapat fasilitas-fasilitas 
khusus, yaitu: 

a. Pembuatan grafik dengan model-modelnya melalui Chart Wizard. 

b. Mengurutkan data melalui Ascending dan Descending. 

c. Penyaringan data melalui Auto Filter dan Advance Filter. 

d. Akurasi input data melalui Validation. 

e. Pembuatan rumus melalui Paste Function untuk ketetapan dan kecepatan penyajian data. 

f. Format bersyarat melalui Conditional Formatting. 

2. Kegunaan Program Pengolah Angka 

Dapat dikatakan bahwa di dalam kehidupan kita tidak terlepas dari segala model perhitungan 
data kuantitatif mulai dari perhitungan sederhana, seperti perhitungan jual-beli di pasar hingga 
perhitungan yang lebih rumit, seperti perhitungan perbankan dan statistik. Oleh karena itu, Microsoft 
Office Excel 2003 hadir untuk memberikan solusi cepat dan akurat dalam penyajian informasi data 
kuantitatif, baik dalam bentuk angka, tabel, maupun grafik. Selama ini Microsoft Office Excel 2003 
telah digunakan dalam bidang: 

a. Keuangan (statistik keuangan, perbankan, koperasi, kurs rupiah, dan Iain-lain). 

b. Teknologi (statistik perkembangan teknologi, uraian tentang unsur-unsur logam, baik nomor 
atom, titik lebur, maupun yang lainnya). 

c. Sosial politik (data hasil pemilihan umum, data kriminalitas, dan sebagainya). 

d. Pendidikan (data guru dan karyawan, uraian data inventaris barang, nilai ujian akhir, dan sebagainya). 

e. Pertahanan dan keamanan (data personil TNI dan karyawan, data produksi persenjataan, dan 
sebagainya). 


68 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 


























































3. Mengaktifkan Program Pengolah Angka 

Program pengolah angka (Microsoft Office Excel) dapat diaktifkan dengan langkah, klik Start- 
All Programs- Microsoft Office-Microsoft Office Excel 2003 sehingga tampil kotak jendela 
Microsoft Office Excel 2003. 



U start 


Gambar 2.2 Tampilan Start-Program-Microsoft Office-Microsoft Excel 2003 pada start menu 




Baris menu 




Kotak alamat set 


J 






Penggulung vertikal 
Tombolukuran 


lit rossfl 


s- 


Toolbar format 


Toolbar standar 




S- 


Nama bukukerja 


J 

J 


s- 


Tombolukuran 


> 


-j 




Taskbar 


J 


Baris rumus 


Arealembarkerja 
Penggulung horizontal 


izmzm 

i-Jj Efc l* lf]rw Wt FfliTTVJf Tgok- IWmJow t?e(p 



\ J 


A 1 U 




i 


Ai 

w 

A 


A 

B 

C 

D 

e 

F 

G 


H 


1 1 1 









2 










3 










4 










B 










B 











7 










0 










5 










10 










11 










12 










13 










U 










IB 










10 










17 










IB 










13 










20 










21 










22 










23 










-* * * ► Swell M-*-- •. / S*?" 

l< 



- 10 


H / li 



; BMh ' 




.% J 


:U-A-= 


> I 

- j > 


- Mkracoft Ctffsce 
Orine 

Gel the latest new! about Lump 
Exul 

- i-jJ.U' -VX j-f ufrtfaw llVi kfl 

Irvin (.he weft 

Search f0T! 


Eyefrffe: T*ny mare are tatv h 
Open 

Harr belalJf 
*1a:>be4aUf 

(UUAgKXQfntZ 

-J 

j 0*ate a w*) boot.... 


Grady 




Gambar 2.3 Jendela Microsoft Office Excel 2003 


Program Pengolah Angka... 


69 





















































































































B . > Fungsi Menu dan Ikon Pengolah Angka (Microsoft Office Excel 2003) 


1. Menggunakan Menu Pengolah Angka Microsoft Office Excel 2003 

Menu Microsoft Office Excel 2003 terdiri atas sembilan bagian yang tertera pada baris menu 
(Menu Bai). Setiap menu terdiri atas beberapa submenu. Adapun menu dan submenu pada Microsoft 
Office Excel 2003 adalah sebagai berikut. 

a. Menu File 


Menu F//edigunakan untuk mengolah dokumen mulai dari membuat dokumen baru, menyimpan, 
hingga menutup program. Beberapa submenu File dan fungsinya, antara lain: 



Gambar 2.4 Pulldown menu File 
Ms. Excel 


Tabel 2.1 Fungsi Pulldown Menu File Ms. Excel 


Submenu 

Fungsi 

New 

Membuat lembar kerja baru. 

Open 

Membuka atau mencari file lembar kerja 
yang sudah pernah dibuat dan disimpan. 

Close 

Menutup lembar kerja yang sedang aktif 
tanpa keluar dari program pengolah angka 
Ms. Excel. 

Save 

Menyimpan lembar kerja yang masih aktif 
dengan nama, lokasi, dan jenis file yang 
sama dengan file yang sedang aktif. 

Save As 

Menyimpan lembar kerja yang masih aktif 
dengan nama, lokasi, dan jenis file yang 
mungkin berbeda dengan file yang sedang 
aktif. 

Save as Web Page 

Menyimpan lembar kerja dalam tipe file 
HTML Format (Web Page). 

Page Setup 

Mengatur margin, sumber kertas, ukuran 
kertas, orientasi, dan layout halaman yang 
akan dicetak. 

Print Area 

Menentukan area lembar kerja yang akan 
dicetak. 

Print Preview 

Menampilkan bagaimana hasil halaman 
yang akan tercetak. 

Print 

Mencetak lembar kerja yang sedang aktif 
atau teks yang diinginkan. 

Send To 

Mengirimkan file yang sedang aktif ke mail, 
fax, Microsoft, PowerPoint, dan Iain-lain. 

Properties 

Melihat properti file yang sedang aktif, 
meliputi lokasi, kapasitas, dan Iain-lain. 

Exit 

Keluar dari Microsoft Office Excel 2003. 


70 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 































b. Menu Edit 

Menu Edit digunakan untuk melakukan perbaikan dalam mengolah angka. Beberapa submenu 
Edit dan fungsinya, antara lain: 



Gambar 2.5 Pulldown menu Edit 
Ms. Excel 


Tabel 2.2 Fungsi Pulldown Menu Edit Ms. Excel 


Submenu 

Fungsi 

Undo 

Membatalkan perintah terakhir yang pernah 
dilakukan atau menghapus teks terakhir. 

Redo 

Membatalkan perintah undo. 

Repeat 

Mengulangi perintah terakhir. 

Cut 

Menghapus atau memindahkan objek/isi 
sel. 

Copy 

Menyalin isi sel atau objek. 

Paste 

Menampilkan hasil dari Cut atau Copy. 

Paste Special 

Membatasi salinan isi sel dalam hal isi, 
format, formula, dan Iain-lain. 

Clear 

Menghapus isi/format/komentar beberapa 
sel. 

Delete 

Menghapus sel baris atau kolom. 

Delete Sheet 

Menghapus lembar kerja yang sedang aktif. 

Move or Copy Sheet 

Memindahkan atau menyalin lembar kerja 
dalam file yang sama atau ke file lainnya. 

Find 

Mencari teks dalam sebuah lembar kerja 
yang sedang aktif. 

Replace 

Mengganti teks sel dengan teks lainnya 
pada lembar kerja yang sedang aktif. 

Go To 

Menuju ke sel atau range tertentu. 


c. Menu View 


Menu View digunakan untuk mengatur tampilan dokumen pada layar monitor dan menampilkan 
atau menyembunyikan beberapa toolbar. Beberapa submenu View beserta fungsinya, antara lain: 

Tabel 2.3 Fungsi Pulldown Menu View Ms. Excel 



Submenu 

Fungsi 

Normal 

Menampilkan lembar kerja dalam bentuk 
normal. 

Page Break View 

Menampilkan bagian-bagian halaman 
yang akan dihasilkan dalam pencetakan 
ke sebuah kertas. 

Toolbars 

Menampilkan atau menyembunyikan be¬ 
berapa Toolbar. 


Program Pengolah Angka... 


71 








































a 

Status Bar 


Header and Footer.,, 


Comments 


Custom Views,,, 

Slj 

Full Screen 


Zoom.., 


Gambar 2.6 Pulldown menu View 
Ms. Excel 


Submenu 

Fungsi 

Formula Bar 

Menampilkan atau menyembunyikan formula bar. 

Status Bar 

Menampilkan atau menyembunyikan status bar. 

Header and Footer 

Menampilkan atau menyembunyikan judul 
atas dan bawah halaman dokumen. 

Comments 

Menampilkan toolbar pembuatan komentar 
yang termuat dalam sel. 

Custom View 

Menampilkan dua layar yang berlainan 
untuk mempermudah membedakan data. 

Full Screen 

Menampilkan lembar kerja dalam bentuk 
layar penuh. 

Zoom 

Mengatur ukuran pembesaran lembar kerja 
pada layar monitor. 


d. Menu Insert 


Menu Insert digunakan untuk menyisipkan objek (sel, baris, kolom, gambar, dan lainnya) dalam 
lembar kerja. Beberapa submenu Insert dan fungsinya, antara lain. 


Insert Format 

lools Dc 


Cells.., 

Rows 

Columns 

Worksheet 


Ji 

Chart... 

Symbol... 



Page Break 



Function.., 



Name 

► 


Comment 



Picture 

► 

j j 

Diagram.,, 

Object.,. 



Hyperlink,.. 

Ctrl+K 


Gambar 2.7 Pulldown menu Insert 
Ms. Excel 


Tabel 2.4 Fungsi Pulldown Menu Insert Ms. Excel 


Submenu 

Fungsi 

Cells 

Mengatur format sel meliputi bentuk 
bilangan, perataan, border, dan lainnya. 

Rows 

Mengatur format baris meliputi tinggi, 
menyembunyikan, dan menampilkan 
kembali baris. 

Column 

Menyisipkan kolom di sebelah kiri sel yang 
sedang aktif. 

Worksheet 

Menyisipkan lembar kerja di sebelah kiri 
lembar kerja (sheet) yang sedang aktif. 

Chart 

Menyisipkan grafik pada lembar kerja. 

Page Break 

Menampilkan lembar kerja dalam beberapa 
halaman cetak. 

Function 

Menampilkan kotak dialog Paste Function 
untuk mengolah rumus/formula. 

Name 

Menyisipkan nama range data. 

Comment 

Menyisipkan komentar pada sel yang 
sedang aktif. 

Picture 

Menambah gambar pada halaman dokumen. 

Object 

Menambah objek (gambar, WordArt, 
persamaan) pada workbook. 

Hyperlink 

Menghubungkan teks/objek ke sebuah file 
atau referensi. 


72 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 









































e. Menu Format 


Menu Format digunakan untuk mengatur format sel, bans, kolom, lembar (sheet), tabel (Auto Format), 
dan format bersyarat (Conditional Formatting). Beberapa submenu Format dan fungsinya, antara lain: 



Gambar 2.8 Pulldown menu Format 
Ms. Excel 


Tabel 2.5 Fungsi Pulldown Menu Format Ms. Excel 


Submenu 

Fungsi 

Cells 

Mengatur format sel, meliputi bentuk 
bilangan, perataan, border, dan lainnya. 

Row 

Mengatur format baris, meliputi tinggi, 
menyembunyikan, dan menampilkan 
kembali baris. 

Column 

Mengatur format kolom, meliputi lebar, 
menyembunyikan, dan menampilkan 
kembali lembar kerja. 

Sheet 

Mengatur format lembar kerja, meliputi 
pergantian nama, menyembunyikan, dan 
menampilkan kembali lembar kerja. 

AutoFormat 

Membuat format tabel secara otomatis. 

Conditional Formatting 

Mengatur format sel dengan persyaratan. 

Style 

Mengatur gaya sel yang sedang aktif. 


t Menu Tool 

Menu Tool digunakan untuk mendukung pengolahan angka mulai dari pemeriksaan ejaan 
secara otomatis hingga mengunci dokumen. Beberapa submenu Tool, antara lain: 


Gambar 2.9 Pulldown menu Tool Ms. Excel 


Tools Data Window Help 

V* Spelling... 

F7 

iJ, Research.,, 

Alt+Ckk 

Error Checking... 


Speech 

i 

Shared Workspace,,, 


Share Workbook... 


i Track Changes 

► 

Protection 

► 

OoJine elaboration 

► 

Goal Seek... 


Scenarios.,, 


Formula Auditing 

► 

Macro 

► 

Add-Ins.,. 


AutoCorrect Options,.. 


Customize... 


Options.,, 



Tabel 2.6 Fungsi Pulldown Menu Tool Ms. Excel 


Submenu 

Fungsi 

Spelling 

Secara otomatis memeriksa dan 
memperbaiki teks yang salah menurut 
bahasa Inggris. 

AutoCorrect 

Memperbaiki teks secara otomatis. 

Share Workbook 

Memungkinkan kamu atau pengguna lain 
dalam satu jaringan mengubah dan 
menyimpan workbook yang sama isinya. 

Track Change 

Menentukan pemakaian workbook 
bersama-sama berdasarkan waktu, 
dalam sebuah jaringan komputer. 

Merge Workbook 

Menggabungkan dari beberapa share 
workbook ke sebuah workbook. 

Protection 

Mengamankan/memproteksi lembar 
kerja atau share workbook. 

Online Collaboration 

Menyusun dan mengadakan pertemuan 
dalam jaringan internet. 


Program Pengolah Angka... 


73 


































Submenu 

Fungsi 

Goal Seek 

Mengubah nilai rumus pada sel atau grafik. 

Scenarios 

Menampilkan atau mengedit skenario/ 
ringkasan pada lembar kerja. 

Auditing 

Menampilkan hubungan antarsel yang 
berisi rumus dan menampilkan 
kesalahan rumus yang tumpang tindih. 

Macro 

Menampilkan visual basic lembar kerja 
yang sedang aktif. 

Add-Ins 

Mengaktifkan atau menonaktifkan Add-Ins 
Ms. Excel. 

Customize 

Mengatur tampilan pengolah angka 
beserta unsur-unsurnya. 

Option 

Memilih dari fasilitas pengolah angka 
sesuai keinginan. 


g. Menu Data 

Menu Data digunakan untuk mengolah data yang terdapat pada sebuah tabel, yaitu 
mengurutkan data, menyaring ( filter ) data, membagi sebuah teks ke dalam beberapa kolom, dan 
lainnya. Beberapa submenu Data dan fungsinya, antara lain: 


Tabel 2.7 Fungsi Pulldown Menu Data Ms. Excel 



Gambar 2.10 Pulldown menu Data 
Ms. Excel 


Submenu 

Fungsi 

Sort 

Mengurutkan data/informasi dalam sebuah 
kolom secara alfabetis dan numerik. 

Filter 

Menyaring atau menampilkan data yang 
memiliki kriteria tertentu. 

Form 

Mengelola data record yang terdapat 
dalam daftar tabel. 

Subtotals 

Menghitung sub atau grand total data 
bilangan sebuah kolom yang sedang aktif. 

Validation 

Membatasi entry data dengan 
menentukan kriteria data sel. 

Tabel 

Membuat tabel data berdasarkan entry 
data sel atau rumus. 

Text to Columns 

Membagi teks pada sel yang sedang aktif ke 
dalam beberapa kolom yang kamu tentukan. 

Consolidate 

Menyimpulkan data dari area sumber tertentu 
dan menampilkannya dalam sebuah tabel. 

Group and Outline 

Menggabungkan atau membingkai data 
dari lembar kerja yang sedang aktif. 

Pivot Table and Pivot 

Menunjukkan cara membuat pivot tabel 
atau pivot grafik. 

Get External Data 

Mengambil data dari sebuah file, database, 
atau query sebuah program aplikasi lainnya. 


74 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 




























h. Menu Window 


Menu Window digunakan untuk mengatur tampilan dua atau lebih buku kerja, menampilkan 
atau menyembunyikan buku kerja, Split, dan Freeze Panes untuk menampilkan judul baris atau 
kolom tertentu dari sebuah tabel yang memiliki baris atau kolom yang banyak. Beberapa submenu 
Window dan fungsinya, antara lain: 


Window 


Kelp 


Mew Window 


Arrange... 

Compare Side by Side with. 





h:e 


Split 

Ereeze Panes 
l Book! 


Gambar 2.11 Pulldown menu Window 
Ms. Excel 


Tabel 2.8 Fungsi Pulldown Menu Window Ms. Excel 


Submenu 

Fungsi 

New Window 

Membuat duplikat workbook yang sedang aktif. 

Arrange 

Menampilkan beberapa workbook yang 
sudah dibuka dalam satu layar. 

Hide/Unhide 

Menyembunyikan atau menampilkan 
lembar kerja. 

Split 

Menampilkan gulungan pembagi lembar 
kerja untuk melihat judul kolom atau baris 
dan datanya. 

Freeze Panes 

Membekukan gulungan agar dapat 
melihat judul kolom atau baris dan 
datanya atau menghilangkannya. 


/. Menu Help 

Menu Help digunakan untuk menampilkan informasi atau penjelasan tentang pengolah angka 
Microsoft Office Excel 2003 dan permasalahan yang timbul saat kita mengolah angka. Beberapa 
submenu Help dan fungsinya, antara lain: 

Tabel 2.9 Fungsi Pulldown Menu Help Ms. Excel 

Submenu Fungsi 

Ms. Office Excel Help Memberikan informasi tentang perma¬ 
salahan Ms. Office Excel. 


Detect and Repair Memeriksa kesalahan yang terjadi dan 

perbaikannya secara otomatis. 

About Menampilkan informasi tentang Hak Cipta 

Ms. Office Excel program pengolah teks Ms. Office Excel. 


Help 

tty Microsoft Excd Help Ft 

Show the Office Assistant 

Microsoft Office Online 

Contact Us 

Check for Updates 

Detect and Repair,,, 

Activate Product... 

Customer Feedback Options... 

About Microsoft Office Excel 

Gambar 2.12 Pulldown menu Help 
Ms. Excel 


2 . Identifikasi Fungsi Berbagai Ikon Pengolah Angka Microsoft Office Excel 2003 

Ikon-ikon yang terdapat pada toolbar digunakan sebagai jalan pintas ( Shortcut) perintah- 
perintah pada baris menu (Menu Bar). Beberapa toolbar beserta ikonnya sebagai berikut. 


Program Pengolah Angka... 


75 












































a. Toolbar Standard 


Toolbar Standard berisi sekumpulan perintah yang digunakan untuk mengolah angka. Ikon- 
ikon toolbar Standard beserta fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.10 Fungsi Ikon pada Toolbar Standard Ms. Excel 


Ikon 

Tooltip 

Fungsi 


New 

Membuat lembar kerja baru. 

i«— 

Open 

Membuka atau mencari file dokumen yang sudah pernah dibuat 
dan disimpan. 

A 

Save 

Menyimpan lembar kerja yang masih aktif dengan nama, lokasi, 
dan jenis file yang sama dengan file yang sedang aktif. 


E-mail 

Membuat lembar kerja baru untuk e-mail. 

Jl 

Print 

Mencetak lembar kerja yang sedang aktif atau isi sel yang 
diinginkan. 

a 

Print 

Preview 

Menampilkan bagaimana hasil lembar kerja yang akan tercetak. 


Spelling and 
Grammar 

Memeriksa dan memperbaiki isi sel yang salah menurut bahasa 
Inggris secara otomatis. 

& 

Cut 

Menghapus objek atau isi sel yang diinginkan atau memindahkan 
objek atau isi sel ke sel tertentu diakhiri dengan mengklik 
submenu Paste. 


Copy 

Menyalin isi sel atau objek diakhiri dengan mengklik submenu 
Paste. 

j 

Format 

Painter 

Menampilkan hasil dari Cut atau Copy. 

_i_j 

Paste 

Menampilkan hasil dari Cut atau Copy. 

•0 

Undo 

Membatalkan perintah terakhir yang pernah dilakukan. 

% 

Insert 

Hyperlink 

Menambah teks dari sebuah file atau jaringan. 

z 

Paste 

Function 

Membuat berbagai macam rumus atau formula. 

ii 

Descending 

Menampilkan atau mengurutkan data dalam satu kolom berdasarkan 
alfabet, numerik, atau waktu dari terbesar hingga terkecil. 


76 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 






















Ikon 

Tooltip 

Fungsi 

A i 

Ascending 

Menampilkan atau mengurutkan data dalam satu kolom berdasarkan 

Z 1 


alfabet, numerik, atau waktu dari terkecil hingga terbesar. 

jim 

Chart 

Wizard 

Memasukkan grafik dengan berbagai macam modelnya. 

* 4 ) 

Drawing 

Menampilkan atau menyembunyikan Toolbar Drawing. 

90% 

Zoom 

Menampilkan dokumen pada layar monitor dalam ukuran 
pembesaran atau pengecilan dari 10% hingga 400%. 


b. Toolbar Formatting 

Toolbar Formatting berisi sekumpulan perintah yang digunakan untuk memformat sel. Beberapa 
ikon toolbar Formatting beserta fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut. 


Tabel 2.11 Fungsi Ikon pada Toolbar Formatting Ms. Excel 


Ikon 

Tooltip 

Fungsi 

j w_? 

Font 

Mengubah jenis huruf dengan jenis huruf yang diinginkan. 

10 * 


Font size 

Mengubah ukuran huruf dengan ukuran huruf yang diinginkan. 


u 


Bold 

Menebalkan data sel. 


/ 


Italic 

Memiringkan data sel. 


u 


Underline 

Menggarisbawahi data sel. 


— 


Align Left 

Merata kiri data sel. 




Center 

Merata tengah data sel. 


= 


Align right 

Merata kanan data sel. 




Merge and 
Center 

Menggabungkan beberapa sel dan mengetengahkan data 
selnya. 


$ 


Currency Style 

Menampilkan format angka dengan nama mata uang. 


% 


Percen Style 

Menampilkan format angka berbentuk persentase (%). 


t 


Comma Style 

Menampilkan dan menyembunyikan pemisah ribuan. 


Program Pengolah Angka... 


77 




























Ikon 

Tooltip 

Fungsi 




Increase 

Decimal 

Menambah banyak angka desimal data sel berbentuk angka. 


■w.Q 


Decrease 

Decimal 

Mengurangi banyak angka desimal data sel berbentuk angka. 


m 

i 


Increase 

Indent 

Menggeser ke kiri indentasi data sel. 


•r. | 

HI | 

i 


Decrease 

Indent 

Menggeser ke kanan indentasi data sel. 


ffl 


Borders 

Mengatur format bingkai sel. 


Kegiatan Belajar 


1. Tuliskan daftar program pengolah angka yang kalian ketahui! 

2. Demonstrasikan cara penggunaan fungsi menu pengolah angka Ms. Excel 2003 secara 
benar! 

3. Demonstrasikan cara penggunaan fungsi ikon pengolah angka Ms. Excel 2003 secara 
benar! 



Membuat dan Menyimpan Lembar Kerja 


1. Membuat Lembar Kerja Baru 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuat workbook baru adalah sebagai berikut. 
Klik New pada menu File (atau dapat dengan langsung mengklik ikon New sehingga muncul 
jendela workbook baru dengan nama sementara Bookl, Book2, dan seterusnya. 


O IV >. -ncnll fir*! ■ 

UUP 

t* L* 

i.-l -f.** - 

im- twl rtf-.* inn -L* i ajnin Sp*> 

■ .J ■' • '■ 1 1 * - 

■* X - 

■ _ & K 

n il .4 '«*■ ■ « k 

i 

- LD 

- ii / g u 

* m d t * 

► ’4 

* * - 


*3D 


A 




A_ 

u 

£ T ft" 

e i f 

& 

[ h j raj 

liMlHpg *ii^l ~ ■ 






ij 








hr 








1 3 







T't m 








OHloeOnlne 

5 | 








1 h 







»• tZ&fihl iii •‘towdh <*'■ j 

' f 







{Mpi| 

! » 







■* 41 Lr *nd rm ■< aboJ jorq. 

9 







Einrt 

> id 








i ■ 








i: 







'aMTlft '3 

0 

13 
' N 







ifi; 








Ran 








m 







□[Mil 

! ie 








if 








3D 







'fc trl 2 

1 31 







| 3? 








! 33 












•1 ■ 


l< 

• 1 


PHrtr 



MUM 


Gambar 2.13 Tampilan lembar kerja baru 


78 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 


































2. Menyimpan Lembar Kerja 


Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyimpan lembar kerja adalah sebagai berikut. 

a. Klik Save As pada menu File sehingga akan muncul kotak dialog Save As. 



Gambar 2.14 Tampilan kotak dialog Save /As 


b. Tentukan nama file pada kotak isian File name dan tentukan lokasi penyimpanan berkas pada 
kotak pilihan Save in, misalnya My Documents. Apabila akan dilakukan penyimpanan pada 
media penyimpanan lain, seperti disket atau flashdisk maka pilih dan klik media tersebut. 

c. Klik tombol Save untuk menyimpannya. 

3. Menutup Worksheet dan Pengolah Angka Microsoft Office Excel 2003 

Kita dapat menutup pengolah angka Microsoft Office Excel 2003 dengan mengklik Exit pada 
menu File atau klik tombol Close (X) pada pojok kanan atas kotak jendela Microsoft Office Excel. 

4. Membuka Berkas yang Tersimpan 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuka kembali berkas yang sudah tersimpan 
adalah sebagai berikut. 

a. Klik Open pada menu File atau toolbar Open sehingga akan muncul kotak dialog Open. 

b. Pilih dan klik lokasi penyimpanan pada kotak pilihan Look in. 

c. Carilah nama file pada daftar file atau dapat mengetik nama file yang dicari pada kotak isian 
File name (apabila kita mengetahui dengan pasti nama file yang akan kita buka). 

d. Klik tombol Open sehingga akan muncul jendela workbook yang kita inginkan. 



Gambar 2.15 Tampilan untuk membuka berkas yang tersimpan 


Program Pengolah Angka... 


79 
































D. MengelolaSel 


Pengelolaan sel mencakup tentang memasukkan data berupa teks, tanggal, dan bilangan 
beserta formatnya masing-masing. 

1. Memasukkan Teks, Tanggal, dan Bilangan Sel 

Memasukkan teks, tanggal, dan bilangan sel dapat dilakukan secara langsung dengan cara 
menekan tombol-tombol yang terdapat pada keyboard. Jika kita memasukkan data teks maka secara 
otomatis Microsoft Office Excel 2003 akan memformat data teks dengan jenis dan ukuran huruf 
{Font) tertentu dalam perataan kiri {Align Left). 

Jika kita memasukkan data tanggal maka secara otomatis Microsoft Office Excel 2003 akan 
memformat data tanggal dengan jenis dan ukuran huruf {Font) tertentu dalam format tanggal tertentu 
pula. Pada saat kita mengetik ”08/17/45” maka yang akan tampil adalah ”17-Aug-45” yang berarti 
’’tanggal 17 Agustus 1945”. 

Jika kita memasukkan data bilangan maka secara otomatis Microsoft Office Excel 2003 akan 
memformat data bilangan dengan perataan kanan {Align Right) dalam format bilangan tertentu pula. 
Pada saat kita mengetik ”3/8” maka yang akan tampil adalah ”0,375” yang berarti ”3 dibagi 8 sama 
dengan 0,375”. 

2. Memformat Sel 

Kadang kala dalam memasukkan data berupa teks, tanggal, ataupun bilangan Microsoft Office 
Excel 2003 tidak menampilkan format yang kita inginkan. Hal ini dapat diatasi dengan dua cara, yaitu: 

a. Menggunakan toolbar Formatting. 

b. Melalui kotak dialog Format Cells dengan mengklik menu Format - Cells. 



Gambar 2.16 Tampilan toolbar Formatting 


Cells terdiri atas: 

1. Tab Number 

2. Tab Alignment 

3. Tab Font 

3. Tab Border 

5. Tab Patterns 

6. Tab Protection 


untuk mengatur format 
bilangan 

untuk mengatur perataan 
teks data sel 

untuk mengatur jenis, 
ukuran, dan model huruf 
untuk mengatur format 
bingkai sel 

untuk mengatur pola 
dan warna sel 
untuk mengatur peng- 
amanan sel 



Gambar 2.17 Tampilan Format Cells 


80 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 





































a. Mengatur Banyak Desimal dalam Data Numerik 


Seringkali kita mendapatkan bilangan desimal dalam pengisian data berbentuk bilangan, 
terutama dalam pembuatan formula atau rumus. Banyaknya angka desimal yang ditampilkan berbeda- 
beda tergantung dari ketepatan hasil. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan agar 
banyaknya angka desimal yang ditampilkan sama untuk setiap sel yang diinginkan. 

1. Sorot sel yang kita inginkan. 

2. Klik salah satu ikon desimal. Klik lagi hingga banyak desimal sesuai yang kita inginkan. 


A 

B 

1 c 

D 

E f 

7 G 

H 

1 

2 








3 DAFTAR NUAt FISIKA KELAS XI.1 



5 

NO. 

1 

NAMA 

NILAi TITS TFRTULIS 

NtLAJ PRAJCTEK 

KATA-RATA 

0 

Nilai 1 

Nilai 2 

Nilai 3 

Nil 0i 1 

Nilai 2 

Nilai 3 

7 

1 M 

N it n 

7.00 

c >.00 

*5.00 

5.00 

7,50 

«,8D 

722 

8 

2! 

inwaii 

6.75 


7.30 

5.30 

6,30 

7.20 

702 

9 


Lina 

&.90 

9.U-0 

13,10 

5. CO 

5,50 

5.70 

7.22 

10 

4 

Noli 

5.50 

S.24 


5.30 

(,,30 

0.70 

li.TB 

11 

5[ 

Ysrcl 

S 00 

El ,50 

0.2 D 

MQ 

5 30 

ft .5(1 

7 15 

12 

KATA-HATA 

7.23 

ti.Af! 

0 04 

6.40 

E. tB 

♦3.78 

1 _ m _J 


.( 

.0 

in 

■* m 




Menambah angka 
desimal 


# ( 

)0 

.0 




Mengurangi angka 
desimal 


Gambar 2.18 Menyorot sel yang diinginkan 



ft u 

c 

u 

( 


p ““ 

A. ^7“ j .J, 

1 










2 






& 


■ 


3 

p 



HAFTM IJ - Al F KFi A7 1 1, 

m 

■_■■■■ ■ —■ j . < 


5 

ixrrzn— 

W Wtt 

N!UM ms rt^rujv 

N 

tfti ci^.rtx T 

- ■ 

F 

e 

T+\* 1 

r*J>? 

PiKiJ 


' Vi 

ss«-.3 


7 

l+iei 

7.fl 


*0 

V 

_4*■ 

... i. ] 

TT taar £ 

s 

J! ipju-X- 

** 



sjj 


" J** 2 ' 


Ej 

nT.1 na 

r 

».* 

*.a 

M 

i.a 

K— J 


r Jrf-_ .. -P- 


so 

4 N il 


■,2 

4.3 

tf . 

■■ ^ 


r 

n 


»4 

US 

ftl 


jj 


1 * 71 

12 

HArJUUTA 

?. a 


*.0 

1“ *4 

«i 

sj ^ 

. - 7-i 

u 











Gambar 2.19 Hasil pengurangan angka desimal 


egiatan Belajar 


Buatlah tabel nilai dengan memerhatikan penggunaan angka desimal seperti gambar berikut! 



A 



D 

r 

F 

1 


2 

TABEL UN-SUR Kll.1l'. 

J 


r*?cngr Alan 

NmtUnsif 

Ljrrtoxig 

Mpi¥3.^crn 

Mill , Jens (pfr* 

j 



hitfogen 

H 

1.0 


£. 


2 


He 

J,D0 

0,15 

F 


a 

1 ihiiim 

U 


o.w 

7 


4 

Sen*um 

Be 

3.61 

1 65 

fll 


5 


E? 

Ifl.&l 

2.?* 



6 

tivbon 

C 

12.01 

7.75 

10 


t 

M4roQ£fl 

H 

14,01 

o.ei 

11 


9 

QkSriJrf/i 

Q 

it 00 

1,15 

M 


9 

FlCynrt 

F 

13.00 

1.51 

13 


IQ 


He 

20. IQ 

1,30 

*4 


11 

'A^ii.ri’ 



0.97 

1A 


*7 


wg 

?4J1 

1,?4 

II 


13 

AJUTpmJTi 

All 

3t 92 

2,70 

1? 


14 


a 

2Q.03 

2.32 

16 


__ 

_ 

p 

_ mi _ 

_L£2_ 

ifll 



81 


Program Pengolah Angka... 














































































b. Mengatur Format Persentase 


Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memformat data numerik dalam 
bentuk persentase. 

1. Sorot sel yang kita inginkan. 


TOKO hCOPERASl 

lapo rah pehj uaUh 


Na 

Baring^ 

| ftWQiJ Bel 

Harga Jun! 

Ub* 

Ltfw 

ll 

5^|: U 

1 b UuU 

2OO0E) 

4 000 

025 


Biiai 

6.400 

0 Q00 

1.630 

oM 

3 

r r. k f. a n 

KinpCiB 

24.000 

36 006 

12000 

050 

J 


jii nrn> 

J4H 000 

SMO 

o so 

5 

Ad rnin|irpi 

16.000 

1SD00 

2 060 

0,13 

6 

aa.uk’oke 

16 QQO 

17 G0Q- 

1.000 

0.10. 

7 

S-eragsm Labor! 

4B0QD 

m mo 

I K 000 

0.33: 



AO ooo 

■ I’ ODD- 

32000 


0 

RflLitBJH ftinii 

20.000 

24 000 

4.000 

ftaa 

10 

Byfcu Kf flat ulan 

16 000 

"0 600 

4 030 

0 30 i 

L i. .i 


11 

■I i ■ a i' twi . i tiMiii i nwiii rriMdiii t «Hiluwra..^wiirti'nlij 

Gambar 2.20 Menyorot sel yang diinginkan 


2 . 


Klik ikon Percent Style 



pada toolbar Formatting. 


3. Maka data numerik pada sel yang disorot akan diformat dalam bentuk persentase. 






TQKQ EQFERA5I 
LAPOftAM PEMJUAL AM 


* 

N*m*i Parang 

HprgB Bofo 

Rflr 13 .Tr JijjjI 

Lfll?7 


1 

Buju 

IB DM 

Z0 0O0 

4.000 


7 

fiuku 

0 400 

fifl Ofl 

1 600 

?£% 

3 

Pulpm 

24.000 

36.000 

12.000 

50% 

4 

Kwt 

4000D 

46.000 ; 0.000 

20 % 

S 

Ajp nwufttdl 

vfijHJ 

1SQO0I 2&DO 

13% 

6 

tSOKO 

16 000 

17 600 

1 600 

10 % 

7 

Soregam Ueboi 

40000 

64 000 

16.000 

m 

S 

E,"ju Kditto 

■10 000 

71000 

r 32 000 

iO% 

9 

RabUn Rffirts? 

20 DCu 

24 00 j 

J 0D0 

20% 

IQ 

Buku hcrtflv ulan 

10 300 

20 000 4.BD0 

- 1 — ... Jt. 1 . m id 

30%; 


*i 

ii 


' 3J 

\+ * - ■ J] jf la t j|* m WHtfr i J •* i* _H J fc—©P / ’/■1 ■ 

Gambar 2.21 Hasil pengaturan format persentase 


82 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 
































































































c. Mengatur Format Mata Uang 


Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memformat secara otomatis nilai mata uang 
disertai dengan nama mata uangnya adalah sebagai berikut. 

1. Sorot sel yang kita inginkan. 


A 

B 

C D 

E 1 

F 

G 1 H 


! 







*} 

TOKO KOPERASl 


3 

LAP ORAM PEN JU.ALAM 

4 

5 




No 

Nama EJarang 

Sanyak 

Harqa Bell 
saluan 

Hftma . Iulj 1 
pier Saluari 

Lab a 

Prosentas© 

Laba 


6 


1 

Baju 

351 

16.ODD 

2l.i 000 

4 000 

0,25 

—i 


2 

Buka 

2J 

G 400 

8 000 

1 600 

03 

0 


3 

Pulp eft 

56 

24 000 

313 OOO 

12 odd i 

0,50 

9 


4 

i' L ►/' 

25 

40 000 

40 000 

8.003 

D,2 

10 

u 


5 

Air mineral 

30 

is ooo 

10 000 

2 OOO 

0,1 

“G 

Baju koko 

25 

16 000 

17 BOO 

1 603 

0,10 

12 

7 

Seragam Labor atorium 

12 

48 000 

84.000 

IE OOO 

0,3 

13 

8 

Baiu Karate 

10 

40 ODD 

72 000 

32.000 

0.80 

14 


$ 

Rautan Pensil 

8 

20 000 

24 000 

4 000 

0 r 20 


15 

10 

Buko kerta : ul-angari 

6 

16.000 

20.800 

4.800' 

0,3 


Gambar 2.22 Menyorot sel yang diinginkan 


2. Klik ikon Currency Style pada toolbar Formatting. 

Nama mata uang yang ditampilkan melalui ikon Currency Style bergantung dengan 
pengaturan kita pada kotak dialog Format - Cells. 

3. Data numerik sudah diformat dengan nama mata uang yang telah kita tentukan sebelumnya 
melalui kotak dialog Format - Cells. 


A 

B J 

C 

0 

£ 

F 

e s 51 

1 







. 

2 



TOKO KOPERASl 



■ 

\ 3 1 

LAFOPAN PE NJIJAIAN 

4 

-■ 


6 

NO 

N.Lni.i GOrOng 

Bcirlyak 

Haiga Bell 
vituin 

Hv-i'i J j al 
per 5*1 tgn, 

Laba 


ril 

1 

Baju 

3& 

URp 16 000 

Rp 2QCBQ 

1 Rjr 

4 000 


\7 

2 

Guku 

24 

Rp 6 400 

Rp 0.000 

Rp 

1 bJ.lj 



I 

Rulpen 

56 

Rp 24 000 

Rp 36000 

Rp 

12000 

0J50 

r ?1 

4 

k«# 

25 

.Rp 40 000 

Rp 48000 

Rp 

8000 


fieri 

5 

Ajr mineral 

30 

Rm 16000 

Rp 10 000 

Rp 

2000 

0.1 

r.n 

SI 

e*|U keske 

25 

;Rp 16 000 

Rp 17 ED 

1 R f 

1600 

0.10 

12 

? 

Seragam Labcid'ori'jrn 

12 

Rp *dOOO 

Rp m 000 

IRp 

18.000 

0,3 

fist 

0 

Baju Karate 

ID 

1 Pp 4U000 

Rp 72 000 

Rp 

12 000 

0.80 

Mil 

3 

RiOtan Peniil 

8 

' Po 20WQ 

pp wcco 

Dp 

4 D00 

0,20 

utt 

10 

Silk II h I'-ll .1 Ijl.tli Q.'kl 

6 

1 Rn 16 CCD 

pp 20000 

Rp 

4800 

03 


Gambar 2.23 Hasil pengaturan format mata uang 


Program Pengolah Angka... 


83 





















































































































Kegiatan Belajar 


Buatlah tabel di bawah ini dengan memerhatikan format persentase dan nama mata 
uangnya! 


A B 


C 


D 


E 


F 


It 


I 


J 


2 

3 

4 


TOKO KOPERAS! 
SMA HARAPAN NUSA 

LtfOBffl PEHJWIA.M 


5 








~ 


6 


NO 

Nama garang 

Gamyafc 

Harga =?li 


'j 

feBeli? 
■ P - . .1 

. . " 
001291' 

■ . ' 1 

lit 1 r 

.! 

-, 

Rspsemw 

' lit) 

7 


l 

Bufcu 

24 

Bp 2700 

Rp 3 500 

Bp B4J0S) 

RV 34005 

ftp 14200.] 

■ m 

1 


2 

Pena 

36 

Rp 2200 

pp 2 as 

Bp 77 SB. 

Rp - 9100& 

Pp- UtHtl 

f m r 

I9i 


3 

Pencil 

GE 

Bp ISO) 

Rp 2.000 

rp mm- 

■Rjf. 136 .QOS' 

% 27 ft? 


10 


i 

Buta GsiTiIj 3r 

30 

Bp 2000 

Rp 3.000 1 

Rp‘ 10030: 

'Rp. 2430(30 

Pp. 0G13G&1 


'll 


£ 

Air mm\ 

£0 

Bp 13X 

Pp 2 003' 

Bp 0tt£lj 

ftp - 

ftp’ 40.0% 


12 


5 

Peci 

26 

Bp 8700 

Rp 2 O^ 1 

Bp ttJOOlife 112039 

'.Rp '85.000 

' 3015 

13' 


7 

Sei^ni 

14 

Bp 24500 

Rp 30 000: 

% 30600. 


Bfc- J75O0 

22%.' 

u 


a 

Perqgans 

12] 

Bp 1200 

Rp I.TOff 

ftp. ’(44301 

Rjj '20409 Rp 600 

42% 



9 

Rmfin Pensil 

9. 

Bp 900 

Rp 1.500 

bd. -tm 

Rp 13500. 

ft; 54% 

iT% . 

16 


ID 


1506 

Bp 100 

Rp 2fciftp 10606 

:rf ooiaso 

ftp- i tm 


r 






L - 

Pp 1’ 


■■ 


13 


*i 

£ 


t- 

M __1 

r 

Data Stok Sembako Pasar induk Jakarta 



— 

No 

i [ 

5- 

Fekerpart 

Banyak 
Stok(Too) 

Tetjuai 

(Ton) 

Prosentase Sisa 


j 1 

Berea 

12.340 

10,45 



!s 2 

Terigu 

15.2 

12.8 



3 

Telur 

14,7500 

10,375 



L. 4 

Mhyak gor&ng 

10.33 

8,6 



t i 5 

Mentega 

10 

9 

_ 


9 






84 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 






















































































































d. Mengatur Format Tanggal 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memformat data dalam bentuk tanggal secara 
otomatis sesuai keinginan adalah sebagai berikut. 

1. Sorot sel yang akan diformat. 




C 

0 

jr 

F 

e 1 fi - 

It 







2 


NAM A-NAM A PEN GURUS OSIS 



MAM i KOTA JAKARTA EAR AT 

-i 







5 


Nn 

NjamH Si'SWd 


Sflk'si 

Tangoal 
f eland ion 

jam 

Retort kan 

6 


1 


11 

PMR 



7 


2 

M lh£jn 

11 

PRAhlUKA 



9 


3 

,R^0t3 Otivis 

12 

PMR 



9 


4 

iTornmy Kltirim 

12 

SERAKBGLA 



10 


5 

A* PaneaKho 

13 

PRAMUKA 



11 


6 

Nbma 

13 

PMR 



13 


7 

MRavi Slhufthan H^bibi 

13 

PMR 



13 


e 

Anntsa 

13 

SILAT 



ii 


§ 

tmu 

13 

jPRAMUKA 



i*. 


10 

H-Stii&i 

13 

BASKET 



r& 


ii 

Dm da 

Ii S 

ROHS 



17 


12 

F^iry Ap-nliriri 

Ii 1 

PMR 




ie 


Gam bar 2.24 Menyorot sel yang diinginkan 


2. Klik menu Format - Cell sehingga muncul kotak dialog Format Cell. 



Gambar 2.25 Menu Format - Cells 


3. Klik Date pada kotak Category dan pilih, serta klik tipe format tanggal dan diakhiri dengan 
mengklik tombol OK. 


Program Pengolah Angka... 


85 
























































































4. Isikan data tanggal pada tabel tersebut. Misalnya, dengan hanya mengetik 22/10/2000 maka 
data akan diformat dalam bentuk 22-Okt-OO. 


am 

& 

D 

E 

f 

9 

L M I 

a 







2 


NAM A-NAM A PENGURUS OS IS 



3 


MAN 1 KOTA JAKARTA EAR AT 










5 

NO 


KSlK 


Tanggal 

Ponukan 

Jam 

PetanDkan 


6 I 

1 

SheMa Pw a 

1 1 

PMR 

23.QM-00 



7 

2 

ML ihsao 

M 

PR AMI JK A 

23-OM-OO 




3| 

Remora Olivia 

12 

PMR 

2 2-0*00 



9 


TorvifwKhoiiin 

12 

SEPAK0OLA 

27.QM.Q0 



10 j 

S 

Ao Ponca Kho 

13 

PRAMUKA 

2JOM-00 



ll 


NQM3 

\2 

PMR 

23.OM.00 



12 

? 

M R-^wi Simuhan Habit-1 

13 

pmr 

22-OM-CO 



13 

£ 

■" lil 1! J 

13 

SLAT 

23-OH-OO 



M 

I 

Jbnu 

13 

PfiAMUKA 

23-0*00 




J2 

H561D1 

13 

BASKET 

24.QM-00 



101 


Dinda 

N1 

ROHIS 

2S-OM-00 



[171 

! 121 

F^rrv Ajjnhan 

H l 

Pr.fi 

22-014-00 



IS | 








Gambar 2.26 Hasil pengaturan format tanggal 


e. Mengatur Format Jam 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatur format jam dari data numerik adalah 
sebagai berikut. 

1. Sorot sel yang akan diformat. 



A t 

: C 

O 

e 

F 

G 

» 

r 

1 

2 






r-JAMA-NAMA PENGURUG OSIB 

3 


MAN 1 

KOTA JAKARTA BAR AT 





5 

6 

7 


NO 

Mama Siswa 

Ktilaa 

Seksi 

T 

Pwannkan 

4am 

Pfllannkan 


1 

Shetota Peza A 

1 1 

PMR 

22-Okt-OO 


2 

M llh&en 

11 

PRAMUKA 

23-Okt-OC 


B 

3 

Ramota Olvia 

12 

PMR 

22-Okt-OG 


B 

Ift, 

4 

Tommy Khoirtn 

12 

SEPAKBOLA 

27-Okt-OO 


5 

Adi Pane a Kho 


PRAMLKA 

23-Oki-OO 


n 

6 

iJovta 

13 

PMR 

22rOkt-00 


12 

7 

M Ravi Shuman Ha&ibt 

!i 

PMP 

22-Oki-OO 


Jij 


s 

lAnrosa 

13 

SHAT 

2J.Okl.00 


ii 

a 

Jbnu 

13 

PR'AMUKA 

33-OU-OO 


15 

10 

iHabibi 

13 

EASkiT 

3J-Okl-00 


, 1& 

ii 

Difida 

I11 

RGf-flS 

25-Qkt-OQ 


17] 

12 

Fgriy Apnlidn 

II 1 

PMR 

2201400 


i 10 




Gambar 2.27 Menyorot sel yang diinginkan 


2. Klik menu Format - Cells sehingga muncul kotak dialog Format Cells. 

3. Pilih dan klik tipe jam yang kita inginkan diakhiri dengan mengklik tombol OK. 


86 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 







































































































4. Isikan data jam maka data jam akan diformat. 



C 1 0 

E 

r 

_&_ 

k 1 

1 







1 


NAMA-N4MA P EMGURUS OE-I E 




HAM 1 KOTA JAKARTA BARAT 

1 

4 

Mo 

Mama Siswj 

K 


Tfrnggfl 

PtHSUlhan 

J^TI 

PUflfltiklfl 

Ei 

! 

5fWt4t =r-.‘ , 

1 1 

PVf: 

2J-OI.OO 

12 2D IQ PM 

T 

Ti 

jb 

M 

11 

PRAMUKA 


1 2 30 40 PM' 

a, 

} 

Knot .3 Cjivui 

n 

PtoP 


1230 ID PM 

e 1 

4 

Ttirrrvf ? (■•'•.rtiil 

13 

RjFPwCESC* A 

J7,C«LJO 

12 30 ID PM 

10 

i 


13 

FftAMjKA 


1J » )5jPM] 

M 

fl 

ii"i ^ ..I 

13 


22-0*00 

12 30 00 Pm 

IS 

7 

M Pawl SfHtTT^ H-jfr u 

13 


22 0 : 00 

IJOOOjPM 

Fl 

ft 

Ami-Sii 

1} 

StAT 

230100 

11 2S00AM 

M 

a 

BdU 

13 

PRAhfl U ft 

230*00 

123000 PM 

14 

ID 

K£lt-5l 

13 

BASKET 

; 

i230 oo Pm; 

\7 

H 

Binda 

■L( 

ROMS 

2S.Ot.M3i 

1 44 Ml Pm; 

12 


11 

FH? 

23.0H-MI 

1 30 00 PM 


Gambar 2.28 Hasil pengaturan format jam 


f. Mengatur Format Teks Data Numerik 

Pada saat kita mengisi data numerik yang diawali dengan bilangan nol seperti ”02345” maka 
Microsoft Office Excel 2003 secara default akan menampilkannya tanpa bilangan nol di depannya 
(”2345”). Padahal, kita menginginkan adanya angka nol tersebut, misalnya untuk menulis nomor 
induk, kode wilayah telepon, dan sebagainya. Hal tersebut dapat diatasi dengan memformat sel 
dalam kategori teks dengan cara berikut. 

1. Sorot sel yang akan diformat. 



A 

B 

[ c 


1 





2 


DATA St SWA 


3 




4 


Nomor Induk 

Nam a siswa 


5 



Amina h 


6 



Amir 


7 



Andri 


8 



Joko 


9 



Sill 


to 

H 


Syarifuddm 



Gambar 2.29 Menyorot sel yang akan diformat 

2. Klik menu Format ■ Cells sehingga muncul kotak dialog Format Cells. 

3. Klik Text pada kotak Category. 

4. Klik tombol OK. 

5. Data teks siap diisi. 



Gambar 2.30 Hasil format teks data numerik 


Program Pengolah Angka... 


87 





























































































Buatlah tabel berikut dengan memerhatikan format tanggal, jam, teks, dan mata uang! 
1. Laporan keuangan 



aJ 


c 

D 

I E 

F 

0 

H 

1 

j ,i 


1 









2 

LAPORAN KEUANGAN 


3 


WARTEL SEPfl SEKAL3 


A 



s 


N* 

T jnyijdl 
Remake an 

Km 

Wiij^sh 

Tiijii.'in 

Mulri 


Uma 

(mend) 

harya pur 
mtniri 

Jynrihh b<nyni 

s 


1 

200k(-0i 

r 021 

Jakarta 

005 

010 

5 

Rp 550 

Rp 2 750 


7 


2 

30-OM-W 

024 

S&marsnq 

9 01 

912 

11 

Rp 750P 

Pft ..27 51X1 

a 


3 

20- Okt-CM 

r 021 

.3 .> Is .d rl. ri 

10:23 

1035 

12 


>V 1 6 GC0 


* 

10 

11 


-3 

Zl-OkMK 

F 074 

S^m.ar.ih'3 

11 20 

11 30 

ID 

Rp ;jM; 



5 

2D-Oil-04 

021 

Jakarta 

12'32 

1254 

22 

Rn I®. 

• 12 ion 

£ 

2DOkE-04 

F 021 

Jakarta 

115D 

15 D4 

14 

Rp 

■ 7 7DD 


12 

13 


7 

20-Obl-W 

061 


15:30 

15 30 

9 

Rp ?,SSl 

ifc.-XV 5.3100 


B 

2l-0kc-04 

024 

S&marang 

0 00 

B 07 

7 

Rp 2 500 

Rp 17 500 

1-3 

15 



21 OkW 

CGI 

gur =ih “i f-a 

9 35 

9 40 

5 

Rp 3 200 

Rp 15 000 

10 

2l0kl-DJ 

022 

Bandung 

10:10 

1015 

5 

Rp 1900 

Rp 9 500 

1C 




Rp 177 750 


17 






2. Daftar penjualan 



B I 

C 


D 1 

E 






, _* 




DATA PENJUALAN 
TOKO BUKU HtDAYAH 


5 

No 

DJ | *T J ■ j* p, ‘ . . ■■ 

4 m * 

Harga Sa\ Jan 

(Luflin) 

Jumlah 

0 

1 




Rp 

4 000 

1 

Rp 

I4i 000 

jj 

2 




Rp 

1.500 

4 

Rp 

72 000 

a 

! 1 


pKp&tJn 

Rp 

3500 

£ 

Rp 

210000 

9 1 

r 4 


mmm 

Rp 

1.250 

G 

Rp 

90 000 

10 

1 5 




, R P 

2 700 

7 

Rp 

22S8GQ 

31 

5 


p-ji.. g ■. r cs.. • g 


Rp 

4000 

2 

Rp 

%000 

12 

7 


iStK r ’At 


Ep 

£200 

3 

Rp 

187 200 

if 

a 

23-M^bMS?3 

■ Az }i fci£ 

***., p I. —■* Jvr j|*I r 


Rp 

4000 

4 

! Rp 

192 000 

H 

9 

24W®''i51$en 

Buku lu'ii 

P.p 

4.000 

G 

Rp 

I'COOOO 

15 

i io 

24-MeME r 0239 

Spidol 

Rp 

5200 

7 

Rf 

43&6QQ 

1G 

ii 

24‘M*i-06[ 0236 

Penail 

Rp 

t.250 

4 

i Rp 

60 000 

17 

12 

i-1 M*>i-D6[ 0238 

Renegade 

Rp 

1 £00 

5 

Rp 

108000 

10 

L 13 

24-Mei-OBf 0239 

Jangk£ 

Rp 

3601 

7 

ipp 

302 400 

19 

i 14 

24-Mei-06: r 0240 \ 

Susu* 

,Rp 

l 200 

3 

R p 

43 200 

20 

" S " 

24-Mei4*|’ 0240 

Janqka 

Rp 

3 600 

l 

Rp 

43200 


Bp 2 499 500 


88 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 







































































































































g. Mengubah Jenis Huruf (Font) 


1. 

2 . 


Jenis huruf dapat diubah dengan cara: 

Sorot sel yang kita inginkan. 

Klik tanda panah kecil (Drop down) pada kotak pilihan Font pada toolbar Formatting sehingga 
muncul pilihan jenis huruf. 




I* 




Gambar 2.31 Font pada toolbar Formatting 


3. Pilih dan klik jenis huruf yang kita inginkan. 

4. Jenis huruf sudah sesuai dengan yang kita inginkan. 

Cara lain untuk mengatur jenis huruf dapat melalui kotak pilihan Font pada tab Font yang 
terdapat pada kotak dialog Format Cells. 

h. Mengatur Ukuran Huruf (Font Size) 


Ukuran huruf dapat diatur dengan cara: 

1. Klik atau sorot sel yang kita inginkan. 

2. Klik tanda panah kecil pada kotak pilihan Font Size pada toolbar Formatting. 



rj-Hii ia uw ;rcrp 


. -■ - Si 11 


i H 

Bvvpj 

Sri 

nargi Miiiin 

jjwTrui 

■ 

*_ 

i,EUy«dL 

1 


WB' 


1 SJhU 



i/m 

u 

i 

rnw. 

ft 


iWi 

1 * 

* 

PJpm 


jw; 


!>■ 

a F'wgp p 

« 

1»K 


i" 

S.TfrE*. 

fl 

5400 

MU 




anw 


t 1" 

*1 


IJlH 

[“ 

'v P-iT+s 



ano 




1 



i L - 






i “■ 






■ a 

■ ■: 

-T . -w 

—J ■ — * »'■ - -"!■ < 

f—• a 1 |V a 


Gambar 2.32 Font Size pada toolbar Formatting 


Program Pengolah Angka... 


89 
















































3. 


Pilih dan klik besar huruf yang kita inginkan. Jika ukuran yang kita inginkan tidak ada dalam 
daftar tersebut maka kita dapat langsung mengisi pada kotak pilihan ukuran yang kita inginkan, 
kemudian tekan tombol Enter pada keyboard. 

4. Ukuran huruf sudah berubah sesuai dengan keinginan kita. 

Cara lain untuk mengatur ukuran huruf dapat dilakukan melalui kotak pilihan Font Size pada 
tab Font yang terdapat pada kotak dialog Format Cells. 

/. Mengatur Gaya Huruf (Font Style) 

Ada empat gaya huruf yang tersedia, yakni: 

a. Regular (huruf normal) 

Regular adalah gaya huruf standar. 

b. Bold (huruf tebal) 

Bold adalah gaya huruf tebal. 

c. Italic (huruf miring) 

Italic adalah gaya huruf miring. 

d. Underline (huruf digarisbawahi) 

Underline adalah gaya huruf yang diberi garis bawah. 

Kita juga dapat mengkombinasikan beberapa gaya untuk sebuah huruf dengan menekan 
gaya-gaya huruf yang diinginkan. 


B I U 

Gambar 2.33 Gaya-gaya huruf yang tersedia 

Langkah pokok untuk mengubah gaya huruf: 

1. Sorot sel yang kita inginkan. 

2. Klik satu atau lebih gaya huruf yang kita inginkan pada toolbar Formatting. 

3. Huruf sudah diubah gayanya sesuai yang kita inginkan. 

Cara lain untuk mengatur gaya huruf dapat dilakukan melalui kotak pilihan Font Style pada 
tab Font yang terdapat pada kotak dialog Format Cells. 

j. Perataan Text (Alignment) 

Seringkali kita memerlukan model perataan teks, baik secara horizontal maupun vertikal agar 
teks menjadi lebih menarik. Adapun langkah perataan teks sebagai berikut. 

1. Sorot sel yang kita inginkan. 

2. Klik ikon perataan yang kita inginkan pada toolbar Formatting. 



Gambar 2.34 Ikon perataan text 

3. Perataan teks sudah selesai. 


90 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 























Cara lain untuk mengatur perataan teks secara horizontal dapat dilakukan melalui kotak pilihan 
Horizontal atau Vertikal pada tab Alignment yang terdapat pada kotak dialog Format Cells. 


I A 

e 

! 0 

O 

e 

F 

G 

H 

1 

1 








2 








nr 

Mats PtlajarAn 

llflai 


Maia Pfrlajara* 

Milai 


Mata Peisj3i*n 

Nilai 

[4 

Ay jind 

!?.S0 



7. SO 


Agama 

7,SO' 

[SJ 

PPkn 

7.00 


PPkn 

7.00 


PPkn 

7.00 

[e 

lii.n 

7.50 


Bahama hdnni*sn 

7.50 


Rdh Indonesia 

7.50 

7 

Inggri* 

7.00 


Bahama Iflggris- 

7.00 


Gah»$a tnqftni 

7.00 

el 

Mslernshka 

8,00 


Maternally 

8,00 


Matematika 

s.qq 1 

! u 










Gambar 2.35 Beberapa model perataan teks secara horizontal 



Buatlah tabel beserta perataan teks seperti gambar di bawah ini! 
1. Tabel modulus beberapa bahan. 



A 

B 

C 

L d 

i 

f 

(j 


1 








l 



MODULUS BEBERAPA BAHAN 





Modulus 

Modulus 

Modulus 

Bat as 

Daya 




Bahan 

Young 

Geser 

Limbak 

Elastis 

Regang 


3 



(Spa) 

(Gpa) 

(Gpa) 

(Gpa } 

(Spa) 


4 


Udara 



0.0001 




1 5 


Tim ah hi tarn 

16,000 

6.000 

a , ooo 


0.020 


6 


Tembaga 

110.000 

42.000 

140.000 

0.1600 



7 


Poly^trrn 

1.4 

0.5 

5.000 


0.050 


a 


Kuningan 

90.000 

36,000 

60,000 

0,350 

0,450 


9 


Belco 







10 


Be$i tempa 

90.000 

70.000 

100.000 

0,170 

0.320 


11 


Benzene 



1.000 




l? 


Baja 

200.000 

30.000 

160,000 

0.240 

0.430 




Alumunium 

70,000 

23,000 

70,000 

0,130 

a , 140 


14 


Air Raksa 



2a,ooo 


i 


IS 


Air 



2,200 




]|> 





Program Pengolah Angka... 


91 







































































2. Tabel daftar penjualan barang toko koperasi sekolah. 

a. Tulislah rumus pada range sel F6:F15 yang menunjukkan jumlah setiap barang! 

b. Tulislah rumus pada range sel FI 6 yang menunjukkan jumlah total penjualan! 



A 

□ 

c 

o 

E 

F 


1 








2 










DAFTAR PENJUALAN BARANG TOKO KOPERASI 


a 




SEKOLAH SMU NEGERI 5 



4 




5 


NO. 

Nama Barang 

Banyak 

Harga 

Saturn 

Jumlah 

Total 


fr 


i 

Buku Tyljs 

2 

3000 



7 


2 

Buku Gam baf 

4 

2000 



3 


3 

Pensil 


6 

2500 



9 


4 

Pulpen 

31 

3000 



10 


5 

Penggans 

4 

10000 



11 


6 

Tip-X 

3j 

5600 



11 


7 

Jangka 

2 

2700 



13 


8 

Busur 

1 

1200 



14 


9 

Pensii warna 

4 

7400 



15 


10 

Tampat Pansii 

3 

$500 



16 





17 



r* 


3. Daftar pemakaian awalan dalam Sistem Internasional. 



A 

8 

C 

D 

E 

F 


1 








l 








3 







4 



Pemakaian awalan daiam Sistem Internasional (SI) 


5 








6 



Awaian 

Simbol 

Kelipatan 



7 



Tera 

T 

1.000 000 000.000 



8 



Gig a 

G 

1 000 . 000.000 



9 



Mega 

M 

1.000.000 



10 



Kilo 

K 

1.000 



11 



Hekto 

h 

100 



12 



Deka 

da 

10 



13 



Desi 

d 

0T 



14 



Sent! 

c 

o!ql 



15 



Mill 

m 

0,001 



16 



Mikro 

u 

0,000001 



17 



Nano 

n 

0,000000001 



IS 



Plko 

P 

0,000000000001 



19 








20 








21 









92 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 



















































































































k. Mengatur Arah Teks (Orientation) 

Terkadang pada sebuah tabel diperlukan arah-arah tertentu dari sebuah teks. Hal ini biasanya 
digunakan untuk kolom yang sempit. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatur arah 
teks adalah dengan cara: 

l. Klik atau sorot sel yang kamu inginkan. 

2. Klik menu Format ■ Cells sehingga muncul kotak dialog Format Cells. 

3. Klik Tab Alignment dan pilih arah teks pada kotak Orientation sehingga warna kotak berwarna hitam. 

4. Arah teks sudah terformat. Atur tinggi baris dan lebar kolom hingga menampilkan semua teks. 
Selain arah vertikal dari atas ke bawah, kita dapat membuatnya dalam arah dengan sudut 

tertentu dengan cara mengklik kotak Orientation lainnya. Dengan cara yang sama seperti di atas 
maka akan didapati bermacam-macam arah teks seperti berikut. 




Buatlah tabel seperti di bawah ini dengan memerhatikan arah teks dan perataan teksnya! 



A 

B 

C | D 

E 

F 

G 

H 

1 

J 

K 1 L 

M 

L 

~T~ 















2 


DAFTAR JUMLAH PESERTA EKSTRA KURIKULER SMUN.1 YOGYAKARTA 













4 



K 


Kelas 1 

Kelas 2 

Kelas 3 






K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 


K 





e 

c_ 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 


e 





9 

CD 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 




No 

i 

t: 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 


a 





a 

<X> 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 


s 





t 

3 















a 

3 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 


3 


5 



n 


a 

b 

c 

a 

b 

c 

a 

b 


c 




1 

Pramuka 

L 

10 

8 

9 

7 

9 

8 

4 

3 

2 


7 


P 

7 

6 

8 

5 

7 

8 

4 

5 

4 


8 


2 

PMR 

L 

6 

7 

5 

4 

7 

6 

3 

2 

1 


9 


P 

5 

4 

3 

5 

6 

3 

5 

2 

2 


10 


3 

Basket 

L 

2 

3 

4 

3 

4 

3 

3 

2 

2 


11 


P 

4 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

4 

2 


12 


4 

Karate 

L 

2 

3 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

1 


13 


P 

1 

2 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

1 


14 


5 

Lain-Lain 

L 

3 

4 

3 

2 

3 

2 

i 

3 

4 


15 


P 

8 

8 

9 

16 

4 

12 

21 

22 

29 


16 


JUMLAH 












17 














Program Pengolah Angka... 


93 




































































































I. Mengubah Letak Indent 


Biasanya jenis data numerik atau angka ditampilkan pada posisi perataan kanan sehingga 
angka tersebut hampir menempel batas garis kanan sel. Apabila kita ingin meletakkan angka tersebut 
agak ke kiri (atau ke kanan) maka dapat dilakukan dengan cara: 

1. Klik atau sorot sel yang kita inginkan. 


1 

A 

B 

C 

b- D ^ 

E 


G 

i- H 

1-i-1 

J 7 








2 








3 


DAFTAR NILAI FISIKA KELAS XI. 1 




5 



NAMA 

NILAI TES TERTUUS 

NILAI PRAKTEK 

RATA-RATA 

6 



Niloi 1 

Niloi 2 

NiIoj 3 

Niloi 1 

Niloi 2 

Niloi 3 

7 


1 

Nita 

7.00 

9.00 

8.00 

5.00 

7.50 

6.80 

7.22 

8 


2 

Irwan 

6.75 

9.25 

7.30 

5.30 

6.30 

7.20 

7.02 

9 


3 

Lina 

8.90 

9.00 

8.20 

5,00 

5.50 

6.70 

7.22 

10 


4 

Neli 

5.50 

8.24 

8.50 

5.30 

6.30 

6.70 

6 76 

11 


5 

Yem 

8.00 

8.50 

8.20 

6.40 

5.30 

6.50 

7.15 

12 



RATA-RATA 

7.23 

880 

8.04 

5.40 

6.18 

6.78 

7.071 

13_ 





Gambar 2.37 Menyorot sel yang diinginkan 




2. Klik salah satu ikon Indent yang kita inginkan. 

3. Teks data akan diletakkan sesuai dengan indent yang kita inginkan. 



A B 

c 

D ) E 

F 

G 

H 

1 

J 


1 











2 











3 

4 


DAFTAR NILAI FISIKA KELAS XI. 1 






s 


NO 

NAMA 

NILAI TES TERTUUS 

N 

LAI PRAKTEK 

RATA-RATA 


6 


Nrlai 1 

Nilai 2 

Nilai 3 

Nilai 1 

Nilai 2 

Nile] 3 




1 

Nita 

7,00 

aoo 

8,00 

5.00 

7.50 

6.80 

7,22 


8 


2 

Irv/an 

6.75 

azs 

7.30 

5,30 

6.30 

7.20 

7,02 

9 

3 

Lina 

8,90 

9.00 

8.20 

5,00 

5,50 

6.70 

7,22 

10 

A 

Nell 

5,50 

8,24 

8,50 

5,30 

6.30 

6,70 

6,76 


11 


5 

Yeni 

8.00 

0,50 

a 20 

6.40 

5.30 

6,50 

7,15 

12 

1R 

RATA-RATA 

7,23 

aao 

8,04 

5,40 

6,18 

S.78 

7,07 





Gambar 2.38 Hasil pengaturan letak indent 


m. Mengatur Warna Huruf (Font Color) 


Huruf-huruf dari data sebuah tabel hendaklah diberi warna-warna yang serasi agar penampilan 
sebuah tabel mempunyai daya tarik tersendiri. Adapun langkah-langkah pewarnaan huruf sebagai 
berikut. 

1. Sorot sel yang akan diformat. 

2. Klik ikon Font Color pada toolbar Formatting. 



Gambar 2.39 Ikon Font Color pada toolbar Formatting 

3. Warna huruf pada sel yang kita inginkan sudah diformat dengan warna yang diinginkan. 


94 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 

































































































n. Mengatur Warm Latar Belakang Sel (Fill Color) 

Agar lebih menarik, sebuah tabel sebaiknya diberi warna latar belakang (fill color). Adapun 
langkah-langkahnya sebagai berikut. 

1. Sorot sel yang kamu inginkan. 

2. Klik ikon Fill Color pada toolbar Formatting. 



Gambar 2.40 Ikon Fill Color 


3. Maka, sel yang kamu inginkan diformat dengan warna background yang kamu pilih. 



A 

B 

C 

1 




2 

DAFTAR HARGA BUKU 

3 


4 

No 

Buku 

Harga 

5 

1 

Matematila 

Rp22.600.00 

6 

2 

Biologi 

Rp20.500,00 

7 

3 

Kirnia 

Rpl 8.500,00 

3 

4 

Fisika 

Rp23.000,00 

9 

5 

Bahasa Indonsia 

Rpl 9.750,00 


Gambar 2.41 Hasil pengaturan warna latar belakang 


1. Buatlah tabel berikut dengan memerhatikan warna huruf dan latar belakangnya! 



A 

B 

C 

D 

E 

F 


1 








2 

DAFTAR NILAI ULANGAN 1 DAN 2 MATE MAT IKA 

3 


4 

No 

Nama 

Nilai 1 

Nilai 2 

Jurnlah 

5 

1 

Shelvita Reza A 

6,50 

4,00 

10,50 

6 

2 

M. Ihsan 

5,75 

5,50 

11,25 

7 

3 

Remota Olivia 

6,00 

6,50 

12,50 

8 

4 

Rio Perdana 

7,00 

7,00 

14,00 

9 

5 

Andrio Beilina 

8,00 

7,50 

15,50 

■i r-i 



Program Pengolah Angka... 


95 









































































2. Ketiklah seperti gambar berikut ini: 

a. Tulislah rumus pada range sel E6:E15 yang menunjukkan jumlah penjualan setiap 
barang! 

b. Tulislah rumus pada sel El 6 yang menunjukkan jumlah total penjualan! 




4r__~ 


a 




Toko Kifa 







I-Ulggjl 

fulul 

10 M* 2000 

03 25 t5 





rio 

Mtiiia Do'D-ng 

Ekinyak 

Ms-pa Taluan 

JlptVbIi 




fiUftjSMhs 


aj 

3£joa 


7 

2 

RuKu Gan-b-irr 


4: 

2000 


* 

3 




2$tn 



* 

PUbcn 


af 

3000 


l ■* 

3 

Penggans 


41 

1EMXK3 




Up-El 


ft 

5600 


' 3 4 

i 

Janrti 


2 

2 m 


! M a 

bWUT 


1! 

1200 


| id 

9 

PtrrtJl W.ma 


4 

74QQ 


rt 

p^Tipl 


31 

0500 


lit’ 


JUflJW TOTAL 


f-1 

■ V 

* 

rr m- 


— j J 





o. Mengatur Secara Otomatis Warna Latar Belakang Tabel 

Selain yang baru saja kita pelajari, yaitu cara mewarnai latar belakang sebuah sel atau tabel, 
dapat pula kita warnai sebuah tabel secara otomatis melalui AutoFormat pada menu Format. Adapun 
langkah-langkahnya sebagai berikut. 

1. Sorot tabel yang kamu inginkan. 



Gambar 2.42 Menyorot tabel yang diinginkan 


96 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 
























































































































2. Klik AutoFormat pada menu Format 
sehingga muncul kotak dialog AutoFormat. 

3. Pilih dan klik model warna tabel yang kamu 
sukai. Kamu dapat menggeser penggulung 
vertikal (Scroll Bar Vertical) untuk mencari 
model tabel yang diinginkan. 

4. Klik tombol OK sehingga tabel sudah di- 
AutoFormat. 



A 

e 1 t 1 t> 

e f 

2 




3 

DAF TAR PESERTA LOMBA 


4 i 

PERN A A TAN m.aR i V E DE KAAN Rl 


5 



6 


NO 

JENI5 LDMBA 

KE LAS 

N.AMA PE5ER7A 


7 

1 

C jh.il 

II 1 

£h«l»rtJ A 

3 


M ■ hif j r> 

0 


Pem ota Gin#' i 


10 


N 2 

Flu PtrtfJ-n'J 

11 


Anflrifl BtHinj 


12 


II 3 

/tin K 


13 


T o Ti m v r h if 111' 


1A 

2 

T tfiir mtu 

11.1 

Adi F jfica Khs 

15 


N'j rl J 


19 


11.2 

Yulrj 


17 


Fdllll Rgiyanl 


10 


11.3 

R 

IB 

20 


Yutti il j 

3 

Ce-Jjs r JA4L J£ 

11.1 

M fiJ.i ShulltiJfi Hlblbi 

21 


Anm3J 

22 


1b nu 

23 


II 2 

HabitM 


24 


Dlndj 

25 


r t in/ Apii|ijJl 

26 


11.3 

■\ifcji RijJi Rjj n 

27 


Ifidjh F j 1 ii UIjtth 

26 


0 J d us fib h j Ms 

20 



Gambar 2.43 Hasil pengaturan secara otomatis 
warna background 


p. Mengatur Model Batas Pinggir Sel (Borders) 

Borders atau batas yang mengelilingi sebuah sel atau tabel sangat diperlukan untuk 
menampilkan sebuah tabel lebih indah. Langkah pembuatan batas pinggir adalah sebagai berikut. 

1. Sorot sel atau range yang kamu inginkan. 

2. Pilih dan klik ikon Border yang kamu 
inginkan pada toolbar Formatting. 

Gambar 2.44 Ikon Border 

3. Batas pinggir sudah tertera pada sel yang kamu inginkan. 

Selain itu, kamu dapat pula mengombinasikan border untuk sebuah tabel dengan mengklik 
beberapa ikon Border yang kamu inginkan. Berikut ini adalah contoh-contoh penggunaan kombinasi 
border pada sebuah tabel. 



A 

B 

C 

D 

E 

F 


1 








2 








3 








4 


Nama 

Kelas 


Nama 

Kelas 


5 


Irwan 

111 1 


Itwan 

I11 


6 


Nita 

11.2 


Nila 

112 


7 


Nelly 

11.3 


Nelly 

11.3 


8 









9 









10 








11 


Nama 

Kelas 


Nama 

Kelas 


12 


Irwan 

111 


Irwan 

■LI 


13 


Nila 

112 


Nit a 

II 2 


14 


Nelly 

11.3 


Nelly 

11.3 


15 









Gambar 2.45 Contoh-contoh penggunaan kombinasi border pada sebuah tabel 


Program Pengolah Angka... 


97 
































































































































3. Menggabungkan Beberapa Sel yang Berdekatan 

a. Menggabungkan Beberapa Sel dalam Satu Baris 

Sering kali pada tabel ditemukan sebuah sel yang di bawahnya terdapat beberapa kolom. 
Namun, data pada sel tersebut tidak tepat berada di antara kolom-kolom tersebut. 



A 

B 

C 

D 


1 






2 


VITAMIN 




3 

B1 

B2 

B3 

4 


Tumbuhari polong 

Merit eg a 

Sayuran htjau 


5 

Kulit ari beras 

Sayuran 

Tomat 


6 


Hati 

Roti 

Kentanq 


7 


Ginial 

Ragi 

Kacang 


8 


dll 

dll 

dll 


9 





Gambar 2.46 Tabel dengan data pada sel tidak tepat berada di antara kolom-kolom 


Pada contoh tabel di atas agar teks vitamin tepat berada di antara tiga kolom di bawahnya 
maka dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. 

1 . Klik sel-sel yang akan digabungkan dan klik ikon Merge and Center pada toolbar Formatting. 

2. Sel-sel tergabung secara otomatis. 



F A 

B 

c 

D I 

1 





2 


VITAMIN 

J 

3 



B2 

B3 

4 


Tumbuhari polonq 

Mentega 

Sayuran hijau 

5 


Kulit ari beras 

Sayuran 

Tomat 

6 


Hati 

Roti 

Kent a ng 

\Y~ 


Ginjal 

Ragi 

Kacang 

nr 


dIE 

dll 

dll 

rn 





*-.i ♦ 



A 

B 

c 

D 


tr 

2 






VITAMIN 

3 

rr 


B1 

B2 

B3 


Tumbuhari polong 

Mentega 

Sayuran hijau 

fs - 


Kulit ari beras 

Sayuran 

Tomat 


6 

7 


Hati 

Roti 

Kentang 

Ginjal 

Ragi 

Kacang 


[8~ 


dll 

dll 

dl 

f9~ 







Gambar 2.47 Tabel dengan data pada sel berada di antara kolom-kolom 


98 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 






























































































b. Menggabungkan Beberapa Sel dalam Satu Kolom 

Sebuah sel yang berada di sebelah kanan atau kiri terdapat beberapa baris. Namun, data 
pada sel tersebut tidak tepat berada di antara baris-baris tersebut. 



A 

B 

C 


1 





p2 

Jenis 

Contoh 


3 


Burung 

Kakak tua 


4 



Beo 

5 



Garuda 


6 



Nuri 


7 



Cendrawasih 


8 





Gambar 2.48 Tabel dengan data pada sel tidak tepat berada di antara baris-baris 


Agar teks ’’Burung” tepat berada di antara empat kolom di bawahnya (gambar 2.48) maka 
dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. 

1. Klik sel-sel dalam satu kolom yang akan digabungkan/di-me/ger. 



A 

B 1 

C 


1 

* 




2 

Jenis 

Contoh 


3 


Burung 

Kakak tua 


4 



Beo 


5 



Garuda 


6 



Nuri 


7 



Cendrawasih 


8 





Gambar 2.49 Menyorot sel dalam satu kolom yang akan digabungkan 


2. 

3. 


Klik ikon Merge and Center pada toolbar Formatting. 

Sel-sel tergabung secara otomatis. Atur perataan teks jika diperlukan. Perataan teks sudah 
dipelajari sebelumnya. 


- ■ — 1 

A 

B 

C 1 

i 




2 


Jenis 

Contoh 

3 



Kakak tua 

4 



Beo 

5 


Burung 

Garuda 

6 



Nuri 

7 



Cendrawasih 

8 





Gambar 2.50 Hasil penggabungan beberapa sel dalam satu kolom 


Program Pengolah Angka... 


99 


























































































egiatan Belajar 


Buatlah tabel beserta penggabungan sel-selnya seperti gambar berikut! 
1. Daftar rumus bangun geometri. 




B 

c 

o e F 6 H i 1 J k 

1 




2 

DAFTAR RUMUS BANGUN GEOMETRI 

3 


•J 

5 


Bangun Datar 

Bang 

un Ruang 

Lmgkaran 

Sea 

ntiga 

Persegi 

Kubus 

Tabung 

6 

7 


Luas 

Kelt ling 

Luas 

Kelt ling 

Luas 

Keliling 

Luas 

Volume 

L Selimut 

Volume 

22/7 x r 2 

2 x 22/7 x r 

1/2 x a * t 

si ♦ s2 ♦ s3 

p X | 

2(p ♦ 1) 

6 x s x s 

S x S x s 

2 x 22/7 x r x t 

22/7 x r 2 * t 

1 8 




2. Daftar lomba hari kemerdekaan Rl. 



100 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 



































































































































3. Titik cair normal, titik didih normal, panas laten penguapan, dan panas laten peleburan. 


A 


c 


r 

r 

ft 

M 

1 

P 

1 


1 

TiTiK CAJ* kJO&MU. TITIK dGMH NOB UAL. P4WA? LATEN UNSUABN*. OAN BAN AS LAT(N Pfie^U*.AN 





f if Itr- 


PANAS LATEN 

PANAS LATEN 

1 

2A7 

TlTIH 


111 Ini 

LA/IFI 

P£NCjAjnPfKt4 

PELEBURAN 

1 



"K 


*K 

fcJTOg 

Utfg 

kJTCg 

knu 

S 


1 OH 




4? 10 

SIM 

205 

40 

t 

, toil pen 

-2t9 

54.36 

-163 

9d.l6 

210 

51 

13.8 

4 4 

u a u 

1 


-210 

61.16 

-166 

Tt.H 

200 

48 

25.5 

6.1 

V 

l-tei'jrri 

i 

Isa 

Er 


-269 

*1.216 

3-1 

5 

5.2 

1.25 



-1t4 

fib 

18 

Ml 

«4 

201 

105 

25 

iii 

Emaa 

1063 

1336.15 

2660 

2913 

15601 

377 

64 

15.4 

11 

Him nun 

m 

g&S 

2*50 

2m 


2520 


95 

ll 

Aif Pftksa 

-19 

214 

&7 

630 

370 

65 

11.7 

3.8 


Iatt 


W s5 

iool 

2m 

SM 

115 



11 


4. Memformat Baris dan Kolom 


Jika lebar kolom atau tinggi baris tidak mencukupi maka data sel akan berbentuk tanda pagar 
sehingga kita harus mengatur ukuran kolom atau baris tersebut agar data sel dapat terlihat dengan jelas. 


a. Mengatur Tinggi Baris 


Terkadang tinggi baris terlalu sempit atau terlalu tinggi untuk sebuah data. Apabila sebuah 
baris terlalu sempit maka akan terlihat data tidak sepenuhnya ditampilkan. Langkah-langkah untuk 
mengatur tinggi baris adalah sebagai berikut. 

1. Arahkan pointer cell pada judul baris yang diinginkan (terletak di atas lembar kerja) sehingga 
kursor bertanda positif hitam. 


A 

T 

2. Geser ke atas (untuk memperkecil tinggi baris) atau geser ke bawah (untuk memperbesar 
tinggi baris). 



»" u -» - w 

1 

A B 

C D 







2 






3 

DAFTAR TANDA TERIMA UAN8 TRANSPORT 


s 4 






—I—)5 INC 

MAMA PEGAWAI 

JUMLAH UANG 

TANDA TANGAN 



[ 6 

1 

Evi 

500000 

-’■ 

■ 

7 

2 

Dian 

470000 



8 

9 

3 

Teguh 

44000Q 



4 

Wanto 

410000 


10 

5 

Bambanrj 

380000 



11 

~6| 

Rudi 

350000 



12 

7 

Heru 

320000 


13 

9 

Kenny 

290000 


14 

15 

9 

Chandra 

260000 



10 

Desy 

230000 




16 


Gambar 2.51 Bentuk kursor saat memperbesar atau memperkecil ukuran tinggi sebuah baris 


Program Pengolah Angka... 


101 








































































Cara lain yang dapat digunakan untuk mengatur tinggi baris, yakni: 

1. Sorot baris yang diinginkan. 

2. Klik Format - Row - Height sehingga muncul kotak dialog Row Height. 



Gambar 2.52 Kotak dialog Row Height 


3. Isilah ukuran tinggi baris yang diinginkan pada kotak isian Row Height dan klik tombol OK 
maka ukuran tinggi baris sudah diubah. 

b. Mengatur Lebar Kolom 


Terkadang lebar kolom terlalu sempit atau terlalu lebar untuk sebuah data. Apabila sebuah 
kolom terlalu sempit maka akan terlihat data tidak sepenuhnya ditampilkan sehingga lebar kolom 
harus diatur dengan cara: 

1. Arahkan kursor pada judul kolom yang diinginkan (terletak di atas lembar kerja) sehingga 
kursor bertanda positif hitam. 



2. Geser ke kiri (untuk memperkecil lebar kolom) atau geser ke kanan (untuk memperbesar lebar 
kolom). 

3. Lebar kolom akan sesuai dengan yang dikehendaki. 

Cara lain: 

1. Klik salah satu sel pada kolom yang diinginkan. 

2. Klik Format - Column ■ Width sehingga muncul kotak dialog Column Width. 



Gambar 2.53 Kotak dialog Column Width 


3. Isilah ukuran lebar yang dikehendaki pada kotak isian Column Width dan klik tombol OK 
maka ukuran lebar kolom sudah diubah. 


102 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 







































5. Mengoperasikan Cut, Copy, Paste, dan Paste Spesial 


a. Mengoperasikan Cut 


Data beberapa sel dapat dipindahkan dengan langkah sebagai berikut. 

1. Sorot {block) sel yang akan dipindahkan. 

2. Klik Cut pada menu Edit atau tombol Cut pada toolbar Standard sehingga sel yang akan 
dipindahkan tampak dikelilingi oleh garis putus-putus. 


B 


C 


D 


G J 

H 





l ! 



























4 

jNama 

5 

[Jabalan 

6 

JTT La hit 

7 

[Kelas 

8 

/Unit 

9 

t 

to 

t 

11 

t 

i 

12 

1 

J 

13 

it 

i 

14 

i 

k — 

15 


16 



KARTU ANGGOTA OSIS 


Jakarta, 13 September 2004 
Ketua OSIS. 


Akbar Rizki Ramadhan 


— i 


Gambar 2.54 Tampilan sel yang akan dipindahkan 


3. Klik sebuah sel sebagai tempat data paling kiri atas dari data asal. 

Misalnya, sel G3. 

4. Klik Paste pada menu Edit atau tombol Paste pada toolbar Standard sehingga data pada sel 
B3:E14 sudah dipindahkan pada sel G3 sampai J14. 


F 

GUI J 








KARTU ANGGOTA OSIS 



Narna 



Jabatan 

TT.Lahii : 



Kelas : 

Unit ; 






Jakarta, 13 September 2004 

Keiua OSIS, 

Akbar Rizki Ramadhan 










Gambar 2.55 Gambar tampilan sel setelah dipindahkan 


Program Pengolah Angka... 


103 

























































b. Mengoperasikan Copy 

Berikut ini adalah cara untuk meng -copy banyak sel ke banyak sel. 

1. Blok atau sorot sel-sel yang akan di-copy. 


A 

B 

C 

D 

E 


1 






21 







a 


MlRTU anggota osis 

]4 


Mama 

5 


Jabatan 

G 


TT Lahir 

7 


Kelas 

8 


Unit : 

a 



to 


Jakarta, 13 September 2004 

[1 


Ketua OSIS, 

12 



n 



14 


Akbar Rizki Ramadhan 

- u 


15 


Gambar 2.56 Menyorot sel-sel yang akan di-copy 


2. Klik Copy pada menu Edit atau tombol Copy pada toolbar Standard sehingga sel yang akan 
disalin tampak dikelilingi oleh garis putus-putus. 



Gambar 2.57 Tampilan sel yang akan di-copy 


3. Klik sebuah sel sebagai tempat copy data paling kiri atas dari data asal. 
Misalnya, sel G3. 


104 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 






































































4. Klik Paste pada menu Edit atau tombol Paste pada toolbar Standard sehingga data pada sel 
B3:E14 sudah ter-copy pada sel G3 sampai J14. 



A 

El; Tc 

~D | E 

F 

G [H 1 J 



K 

1 







2 







3 


KARTU ANGGOTA OSIS 


KARTU ANGGOTA OSIS 



4 


Mama 



Naina 




5 


Jabal an 



Jabatan 



6 


TT.Lahir : 



TT Lahir : 



7 


Kelas 



Kelas 



8 


Unit 



Unit 



9 








10 


Jakarta, 25 Jartuarr 2007 


Jakarta, 25 Jariuan 2007 



11 


Ketua OS IS, 


Ketua OSIS, 



12 









13 









14 


Akbar Rizki Ramadhan 


Akbar Rizki Ramadhan 

-d 

i 

15 






si®, 


1G 








Gambar 2.58 Tampilan sel-sel setelah di-copy 


Garis putus-putus pada sel yang di-copy dapat dihilangkan dengan cara menekan tombol Esc 
pada keyboard. 

c. Mengoperasikan Paste Special 

Pada proses copy yang baru saja dipelajari secara umum adalah proses copy semua unsur 
pada sebuah data sel, baik format, isi, maupun rumus (jika ada). Paste Special sangat membantu 
pekerjaan kita dalam hal meng-copy hasil dari perhitungan rumus. 

Contoh: 

1. Buatlah data. 


Tampilan rumus yang dibuat pada 
Formula Bar 


F5 

-j s =D5+E6 


A j B 

C 

□ 

E 

F 

G 

H 

1 

J 

K 

1 









2 


DAFTAR ihj| LA! ULAN GAN 1 ['AN 2 MATE MATI KA 






3 












4 


No 

Nama 

N ild i 1 

Niiai 2 

Jumlah 






5 

| 

1 

SheMta Peza A 

6.50 

4,00 

10.50 

1 





6 


2 

M Ihsan 

5.75 

5.50 

It .25 






7 


3 

Remuta Ulma 

6.00 

6,50: 

12.50 






3 


4 

Rto Perdana 

7.00 

7.00; 

' 






9 


5 

AndflC Beilina 

8,00: 

7.50 

15.60 






to 












It 












12 












t3 












14 


OAF TAR RATARATA NlLAI M^TEVlATlPA 






15 











tB 


No 

Nama 

igmlah 

Rala-Rala 







17 


1 

Shetaia Peza A 









IS 


2 

M lbs an 









19 


3 

hAmola Olivia 









20 


4 

Rio Perdana 









21 


5 

Ai^dno Beilina 









22 












23 













i< i ► >1 \ Sheet 1 /Sheet; \sheet t / SheeH / Sheets / j * | > jf 


Gambar 2.59 Contoh data 


Program Pengolah Angka... 


105 





































































































2. Copy Range F5:F9 ke range D17:D21 dengan cara yang sudah diajarkan maka akan muncul 
sebuah tulisan yang tidak diharapkan (#VALUE!) yang bertanda ada kesalahan dalam proses 
copy tersebut. 



A 

B 

C 

D 

E 

F 


1 








2 

DAFTAR NILAI ULANGAN 1 DAN 2 MATEMATIKA 

3 






4 

No 

Nama 

Nilai 1 

Nilai 2 

Jumlah 


5 

1 

Shelvita Reza A 

6,50 

4,00 

10,50 

6 

2 

M. Ihsan 

5,75 

5,50 

11,25 

7 

3 

Remota Olivia 

6,00 

6,50 

12,50 

8 

4 

Rio Perdana 

7,00 

7,00 

14,00 

9 

5 

Andrio Beilina 

8,00 

7,50 

15,50 

10 






11 








12 








13 








14 


DAFTAR NILAI ULANGAN 1 DAN 2 MATEMATIKA 



15 








16 


No 

Nama 

Jumlah 

Rata-Rata 



17 

1 

Shelvita Reza<|> 

' WALUE! 




18 


2 

M. Ihsan 

\ flVALUEl 




19 


3 

Remota Olivia 

[ WALUE! 




20 


4 

Rio Perdana 

[ WALUE! 




21 


5 

Andrio Beilina 

1 WALUE! 




22 




Ijl 



23 








24 








Gambar 2.60 Kesalahan dalam proses copy data 


Karena yang muncul pada range D17:D21 tidak sesuai dengan harapan, apakah kamu harus 
mengetik ulang data yang terdapat pada range F5:F9 tersebut? Kalau data tersebut hanya beberapa 
sel saja mungkin tidak begitu banyak menyita waktu. Namun, apabila data tersebut berada pada 
range yang besar maka berapa lama waktu yang diperlukan? Hal ini dapat diatasi karena dalam 
Microsoft Office Excel 2003 terdapat fasilitas Paste Special. 

Pada Paste Special dapat dipilih salah satu unsur yang akan di-copy, yaitu: 

Semuanya (All) 

Formatnya saja (Format) 

Isinya saja (Value) 

Rumusnya saja (Formula) 

Misalnya, pada masalah di atas. Setelah memblok data yang akan di-copy (Range F5:F9) 
serta mengklik sel tujuan (sel D17:D21) maka kamu klik Paste Special yang terdapat pada menu 
Edit sehingga muncul kotak dialog Paste Special. 



Gambar 2.61 Kotak dialog Paste Special 


106 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 










































































































Kemudian pilih dan klik Values dan klik tombol OK sehingga kamu akan mendapatkan hasil 
yang diharapkan. 


%_ 

2 

x 

4 

5 

5 

7 

a 

9 

10 
11 


15 

16 


ABC D E F 


PAFTAR NILAI ULANQAN 1 DAN 2 MATEMAT1KA 


hl& 

H*m|i 

Hilfc 1 

N(i*i 2 

AjmHh 

1 

Shehrtla Re: a A 

0 50 

4 00 

1050 

2 

M IK$rin 


5,50 

11.25 

3 

Pfrmdia Olr*n 

&.00 

G;50 

12.50 

4 

R|0 J 


7,00 

I4JOO 

* 

And J io E Hi 

3,00 

7,50 

15 50 


DAT TAR ftALARAtA NILAJ MATEMAtlKA. 


17 



Marn* 

jymljfi 


Id 


1 

ShelVfl a P#: a A 

10,50 


19 


2 

M lhr$ji> 

112S 


20 


3 

R*me1a Qlima 

12,50 


?i 


4 

KiG Ppnl.lN.'i 

14,00 


22 


r s 

Amfrio Ballwia 

15;5Q 




Gambar 2.62 Hasil pengoperasian Paste Special 



Belajar 




Buatlah tabel seperti berikut! 




T a 

H 

C 

0 

E 

r 

fl 

H 

i 

j 

K 

L 

M 

H 

o 

“7“ 

<s J " ] 

s l 

1 










. 2 J 








3_f 












4 

Li 












B 

c 


o 

T 


S_J 

3 0? 

3g? 




'a ^ ^wffcia:1|>TlT * 30 "■ 










6 

4 3? 

?AI ! 

If■■ 1 d Rf 







fj 

IN 

Me 











Jkl 

Si 

F 

5 

01 

Ai 

el 

2 11 

233 











)U 






y 1 


42 











21* 






id 

K 

c* 

54 

Ti. 


6 

Kn 

r. 

C* 

Bli 


Zm 

0t- 

£t 

Jlr 


l:, 

fLr 

ir 

32® 

27V ' 



tn 

07* 

00*2 

102 

i 72 

3 4? 

| 

1 0? 

0*7 






U 

7 39 

3* 

44a 

47 1 

19 9 

12 3 

3?P 

3 6 

J? 

7 

3 J 

3 92 

E4 63 






■£ 

14 

Sr 

T 

Zi 

Kt 

K? 

T* 

YX l 

N*. 



Ci 

Ip 

Sp 


Tf 

3 

Xt 

Hi 

os 

047 

0 17 

024 

Di5? 

i r- 

0? 

US 

201 

0?} 

421 

3 3 

1 H 

031 




_pn 

Si 

. 312l, 

211 i 

ai4. 

41* 

I?i 

-KL- 

14 

74 

*f 

„JSLS. 

11L . 

L2ZJ 

1Z£ 

n 

413 




1« 

Ci 

It 

Li 

Hf 

T* 

0¥ 

fU 

Gt 

6 

n 

Ay 

«r 

TL 

p> 

Bi 

F* 

Ar 

Rm 

ir 

OJ 

oa 

0 15 



L 8? 

<s:.4 

] 1 

] » 

0 % 

433 

•:■ t 

OdL 

04H 

om 

(122 



i* 

2d 

» 

W 

K--S 

111 

U 

I8< 

$3 

5 1 

30 4 

22 

F3F 

1*4 

31 

330 

■W 



n 

Ft 

3U 

if 
















» 



















w 



















22 




“Ci 

Ft 

ii 

Fm 

S-M, 

C*a 

04 

n 

fir 

3b 

& 

T> 

TV 

L^a 


iJ" 




0 1} 

015 

i m 


03 

0 3 3 

00? 

0d* 

OH 

Oil 

012 

die 

OS 

030 


7* 




?3 


f* 


99 

«v 



M 

??7 

« 

ft 


f ? 


25 




Th 


0 


Pa 

in 

Cpi 

it 

cr 

& 


H4 


U 


K 






0» 

<M»S 

007 











2? 




Jii. 


-iLL 

1 nt 

w 












u.. 


Program Pengolah Angka... 


107 












































































































E. Membuat dan Mencetak Lembar Kerja 


Setelah mengetik data pada lembar kerja, langkah selanjutnya adalah melakukan pencetakan 
atas hasil pekerjaan dalam lembar kerja tersebut. Langkah-langkah untuk memperoleh hasil cetakan 
yang maksimal adalah sebagai berikut. 

1. Melihat cetakan halaman yang akan dihasilkan (Print Preview). 

2. Menentukan area lembar kerja yang akan dicetak (Set Print Area). 

3. Mengatur bentuk halaman cetak (Page Setup). 

4. Proses pencetakan (Printing). 

1. Melihat Cetakan yang Akan Dihasilkan (Print Preview) 

Sebelum dicetak, sebaiknya dilihat terlebih dahulu gambaran atau bentuk cetakan yang akan 
dihasilkan untuk mendapatkan hasil cetakan yang optimal sesuai dengan keinginan. Adapun langkah- 
langkah untuk melihat cetakan yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut. 

Setelah disorot area lembar kerja yang akan dicetak dan setelah mengklik Set Print Area 
pada menu File maka klik Print Preview pada menu File sehingga muncul kotak jendela Print 
Preview sebagai berikut. 



Preview; Page 1 of 1 


Gambar 2.63 Kotak jendela Print Preview 


108 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 













































































































Apabila tampilan yang akan tercetak masih belum sesuai, dapat diatur kembali melalui kotak dialog 
Page Setup dengan mengklik tombol Page Setup yang berada pada bagian atas Print Preview. Dapat 
pula dilakukan dengan cara mengklik tombol Print Preview pada toolbar Standard. 

Gambar 2.64 Tombol Print Preview pada toolbar Standard 

Sebelum mencetak hasil pekerjaan di lembar kerja ( worksheet ), terlebih dahulu tentukan area 
atau bagian mana dari sebuah lembar kerja yang akan dicetak dengan langkah sebagai berikut. 

1. Sorot sel atau area yang akan dicetak. 

2. Pada menu File, klik Print Area dilanjutkan dengan mengklik Set Print Area. 

3. Area yang telah ditentukan sudah siap untuk dicetak. 

Adapun untuk membersihkan area cetak dapat dilakukan dengan cara mengklik Clear Print 

Area. 

2. Mengatur Tata Letak ( Layout) Cetakan 

Agar hasil cetakan sesuai yang diharapkan maka kita perlu mengatur tata letak cetakan yang 
meliputi bentuk halaman, arah cetakan, hingga kualitas cetakan. Untuk itu, aturlah terlebih dahulu 
bentuk halaman cetak pada kotak dialog Page Setup. Kotak dialog ini dapat ditampilkan dengan 
cara mengklik Page Setup pada menu File (atau melalui tombol Setup pada kotak jendela Preview). 



Gambar 2.65 Kotak dialog Page Setup 


Program Pengolah Angka... 


109 




































Kotak dialog Page Setup terdiri atas empat tab, yaitu: 


1. Mengatur arah cetakan 

Pengaturan arah cetak halaman dapat dilakukan melalui kotak pilihan Orientation. 


Dfientabon 


S 


• Portrait 


A' 


Landscape 


Gambar 2.66 Kotak pilihan Orientation 

Ada dua pilihan bentuk halaman cetak pada kotak Orientation, yaitu: 

Portrait 

Portrait adalah pengaturan hasil cetakan pada kertas secara vertikal (tegak). 

- Landscape 

Landscape adalah pengaturan hasil cetakan pada kertas secara horizontal (mendatar). 

2. Mengatur pembesaran hasil cetakan 

Pembesaran hasil cetakan halaman dapat diatur melalui kotak pilihan Scaling. 

Scaling 

® Adjust to: 100 0 % normal size 

C Fit tot I C page(s) wide by 1 C tell 

Gambar 2.67 Kotak pilihan Scaling 

Ada dua pilihan bentuk halaman cetak pada Scaling, yaitu: 

- Adjust to...% normal size 

Adjust to ...% normal size digunakan untuk menentukan pembesaran ukuran hasil cetakan 
dari ukuran yang sebenarnya (normal). Dapat pula ditentukan persentase pembesaran 
yang dihasilkan. 

Fit to... page(s) wide by... tall 

Fit to... page(s) wide by... fa//digunakan untuk menentukan perbandingan halaman dengan 
tinggi data sebenarnya. 

3. Mengatur ukuran kertas cetakan 

Ukuran kertas cetakan dapat diatur melalui kotak pilihan Paper size. 


Paper size: 
Print Quality: 


Letter 


Letter 


Legal 

Executive 


First page numt^rr 


MULL' 


Gambar 2.68 Kotak pilihan Paper size 


110 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 
































4. Mengatur margin halaman 

Margin halaman cetak dapat diatur melalui Tab Margin pada kotak dialog Page Setup dengan 
menentukan jarak margin setiap sisi halaman. 



Gambar 2.69 Tampilan pengaturan ukuran margin yang diinginkan 


5. Mengetengahkan hasil cetakan 

Hasil cetakan dapat diletakkan di tengah melalui kotak pilihan Center on page. Ada dua 
sentral pilihan, yaitu: 

Horizontal 

Apabila kamu menginginkan hasil cetakan berada pada tengah halaman kertas secara 
horizontal, dilakukan dengan cara mengklik atau memberi tanda cek pada horizontal. 

- Vertikal 

Apabila kamu menginginkan hasil cetakan berada pada tengah halaman kertas secara 
vertikal, dapat dilakukan dengan cara mengklik atau memberi tanda cek pada vertikal. 

Jika kamu menghendaki hasil cetakan tepat berada di tengah-tengah kertas secara horizontal- 
vertikal maka kamu harus mengklik atau memberikan tanda cek pada horizontal dan vertikal. 


Center on page 

^ ■ r i ■ n 1 e r t s t a r i n r ■ r t ■ «if era fern if 

jHorizontally: 



] Vertically 


Gambar 2.70 Tampilan pengaturan sentral halaman 


Program Pengolah Angka... 


Ill 












































3. Mencetak Lembar Kerja 

Setelah kamu menentukan area lembar kerja yang akan dicetak melalui submenu Set Print 
Area dan pengaturan halaman melalui Page Setup maka tahap berikutnya adalah pencetakan 
berkas. Pencetakan berkas dapat dilakukan dengan cara: 

a. Hidupkan printer dan masukkan kertas pada printer. 

b. Klik Print pada menu File sehingga muncul kotak dialog Print. 



Gambar 2.71 Kotak dialog Print 

c. Tentukan jenis printer yang digunakan pada kotak pilihan Name dan halaman mana saja yang 
akan dicetak melalui kotak From ... To.... Jika kamu menghendaki semua halaman pada 
lembar kerja dicetak maka kamu klik All. Namun, jika kamu menghendaki hanya halaman 
tertentu saja yang akan dicetak maka kamu harus menentukan dari halaman berapa sampai 
halaman berapa yang akan dicetak pada kotak isian From ... To.... 

d. Klik tombol OK untuk memulai pencetakan berkas. 

e. Selanjutnya, kamu akan melihat hasil cetakan melalui printer. 

4. Mengelola Worksheet dalam Workbook 

a. Mengganti nama lembar kerja dalam workbook 


Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengganti nama lembar kerja sebagai berikut. 

1. Klik kanan lembar kerja (Sheetl) yang akan diganti hingga muncul Pop menu. 

2. Pilih dan klik Rename hingga text Sheetl tersorot. 

3. Ketiklah nama baru (Catatan) kemudian tekan Enter. 



22 




23 




24 




25 




26 




27 




28 




H 4 

H \Catatan^ Data Indu 



Gambar 2.72 Mengganti nama lembar kerja 


112 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 










































































b. Menyalin, menggabungkan, atau memindahkan lembar kerja dalam workbook 

Lembar kerja dapat disalin atau dipindahkan dengan langkah sebagai berikut. 

1. Klik kanan lembar kerja (Sheetl) yang akan diganti hingga muncul Pop menu. 

2. Pilih dan klik Move or Copy hingga muncul kotak dialog Move or Copy. 


19 


20 


21 


22 

23 


24 


25 


26 


27 


76 

H i ► 



Insert... 

Delete 

Rename 

Move or Copy.*, 


Select All Sheets 


lab Color... 


View Code 


erigantar / D. 



Gambar 2.73 Kotak dialog Move or Copy 


3. Tentukan file tujuan penyalinan atau pemindahan workbooks pada kotak pilihan To Book 
dan tempat penyisipannya pada kotak pilihan Before Sheet. 

4. Tandai check list dengan mengklik kotak Create a copy (untuk menyalin workbooks) atau 
biarkan kotak tersebut tidak ditandai check list (untuk memindahkan workbooks). 

5. Menghapus Lembar Kerja dalam Workbook 

Lembar kerja dapat dihapus dengan langkah sebagai berikut. 

a. Klik kanan lembar kerja (Sheetl) yang akan diganti hingga muncul Pop menu. 

b. Pilih dan klik Delete sehingga workbooks yang sedang aktif akan terhapus secara permanen. 


Program Pengolah Angka... 


113 
















































Menu-Menu yang Berkaitan dengan Formula 


1. Memasukkan Formula 

Ada dua cara yang dapat digunakan untuk memasukkan formula pada sel, yaitu: 

a. Menulis secara manual sehingga formula yang ditulis akan terlihat pada Formula Bar. 

b. Melalui kotak dialog Paste Function dengan cara mengklik ikon Paste Function. 



w 


Sum 


Average 


Count 


Max 


Min 

More Functions... 


Gambar 2.74 Ikon Paste Function 


Memasukkan formula pada beberapa sel dengan cara menulis secara manual dapat dilakukan 
dengan langkah sebagai berikut. 

1. Sorot range yang dikehendaki sebagai tempat pembuatan rumus. 



BILAN GAN A BILAN GAN B FI I LAN GAN A x Bf LAN GAN B 


28 

125 


30 

55 


24 

21 


12 

65 


10 

32 



BILANGAH A 

BILAN GAN 0 

BILAN GAN A x BILAN GAN B 

28 

125 

— 

30 

55 


24 

21 


12 

65 


10 

32 



Gambar 2.75 Menyorot range sebagai tempat pembuatan rumus 


114 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 























































2 . 


Ketiklah rumus yang dikehendaki. Misalnya, =C5:C9*D5:D9 (tanpa spasi) atau dengan cara 
menyorot sel-selnya, yaitu sorot dari sel C5 hingga sel C9. 


SUM - X s/ S =C5'C9*D5:D9 


HASH KALI DUA BILANGAN 



10 

11 


Gambar 2.76 Mengetik rumus yang dikehendaki 


3. Tekan tombol bintang (*) pada keyboard yang berarti operasi perkalian dilanjutkan dengan 
menyorot sel D5 hingga sel D9. 

4. Tekan tombol pada keyboard Ctrl + Shift + Enter maka muncul data pada sel-sel E5:E9 sesuai 
dengan rumus yang sudah dibuat. 


—1— 

A 

B 

_ C _ 

D 

£ 

_F 

2 



HASIL KALI DUA BILANGAN 


3 





4 



BILANGAN A 

BILANGAN B 

BILANGAN A x BILANGAN 6 


5 



28 

125 

3500 


e 



30 

55 

1650 


7 



24 

21 

504 


3 



12 

65 

780 


e 



10 

32 

320 


10 

11 








Gambar 2.77 Tampilan hasil berdasarkan rumus yang sudah dibuat 


Program Pengolah Angka... 


115 






































































Adapun untuk memasukkan formula pada sel melalui kotak dialog Paste Function dengan 
langkah sebagai berikut. 

1. Sorot sel yang akan dimasukkan formula. 

2. Klik ikon Paste Function sehingga muncul kotak dialog Paste Function. 

3. Pilih kelompok formula pada kotak Function category dan nama formula pada Function 
name. 

4. Selanjutnya, kamu akan dituntun untuk membuat rumus melalui kotak dialog yang muncul. 



Gambar 2.78 Kotak dialog Paste Function 


2. Menggunakan Referensi Sel Absolut dan Relatif 

Referensi sel absolut adalah alamat sel yang tidak memuat rumus atau formula. Referensi sel 
absolut bersifat tetap. Ini dapat dilihat dari kesamaan data pada sel tersebut dengan data yang ada 
pada baris rumus (Formula Bar). Adapun referensi sel relatif adalah alamat sel yang memuat rumus 
atau formula. Referensi sel relatif bersifat tidak tetap. Ini dapat dilihat dengan tidak samanya data 
pada sel tersebut dengan data yang ada pada baris rumus (Formula Bar). 


E5 

* £ 3500 


A 

b 

t 

t> E If 

\ 2 



HASIL KALI DUA BILANGAN 


3 

4 





BILANGAN A 

81LAWGAU £ 

BILAM0AM A x BILAMGAM D 


3 



28 

125 

3500 

0 



30 

55 

1650 


7 



24 

21 

504 


i 11 a 



12 

65 

780 


0 



10 

32 

320 


10 






\ 11 







Gambar 2.79 Referensi sel absolut 


E5 


=C5’D5 


A 

b 

C 

D 

E 


2 



HASIL KALI DUA BILANGAN 

3 






4 



BILANGAN f 

Bn. angan a bil^mgan p 


5 



28 

125 

3500 

a 

30 

55 

1650 


7 



24 

21 

504 


9 

0 



12 

65 

780 


10 

32 

320 

10 




Gambar 2.80 Referensi sel relatif 


116 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 
































































3. Beberapa Fungsi pada Paste Function 


a. Fungsi Matematika 

1. Fungsi ABS 

Kegunaan: 

Menentukan nilai mutlak dari sebuah bilangan. Nilai mutlak dari 1 sama dengan nilai mutlak 
dari -1. 

Rumus umum: 


ABS (number) 


number, bilangan yang akan dicari nilai mutlaknya 
Contoh: 



Bilangan 

Hasii 


-3,5 

3,5 


*2 

2| 


* 

0 

0 


| 

7 

7| 




Rumus yang ditulis pada sel: 

B2 = ABS(A2) 

B3 = ABS(A3) 

B4 = ABS(A4) 

B5 = ABS(A5) 

Keterangan: 

ABS(A2) berarti nilai mutlak dari bilangan pada sel A2 (atau -3,5) adalah 3,5. 


2. Fungsi CEILING 
Kegunaan: 

Menentukan pembulatan ke atas dari sebuah bilangan ke kelipatan bilangan tertentu terdekat. 
Rumus umum: 


CEILINGfnumber, significance) 


number : nilai yang ingin dibulatkan ke kelipatan bilangan tertentu terdekat 
significance : bilangan kelipatan 


Program Pengolah Angka... 


117 































Contoh: 



Rumus yang ditulis pada sel: 

B2 = CEILING(A2,2) 

B3 = CEILING(A3,5) 

B4 = CEILING(A4,7) 

B5 = CEILING(A5,7) 

Keterangan: 

- CEILING(A2,2) berarti pembulatan ke atas bilangan 7 ke kelipatan 2 adalah 8. 

- CEILING(A3,5) berarti pembulatan ke atas bilangan 7 ke kelipatan 5 adalah 10. 

- CEILING(A4,7) berarti pembulatan ke atas bilangan 7 ke kelipatan 7 adalah 7. 

- CEILING(A5,7) berarti pembulatan ke atas bilangan 2 ke kelipatan 7 adalah 7. 

Fungsi COMBIN 
Kegunaan: 

Menentukan kombinasi jumlah unsur dari unsur yang tersedia. Fungsi ini banyak digunakan 
untuk mempelajari teori peluang di SMA dan perguruan tinggi. 

Rumus umum: 

COMBI N (number,number_chosen) 
number : jumlah item. 

number_chosen: adalah jumlah item pada setiap kombinasi. 

Contoh: 


Jumlah 

Unsur 

Banyak 

Unsur 

Kombinasi 

Kombinasi 

5 

2 

10 

5 

3 

10 

5 

4 

5 

5 

5 

1 


118 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 

















































Rumus yang ditulis pada sel: 
C2 =COMBIN(A2,B2) 

C3 =COMBIN(A3,B3) 


C4 =COMBIN(A4,B4) 
C5 =COMBIN(A5,B5) 


Keterangan: 

COMBIN(A2,B2) berarti kombinasi 2 dari 5 adalah 10. 
COMBIN(A4,B4) berarti kombinasi 4 dari 5 adalah 5. 

4. Fungsi COS 
Kegunaan: 

Menentukan nilai fungsi cosinus dalam sudut radian. 
Rumus umum: 

COS (number) 


number : sudut dalam radians 
Contoh: 





Bilangan 

Hasil 



1,25 

0.315322362 





60 

-0.95241298 


60 

0.5 


60! 

Qjsl 




Rumus yang ditulis pada sel: 

B2 =COS(A2) 

B3 =COS(A3) 

B4 =COS(RADIANS(A4)) 

B5 =COS(A5*PI()/180) 

Keterangan: 

- COS(A2) berarti nilai kosinus dari bilangan sel A2(atau 1,25) sama dengan 0,315322362. 

- COS(RADIANS(A4)) berarti nilai kosinus radian dari bilangan pada sel A4 (atau 60) sama 
dengan 0,5. 

5. Fungsi DEGREES 
Kegunaan: 

Mengonversikan sudut dalam ukuran radian ke ukuran derajat. 

Rumus umum: 

DEGREESfange/) 

angel : sudut dalam ukuran radian 


Program Pengolah Angka... 


119 






























Contoh: 




Bilangan 

Basil 

3.142857143 

ISO 

1,571428571 


90 

0,785714286 


45 

0 

L- 

01 


Rumus yang ditulis pada sel: 

B2 =DEGREES(A2) 

B3 =DEGREES(A3) 

B4 =DEGREES(A4) 

B5 =DEGREES(A5) 

Keterangan: 

DEGREES(A2) berarti mengonversikan sudut yang besarnya tertera pada sel A2 (atau TC = 
22/7 = 3,14285714) sama dengan 180°. 


Fungsi EVEN 
Kegunaan: 

Melakukan pembulatan keatas ke bilangan genap terdekat. 
Rumus umum: 


EVEN (angel) 


number : nilai untuk mengelilingi. 
Contoh: 


if 



A 

r 

1 f 

Bilangan 

| Hasil ; 

-i 

2.3 

r^^z 4 


3,7 

4 

4 

4.2 

6 

■ 

k-— 

-4,6 

-6i 


K 


120 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 




























































Rumus yang ditulis: 

B2 =EVEN(A2) 

B3 =EVEN(A3) 

B4 =EVEN(A4) 

B5 =EVEN(A5) 

Keterangan: 

EVEN(A2) berarti pembulatan ke atas bilangan pada sel A2 (atau 2,3) sama dengan 4. 
EVEN(A3) berarti pembulatan ke atas bilangan pada sel A3 (atau 3,7) sama dengan 4. 


7. Fungsi FACT 
Kegunaan: 

Menentukan faktorial dari sebuah bilangan. Faktorial dari n (dilambangkan dengan n!) 
didefinisikan sebagai n x (n -1) x (n -2) x (n - 3)... 1 
Rumus umum: 


FACT (number) 

number: bilangan asli 
Contoh: 





P 

1 [ Bilanqan 

Hasil 

L 2 

2 

4 

24, 

. / 

5040 

1 10 

3628800 


Rumus yang ditulis: 

B2 =FACT(A2) 

B3 = FACT(A3) 

B3 =FACT(A4) 

B4 =FACT(A5) 

Keterangan 

FACT(A2) berarti faktorial dari bilangan pada sel A2 (atau 2) sama dengan 2. 
FACT(A3) berarti faktorial dari bilangan pada sel A3 (atau 4) sama dengan 24. 


Program Pengolah Angka... 


121 






































8. Fungsi FLOOR 
Kegunaan: 

Menentukan pembulatan ke bawah dari sebuah bilangan ke kelipatan bilangan tertentu terdekat. 
Rumus umum: 


FLOOR (angel) 


number : nilai yang ingin dibulatkan ke kelipatan bilangan tertentu terdekat 
significance : bilangan kelipatan 

Contoh: 


jl - F ..MP 



_3!_ 


■ ^ 



Data 


Ha si) 



7 



6 


Tf 

f " ■ 


5 


2,5 

2 



0,5! 


0 

i 


Rumus yang ditulis: 

B2 =FLOOR(A2,2) 

B3 =FLOOR(A3,5) 

B4 =FLOOR(A4,2) 

B5 =FLOOR(A5,2) 

Keterangan: 

FLOOR(A2,2) berarti pembulatan ke bawah bilangan 7 ke kelipatan 2 adalah 8. 

FLOOR(A3,5) berarti pembulatan ke bawah bilangan 7,7 ke kelipatan 5 adalah 10. 

FLOOR(A4,2) berarti pembulatan ke bawah bilangan 2,5 ke kelipatan 2 adalah 2. 

FLOOR(A5,2) berarti pembulatan ke bawah bilangan 0,5 ke kelipatan 2 adalah 0. 

9. Fungsi INT 
Kegunaan: 

Pembulatan ke bawah ke bilangan bulat terdekat dari sebuah bilangan. 

Rumus umum: 


INT (number) 


number : bilangan yang akan dibulatkan ke bawah ke bilangan bulat terdekat 


122 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 









































Contoh: 



r 

Bilangan 

Hasi! 

6,8 

6 

-6,8 

~7 

0.5 

0 

-0,5 

I -1| 



Rumus yang ditulis: 

B2 =INT(A2) 

B3 =INT(A3) 

B4 =INT(A4) 

B5 =INT(A5) 

Keterangan: 

INT(A2) berarti pembulatan ke bawah ke bilangan bulat terdekat dari bilangan pada sel A2 
(atau 6,8) sama dengan 6. 

INT(A3) berarti pembulatan ke bawah ke bilangan bulat terdekat dari bilangan pada sel A3 
(atau -6,8) sama dengan -7. 

10. Fungsi LOG 
Kegunaan: 

Menentukan nilai logaritma sebuah bilangan dengan bilangan dasar tertentu. 

Rumus umum: 

LOG (number,base) 


Number : bilangan real positif 
Base : bilangan dasar logaritma. 

Jika base dikosongkan, secara otomatis bilangan dasar yang dimaksud sama dengan 10. 
Contoh: 


- r- *L -: -h.^ 

,El 


6 

- 

Bilangan 

Bilangan 

Pokok 

Basil 

1000 

10 

3 : 



10 

100 

0,5 




r 

8 

2 

3 


81 

3 

4 1 


Program Pengolah Angka... 


123 


























































Rumus yang ditulis: 

B2 =LOG(A2,B2) 

B3 =LOG(A3,B3) 

B4 =LOG(A4,B4) 

B5 =LOG(A5,B5) 

Keterangan: 

Nilai logaritma 1000 dengan bilangan dasar 10 sama dengan 3, karena 10 3 = 1000 
Nilai logaritma 10 dengan bilangan dasar 100 sama dengan 0,5, karena 100° 5 = 10 
Nilai logaritma 8 dengan bilangan dasar 2 sama dengan 3, karena 2 3 = 8 
Nilai logaritma 81 dengan bilangan dasar 3 sama dengan 4, karena 3 4 = 81 

Fungsi MDETERM 
Kegunaan: 

Menentukan determinan sebuah matriks bujur sangkar (matriks dengan banyak baris dan 
banyak kolomnya sama). 

Rumus umum: 

MDETERMfarray) 


array, sekumpulan bilangan yang tersusun dalam bentuk bujur sangkar dengan banyaknya 
baris sama dengan banyaknya kolom 

Contoh: 


% rICErn**j&re 


~ m I 

! N 

MATRIKS ! 

HASH . 

6 

5 

-7 

9 

9 

3 

4 

6 

-5 

-24 

0 

2 

10 

8 

-4500 


• 9 

6 

6 

9 



Rumus yang ditulis: 

F2 =MDETERM(A2:B3) 

F3 =MDETERM(A2:C4) 

F4 =MDETERM(A2:D5) 

Keterangan: 

MDETERM(A2:B3) berarti menentukan determinan matriks dengan sekumpulan bilangan pada 
A2: B3 (atau 6,5,3,4). Hasilnya sama dengan 9. 


124 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 


















































12. Fungsi MINVERSE 
Kegunaan: 

Menentukan invers matrik bujur sangkar (matriks dengan banyak baris dan banyak kolomnya 
sama). 

Rumus umum: 

MINVERSEfa/rayJ 

array, sekumpulan bilangan yang tersusun dalam bentuk bujur sangkar dengan banyaknya 
baris sama dengan banyaknya kolom 

Contoh: 



A 


l 

MATRIKS I 

V 

J 

3 

2 

J 

5 

4 

■1 



INVERS MATRIKS 


2 

-1 

- 2.6 

1,5 


Rumus yang ditulis: 

D2:E3 =MINVERSE(A2:B3) 

Keterangan: 

Untuk menulis rumus diatas dapat dilakukan dengan menyorot terlebih dahulu array D2 :E3 
lalu tekan tombol Ctrl + Shift + Enter secara bersamaan. 

13. Fungsi MMULT 
Kegunaan: 

Menentukan matriks baru yang terbentuk dari perkalian dua buah matriks AB. 

Perkalian matriks AB (dengan A sebagai matriks kiri dan B matriks kanan) dapat dilakukan jika 
banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Ordo matriks hasil sama dengan 
banyaknya baris matriks A dikalikan dengan banyaknya kolom matriks B. 

Rumus umum: 

MMULTfarrayJ 


array, sekumpulan bilangan yang tersusun dalam bentuk persegi panjang 


Program Pengolah Angka... 


125 










































Contoh: 



- 


EJ fclii 




* 

a 

£ 

b 

1 


_ i _ 

|f I E 


MAIRIKSA 


MATRIK5 H 

PgRKALIAH AB 

1 1 

1 

2 


7 


£3 


1 * 

3 

4 


e 


53 


■ 

S 

G 




S3 


11 i 

W0O £ 



»: 1 

tird»3 x i 


Rumus yang ditulis: 
G3:G5=MMULT(B3:C5,E3:E4) 


14. Fungsi MOD 
Kegunaan: 

Menentukan sisa pembagian. 

Rumus umum: 

MOD (number, divisor) 


number : bilangan yang akan dibagi 
divisor : pembagi 

Contoh: 





Bilangan 

Pembagi 

Sisa Pembagian 

17 

2 

1 

17 

3 

2 





■ 

17,5 

4 

1.5 


8 

5 

3 


Rumus yang ditulis: 

C2 =MOD(A2,B2) 

C3 =MOD(A3,B3) 

C4 =MOD(A4,B4) 

C5 =MOD(A5,B5) 

Keterangan: 

- Sisa pembagian 17 dengan 2 sama dengan 1. 

- Sisa pembagian 17 dengan 3 sama dengan 2. 


126 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 






















































15. Fungsi ODD 
Kegunaan: 

Pembulatan ke atas sebuah bilangan ke bilangan ganjil terdekat. 
Rumus umum: 

ODD (number) 


number, bilangan yang akan dibulatkan keatas ke bilangan ganjil terdekat 
Contoh: 


E* - * -ttXWi 


Bilangan 

Hasil 

2,3 

3 

r - 

4 

2.7 

3 

-1 

-1 


-2 -31 

L--I- i 


Rumus yang ditulis: 

B2 =ODD(A2) 

B3 =ODD(A3) 

B4 =ODD(A4) 

B5 =ODD(A5) 

Keterangan: 

Pembulatan ke atas bilangan 2,3 ke bilangan ganjil terdekat adalah 3. 
Pembulatan ke atas bilangan 2,7 ke bilangan ganjil terdekat adalah 3. 
Pembulatan ke atas bilangan -1 ke bilangan ganjil terdekat adalah -1. 
Pembulatan ke atas bilangan -2 ke bilangan ganjil terdekat adalah -3. 

16. Fungsi POWER 
Kegunaan: 

Menentukan nilai pangkat bilangan dari bilangan lainnya. 

Rumus umum: 

POWE R (number, power) 


number, bilangan yang akan dipangkatkan atau bilangan dasar 
power : bilangan pangkat atau bilangan eksponen 


Program Pengolah Angka... 


127 








































Contoh: 



m 1 r 

Bilangan 

.. 

Pangkat 

Hasil 

- ! 

2 

3 

8 

2,5 

2 

6,25 

10 

3 

1000 

,] 2 

2,5 

i 5,6568541 


Rumus yang ditulis: 

C2 =POWER(A2,B2) 

C3 =POWER(A3,B3) 

C4 =POWER(A4,B4) 

C5 =POWER(A5,B5) 

Keterangan: 

- 2 pangkat 3 sama dengan 8 

- 2,5 pangkat 2 sama dengan 6,25 


Fungsi PRODUCT 
Kegunaan: 

Menentukan hasil kali dari beberapa bilangan. 

Rumus umum: 

PRODUCT(numberl, number2,...) 


number 1 : bilangan pertama 
number 2: bilangan kedua 
dan seterusnya 

Contoh: 


a 

Bilangan 1 

Bilangan 2 

Bilangan 3 

Hasil 

1 ■ 

2 

3j 

\ ^^4 

24 

T 

5 

2,5 

4 

50 


25 

31 

42 

32550 

125 

376 

0 

1 o 


128 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 






























































Rumus yang ditulis: 

C2 =PRODUCT(A2:C2) 
C3 =PRODUCT(A3:C3) 
C4 =PRODUCT(A4:C4) 
C5 =PRODUCT(A5:C5) 


Keterangan: 

Hasil kali 2, 3, dan 4 sama dengan 24 


18. Fungsi RADIANS 
Kegunaan: 

Mengkonversi ukuran sudut dalam derajat menjadi radians. 
Rumus umum: 


RADIANS (angel) 


angel : sudut dalam ukuran derajat yang ingin dikonversikan ke dalam ukuran radian 
Contoh: 



Rumus yang ditulis: 

B2 =RADIANS(A2) 

B3 =RADIANS(A3) 

B4 =RADIANS(A4) 

B5 =RADIANS(A5) 

Keterangan: 

Ukuran radian dari sudut 60° sama dengan 1,05. 
Ukuran radian dari sudut 180° sama dengan 3,14. 


19. Fungsi ROUND 
Kegunaan: 

Pembulatan ke bilangan bulat terdekat berdasarkan banyaknya angka yang diinginkan. 


Program Pengolah Angka... 


129 


































Rumus umum: 


ROUND (number,num_digits) 


number : bilangan yang ingin dibulatkan 
num_digits : banyaknya angka yang diinginkan 

Contoh: 

g ' W=!»Durt)iA57; 


Bilangan 

Lj 

Hast) 

4,17 


4,2 

4,567 


4,6 

2,7589 

■ 

276 

\~~ 45 

45,0 


Rumus yang ditulis: 

B2 =ROUND(A2,1) 

B3 =ROUND(A3,1) 

B4 =ROUND(A4,2) 

B5 =ROUND(A5,1) 

Keterangan: 

Pembulatan 4,567 ke satu angka desimal adalah 4,6. 

Pembulatan 2,7589 ke dua angka desimal adalah 2,76. 

Pembulatan 45 ke minus 1 angka desimal adalah 50. 

20. Fungsi ROUNDDOWN 
Kegunaan: 

Pembulatan ke bawah ke bilangan bulat terdekat berdasarkan banyaknya angka yang diinginkan. 
Rumus umum: 


ROUNDDOWN (number,num_digits) 


number : bilangan yang ingin dibulatkan 
num_digits : banyaknya angka yang diinginkan 


130 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 







































Contoh: 


w- 

-1 j 



J E'langan 

Hasil 

4,17 

4,1 

4,567 

4,5 

2,7589 

2,75 

45 

! 40 



Rumus yang ditulis: 

B2 =ROUNDDOWN(A2,1) 

B3 =ROUNDDOWN(A3,1) 

B4 =ROUNDDOWN(A4,2) 

B5 =ROUNDDOWN(A5,-1) 

Keterangan: 

Pembulatan ke bawah 4,567 ke satu angka desimal adalah 4,1. 
Pembulatan ke bawah 2,7589 ke dua angka desimal adalah 2,75. 
Pembulatan ke bawah 45 ke minus 1 angka desimal adalah 40. 


21. Fungsi ROUNDUP 
Kegunaan: 

Pembulatan ke atas ke bilangan bulat terdekat berdasarkan banyaknya angka yang diinginkan. 
Rumus umum: 


ROUNDUP (number, num_digits) 


number : bilangan yang ingin dibulatkan 
num_digits : banyaknya angka yang diinginkan 

Contoh: 


f. 

- I 



Bitangari 

Hasil 


4,17 

4,2 

■ 

4,567 

4,6 

1 

; 2,7589 

2,76 

fc* 

~”45| 

50 

--1 


D 


Program Pengolah Angka... 


131 























































Rumus yang ditulis: 

B2 =R0UNDUP(A2,1) 

B3 =R0UNDUP(A3,1) 

B4 =ROUNDUP(A4,2) 

B5 =R0UNDUP(A5,-1) 

Keterangan: 

Pembulatan ke atas 4,567 ke satu angka desimal adalah 4,1. 
Pembulatan ke atas 2,7589 ke dua angka desimal adalah 2,75. 
Pembulatan ke atas 45 ke minus 1 angka desimal adalah 40. 

22. Fungsi SIN 
Kegunaan: 

Menentukan nilai fungsi sinus dalam sudut radian. 

Rumus umum: 

SIN (number) 


number : sudut dalam radians 
Contoh: 


i____i__. a _ r _ ■ • 

_ f 


Bilanqan 

Hash 


1,25 

0,948984619 


60 

-0,304810621 


30 

0.5 


90 

1 





Rumus yang ditulis: 

B2 =SIN(A2) 

B3 =SIN(A3) 

B4 =SIN(RADIANS(A4)) 

B5 =SIN(A5*PI()/180) 

Keterangan: 

- SIN(A2) berarti nilai kosinus dari bilangan sel A2(atau 1,25) sama dengan 0,948984619. 

- SIN(RADIANS(A4)) berarti nilai kosinus radian dari bilangan pada sel A4 (atau 30) sama 
dengan 0,5. 


132 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 







































23. Fungsi SORT 
Kegunaan: 

Menentukan akar kuadrat dari sebuah bilangan. 
Rumus umum: 

SORT (number) 


number : bilangan positif 
Contoh: 






__ : 

1 

Bilangan 

Hasil 

M 

4 

2 


25 ' 

5 

a 

625 

25 . 

j 

15129 

1 1231 


- 


Rumus yang ditulis: 

B2 =SQRT(A2) 

B3 =SQRT(A3) 

B4 =SQRT(A4) 

B5 =SQRT(A5) 

Keterangan: 

- Akar kuadrat dari 4 sama dengan 2. 

- Akar kuadrat dari 25 sama dengan 5. 


24. Fungsi SUM 
Kegunaan: 

Menjumlahkan beberapa bilangan. 

Rumus umum: 

SUBTOTAL (numberl, number2,...) 


number1,number2 ,...: bilangan-bilangan yang ingin dijumlahkan 


Program Pengolah Angka... 


133 



































Contoh: 



El 

T! 






A 

Jj 

C 0 | 

■r 

c. 

zi f r 

t j M 


1 

r 


Data 

Hasil 

3 

4 

7 , 

6 

5 

r is j 


Rumus yang ditulis: 

E3 =SUM(B3:C3) 

E4 =SUM(B3:C4) 

Keterangan: 

- SUM(B3:C3) berarti jumlah bilangan pada range B3 :C3 (atau 3 dan 4) adalah 3 + 4 = 7. 

- SUM(B3:C4) berarti jumlah bilangan pada range B3 :C4 (atau 3,4,6 dan 5) adalah 3 + 4 + 
6 + 5 = 18. 



Fungsi SUMIF 
Kegunaan: 

Menentukan jumlah bilangan-bilangan yang sesuai dengan kriteria tertentu pada range yang 
akan dihitung. 

Rumus umum: 


SUMIF (range,criteria,sum^range) 


range : range atau jangkauan yang berisi bilangan-bilangan yang akan dievaluasi 

criteria : persyaratan bilangan-bilangan yang akan dihitung 

sumjange : range atau jangkauan yang berisi bilangan-bilangan yang akan dihitung 

Contoh: 


ITjH 


i Harga Barang 

Komi si 

Hasil 

4 100 000 

6.0001 l 

47.000 l 

2 OO.O 0 OT 

10 0001 [ 

900.000' 

1" ’”300.000] 

15.000 [ 

15.000 

400.000* 

22 00b| 



134 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 












































Rumus yang ditulis: 

D2 =SUMIF(A2:A5,">175000",B2:B5) 

D3 =SUMIF(A2:A5,">160000") 

D4 =SUMIF(A2:A5,"=300000",B2:B3) 

Keterangan: 

- SUMIF(A2:A5,">175000",B2:B5) berarti jumlah komisi bilangan pada range A2:A5 nya 
lebih besar dari 175.000. 

- SUMIF(A2:A5,">160000") berarti jumlah bilangan pada range A2:A5 yang lebih besar dari 
160.000. 

- SUMIF(A2:A5,"=300000",B2:B3) berarti jumlah komisi yang bilangan pada range A2:A5 
yang sama dengan 300.000. 

26. Fungsi TAN 
Kegunaan: 

Menentukan nilai fungsi tangen dalam sudut radian. 

Rumus umum: 

TAN (number) 


number : sudut dalam radians 
Contoh: 

ec. - a * 

k- k - - L - f --— - 

!, _ Bilangan j Hasil 


45 

1.619775191 



O 

ol 

[ 45 

1 

L_ 60 

1.732050808] 


Rumus yang ditulis: 

B2 =TAN(A2) 

B3 =TAN(A3) 

B4 =TAN(RADIANS(A4)) 

B5 =TAN(A5*PI()/180) 

Keterangan: 

- TAN(A2) berarti nilai kosinus dari bilangan sel A2(atau 45) sama dengan 1,619775191. 

- COS(RADIANS(A4)) berarti nilai kosinus radian dari bilangan pada sel A4 (atau 45) sama 
dengan 1. 


Program Pengolah Angka... 


135 



































b. Fungsi Teks 


1. Fungsi CONCATENATE 
Kegunaan: 

Menggabungkan dua atau lebih bilangan/sfr/ng teks/referensi sel ke dalam satu bilangan/ 
string teks/referensi sel. 

Rumus umum: 

CONCATENATE (text1,text2,text3,...) 


textl, text2, text3,... : teks atau bilangan atau string teks atau referensi sel 
Catatan: 

Kamu bisa juga menggunakan karakter sebagai ganti fungsi CONCATENATE untuk 
bergabung dengan item teks. 

Contoh: 



E> ' 

Data 1 

Data 2 

Data 3 

Data 4 

Hast] 

Senin 

23 

Agustus 

2008 

Senin 23 
Agustus 
2008 

U 2500 




2500 Rupiah 


Rumus yang ditulis: 

E2 =CONCATENATE(A2," ",B2," ",C2," ",D2) 

E3 =CONCATENATE(A3," Rupiah") 

Keterangan: 

- CONCATENATE^," ",B2," ",C2," ",D2) berarti menggabungkan dua atau lebih bilangan/ 
string teks yang terdapat pada sel A2,B2,C2, dan E2 yang dipisahkan dengan spasi (""). 

- CONCATENATE(A3," Rupiah") berarti menggabungkan string teks yang terdapat pada 
sel A3 dan teks ’’Rupiah”. 

2. Fungsi DOLLAR 
Kegunaan: 

Mengonversi sebuah bilangan ke dalam format teks menggunakan format mata uang dengan 
simbol mata uang sebuah negara. Simbol yang ditampilkan tergantung dari pengaturan 
Regional Setting pada Control Panel. 


136 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 


































Rumus umum: 


DOLLAR (number, cfec/'ma/s) 


number : bilangan atau referensi sel yang berisi bilangan atau rumus 
decimals : jumlah angka di sebelah kanan tanda desimal 

Jika sistem desimal adalah negatif maka bilangan akan dibulatkan di sebelah kiri tanda desimal. 

Desimal -1 berarti pembulatan ke puluhan terdekat 

Desimal -2 berarti pembulatan ke ratusan terdekat, dan seterusnya 

Contoh: 


rf a |l s« \ i*- i J 


A 

i 

Data 

Hasil 


1234 

51,234.0 


1279 

$1,279.00: 


345,678 

$350 


386,678i 

$4001 


Rumus yang ditulis: 

B2 =DOLLAR(A2,1) 

B3 =DOLLAR(A3,2) 

B4 =DOLLAR(A4,-1) 

B5 =DOLLAR(A5,-2) 

Keterangan: 

DOLLAR(A2,1) berarti mengonversi sebuah bilangan pada sel A2 ke dalam format teks 
menggunakan format mata uang Amerika ($) dengan 1 angka di sebelah kanan desimal. 
DOLLAR(A2,1) berarti mengonversi sebuah bilangan pada sel A3 ke dalam format teks 
menggunakan format mata uang Amerika ($) dengan 2 angka di sebelah kanan desimal. 
Penggunaan format mata uang Amerika ($) disebabkan simbol yang di -setting pada 
pengaturan Regional Setting adalah $. 


3. Fungsi EXACT 
Kegunaan: 

Membandingkan dua string teks. TRUE jika kedua string persis sama, FALSE jika tidak persis 
sama. Fungsi EXACT mengabaikan perbedaan pengaturan format pada kedua sel, namun 
akan membedakan huruf besar (kapital) dan huruf kecil. Kamu dapat menggunakan fungsi 
EXACT ini untuk menguji kesamaan dua data tabel. 


Program Pengolah Angka... 


137 































Rumus umum: 


EXACT (textl ,text2) 


textl: string teks pertama 
text2\ string teks kedua 


Contoh: 


2 


.Data 1 

Data 2 

Hasil 

DR SUTORO 

DR SUTORO 

TRUE 1 

DR SUTORO 

DR SUTOR0 1 

[True 

DRSUTORO 

DR SUTORO 

FALSE , 

■drSUTORO | 

DR SUTOROl 

FALSE 


Rumus yang ditulis: 

C2 =EXACT(A2,B2) 

C3 =EXACT(A3,B3) 

C4 =EXACT(A4,B4) 

C5 =EXACT(A5,B5) 

Keterangan: 

Pada baris pertama teks pada A2 dan B2 persis sama. 

Pada baris pertama teks pada A3 dan B3 persis sama walaupun format pada kedua sel 
berbeda. 

Pada baris pertama teks pada A4 dan B4 tidak persis sama. 

Pada baris pertama teks pada A4 dan B4 tidak persis sama karena perbedaan huruf besar 
dan huruf kecil. 

Fungsi FIND 
Kegunaan: 

Menentukan urutan sebuah karakter dalam sebuah teks atau untuk menentukan urutan karakter 
pertama sebuah teks dalam kalimat. 

Rumus umum: 

FINDf find_ text, within_ text, start_num) 


findjext 

withinjext 

start_num 


138 


karakter atau teks yang ingin kamu temukan 

teks atau referensi sel yang berisi teks berisi teks yang ingin kamu temukan 
karakter di mana untuk mulai pencarian 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 







































Karakter pertama dalam withinJext adalah karakter pada urutan 1. Jika kamu menghilangkan 
start_num itu maka secara otomatis berarti 1. 

Contoh: 







DR RAVI SHULTHAN HASIBI 

11 

, DR. RAVI SHULTHAN HABIBI 

15 

; DR. RAVI SHULTHAN HABIBI 

10 

, DR. RAVI SHULTHAN HABIBI ; 

21 


1 



Rumus yang ditulis: 

B2 =FIND("H",A2,1) 

B3 =FIND("H",A3,12) 

B4 =FIND(' , SHULTHAN",A4,1) 

B5 =FIND("BIBI",A5,1) 

Keterangan: 

FIND("H",A2,1) berarti menentukan posisi huruf H padateks padasel A2 mulai dari karakter 
pertama (1). 

FIND("H",A3,12) berarti menentukan posisi huruf H pada teks pada sel A3 mulai dari 
karakter pertama (12). 

FIND("SHULTHAN",A4,1) berarti menentukan posisi teks SHULTHAN pada teks pada sel 
A4 mulai dari karakter pertama (1). 

FIND("BIBI",A5,1) berarti menentukan posisi teks BIBI pada teks pada sel A4 mulai dari 
karakter pertama (1). 

5. Fungsi LEFT 
Kegunaan: 

Mengambil beberapa karakter dari karakter pertama sebuah teks. 

Rumus umum: 

LEFT (text,num_chars) 


text : data atau referensi sel yang berisi data yang anda ingin diambil 
num_chars : banyaknya karakter yang diambil 

num_chars harus lebih besar dari atau sepadan dengan nol. Jika num_chars adalah lebih 
besar dari panjang teks maka akan mengambil semua teks. Jika num_chars dihilangkan 
maka secara otomatis num chars = 1. 


Program Pengolah Angka... 


139 






































Contoh: 


t fTTi Afi r 


Ah' 



Data 

Hasil 


SHARP -09812 

SHARP 



JAKARTA BARAT 

JAKARTA 

0274-5608856 

0274 

h 1 . 

JAN - 2008 

JAN 




Rumus yang ditulis: 

B2 =LEFT(A2,5) 

B3 =LEFT(A3,7) 

B4 =LEFT(A4,4) 

B5 =LEFT(A5,3) 

Keterangan: 

- LEFT(A2,5) berarti mengambil lima (5) karakter dari karakter pertama teks pada sel A2 
(yaitu:"SHARP-09812"). 

- LEFT(A3,7) berarti mengambil tujuh karakter dari karakter pertama teks pada sel A3 
(yaitu:"JAKARTA BARAT"). 

Fungsi LEN 
Kegunaan: 

Menghitung jumlah karakter pada sebuah teks, termasuk spasi kosong. 

Rumus umum: 


LEN (text) 


text : teks atau referensi sel yang berisi teks yang akan dihitung jumlah karakternya 
Contoh: 


* h- -i. ErMijfcfij 

a 

_ M l 

Data Hasil 

FI $2352 7 

BIO 2354 8 

085216772626 12 

—1 ■ r v r I 



140 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 






















































Rumus yang ditulis: 

B2 =LEN(A2) 

B3 =LEN(A3) 

B4 =LEN(A4) 

B5 =LEN(A5) 

Keterangan: 

LEN(A2) berarti menghitung panjang teks pada sel A2(atau FIS2352). 


7. Fungsi LOWER 
Kegunaan: 

Mengubah semua huruf besar menjadi huruf kecil dari sebuah teks. 
Rumus umum: 


LOWERffexfJ 


text: teks yang ingin ubah ke huruf kecil 
Catatan: 

Fungsi LOWER tidak mengubah karakter selain huruf. 
Contoh: 





1 1 —t 

Data 

1 Hasil 

Jakarta Barat 

Jakarta barat j 

Jao 2354 

bto 2354 

, 085216772626 

085216772626 

jOSDIRWAN ©YAHOO. QOM ; 

'osdir^an @yahoo.com 


Rumus yang ditulis: 

B2 =LOWER(A2) 

B3 =LOWER(A3) 

B4 =LOWER(A4) 

B5 =LOWER(A5) 

Keterangan: 

LOWER(A2) berarti mengubah semua huruf besar menjadi huruf kecil dari sebuah teks pada 
sel A2 (atau Jakarta Barat). 


Program Pengolah Angka... 


141 










































8. Fungsi MID 
Kegunaan: 

Mengambil beberapa karakter dari sebuah teks yang ditentukan posisi karakter pertama yang 
akan diambil. 

Rumus umum: 

MID (text, start_num, num_chars) 


text : teks atau referensi sel berisi karakter yang ingin diambil 
start_num : posisi karakter pertama yang ingin diambil teksnya. Karakter pertama dalam teks 
berarti start_num = 1 


Contoh: 


# . . ■ * r, . -fi 


^ — fc. _ «'■ ., 

Nomor Tetepon 

I 1 

HSSI+ 

021 - 5608656/085216772625 

021 

021 - 5608856/085216772626 

5008656 

. 021 - 5600856/085216772628 

0S5216772626 

f J 021 - 5608856/085218772626 

021 - 5608856/085216772626 



Rumus yang ditulis: 

B2 =MID(A2,1,3) 

B3 =MID(A3,7,7) 

B4 =MID(A4,15,12) 

B5 =MID(A5,1,30) 

Keterangan: 

MID(A2,1,3) berarti mengambil 3 karakter dari teks pada sel A2 dimulai dari karakter pertama 

( 1 ). 

MID{A4,15,12) berarti mengambil 12 karakter dari teks pada sel A2 dimulai dari karakter 
kelima belas (15). 

9. Fungsi PROPER 
Kegunaan: 

Mengubah bentuk teks menjadi huruf besar (kapital) pada setiap awal kata dan huruf kecil 
pada selain awal kata. 

Rumus umum: 

PROPERffexf) 

text : teks dalam tanda kutip atau satu rumus yang merujuk ke sebuah teks atau referensi sel 
berisi teks 


142 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 













































Contoh: 


v --- R*' 



Data 

Hasil 

. RAVI SHULTHAN HABIBI 

I - 

Ravi Shulthan Habibi 

lullikar ali rafsanjaru 

Zuifikar Ali Rafeanjam 

. zuLhAYdAr omAR raFlq 

Zulhaydar Omar Rafiq 

| PANASONIC 2t56rs 

Panasonic 2T56Rs 


Rumus yang ditulis: 

B2 =PROPER(A2) 

B3 =PROPER(A3) 

B4 =PROPER(A4) 

B5 =PROPER(A5) 

Keterangan: 

- PROPER(A2) berarti mengubah bentuk teks pada sel A2 (RAVI SHULTHAN HABIBI) 
menjadi huruf besar (kapital) pada setiap awal kata dan huruf kecil pada selain awal 
kata.(Ravi Shulthan Habibi). 

PROPER(A4) berarti mengubah bentuk teks pada sel A4 (zuLhAYdAr omAR raFlq) menjadi 
huruf besar (kapital) pada setiap awal kata dan huruf kecil pada selain awal kata (Zulhaydar 
Omar Rafiq). 


10. Fungsi REPLACE 
Kegunaan: 

Menggantikan bagian dari satu string/ rantai teks, berbasis pada jumlah karakteryang ditetapkan, 
dengan satu string /rantai teks berbeda. 

Rumus umum: 


REPLACE(old_text,start_num,num_chars,new_text) 


oldjext : 
start_num : 

num_chars: 

newjext : 


teks lama yang ingin diganti beberapa karakternya. 

posisi ke berapakah karakter pada teks lama yang ingin digantikan dengan 

karakter baru (newjext) 

jumlah karakter pada teks lama yang ingin digantikan dengan karakter baru 

(newjext) 

karakter baru 


Program Pengolah Angka... 


143 









































Contoh: 



Let-jen. Akbar RR Mayjen, Akbar RR 
. Letjen. Akbar RR Mayjen DR H Akbar RR 

* Leijen. Akbar RR ' Akbar RR _ 

Letjen. Akbar RR~|Letjen.Haji Akbar RR 

I { J 


Rumus yang ditulis: 

B2 =REPLACE(A2,1,6,"Mayjen") 

B3 =REPLACE(A3,1,6,"Mayjen DR.H") 

B4 =REPLACE(A4,1,7,"") 

B5 =REPLACE(A5,8,1 ,"Haji") 

Keterangan: 

REPLACE(A2,1,6,"Mayjen") berarti mengganti teks pada sel A2 dari karakter pertama (1) 
sebanyak 6 karakter dengan teks "Mayjen". 

REPLACE(A3,1,6,"Mayjen DR.H") berarti mengganti teks pada sel A3 dari karakter pertama 
(1) sebanyak 6 karakter dengan teks "Mayjen DR.H". 

REPLACE(A4,1,7,"") berarti mengganti teks pada sel A4 dari karakter pertama (1) sebanyak 
7 karakter dengan karakter kosong"". 

REPLACE(A5,8,1,"Haji") berarti mengganti teks pada sel A5 dari karakter pertama (1) 
sebanyak 6 karakter dengan teks "Haji". 


1. Fungsi RIGHT 
Kegunaan: 

Mengambil beberapa karakter dari karakter terakhir sebuah teks. 
Rumus: 

RIGHT (text,num_chars) 


text : data atau referensi sel yang berisi data yang ingin diambil 
num_chars : banyaknya karakter yang diambil 

num_chars harus lebih besar dari atau sepadan dengan nol. Jika num_chars adalah lebih 
besar dari panjang teks maka akan mengambil semua teks. Jika num_chars dihilangkan maka 
secara otomatis num chars = 1. 


144 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 













































Contoh: 


k xJBjUUWi; 


Tanggal 

— — 1 

Tahun 

■ ,m 1 

12 oktober 2006 

i 2006 

13 Nopember 2007 

2007 

14 Mei 2007 

2007 

15 Juli 2008 

i 2008 





Rumus yang ditulis: 

B2 =RIGHT(A2,4) 

B3 =RIGHT(A3,4) 

B4 =RIGHT(A4,4) 

B5 =RIGHT(A5,4) 

Keterangan: 

RIGHT(A2,4) berarti mengambil 4 karakter dari kanan dari teks pada sel A2. 


12. Fungsi PROPER 
Kegunaan: 

Mengonversi teks ke dalam huruf besar (kapital): 
Rumus umum: 

UPPER (text) 


tekt : teks atau referensi sel yang ingin dikonversikan ke dalam huruf besar. 
Contoh: 




a 

* 

Data 

i 

Ha&ii 

surabaya 

SURABAYA 1 

KALIMANTAN BARAT 

KALIMANTAN BARAT 

Sumatera Barat 

SUMATERA BARAT 

SUIaweSi ael At AN 

SULAWESI SEL AT AN 1 


Program Pengolah Angka... 


145 






























































Rumus yang ditulis: 

B2 =UPPER(A2) 

B3 =UPPER(A3) 

B4 =UPPER(A4) 

B5 =UPPER(A5) 

Keterangan: 

Sekalipun format entri data teks pada kolom A tidak sama, namun dengan fungsi UPPER 
semua teks ditampilkan seragam dalam bentuk huruf besar (kapital). 


c. Fungsi Tanggal dan Waktu 

1. Fungsi DATE 

Kegunaan: 

Menentukan tanggal yang ditentukan dengan tahun, bulan, dan hari. Format yang ditampilkan 
sesuai dengan pengaturan format Date and Time pada Format Cells. 

Rumus umum: 

DATE (year,month, day) 


year : angka tahun 

month : nomor urut bulan (1 sampai 12) 

day : nomor urut tanggal (1 sampai 31) 

Contoh: 


fri - ft Ks i’ll 



fc ■ 1 ™ 1 



1 1 Tahun 

Bulan 

Han 

Hasii J 

: 2001 

10 

25 

October 25, 2001 

2006 

6 

2 

June 2, 2006 

2007 

7 

30 

July 30, 2007 


Rumus yang ditulis 
D2 =DATE(A2,B2,C2) 

D3 =DATE(A3,B3,C3) 

D4 =DATE(A4,B3,C3) 

Keterangan 

DATE(A2,B2,C2) berarti menentukan tanggal yang ditentukan dengan tahun (A2), bulan (B2), 
dan hari (C2). 

DATE(A3,B3,C3) berarti menentukan tanggal yang ditentukan dengan tahun (A3), bulan (B3), 
dan hari (C3). 


146 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 


















































2. Fungsi DAY 
Kegunaan: 

Menentukan hari ke berapakah dari tanggal yang ditetapkan. Fungsi ini akan menampilkan 
sebuah bilangan dari 1 sampai 31. 

Rumus umum: 

DAY (serial_number) 


serial_number : nomor urut tanggal yang dihitung dari tanggal 1 Januari 1900 (yang disebut 

sistem tanggal 1900). 


Contoh: 


jfi ■§ 

Tanggal 

Hasif 

04/03/2008 

4 

05-Jul-06 

1 5 

U\ 23-Mei-68 


231 

25/10/2001; 

25 


Rumus yang ditulis: 

B2 =DAY(A2) 

B3 =DAY(A3) 

B4 =DAY(A4) 

B5 =DAY(A5) 

Keterangan: 

Tanggal 4 Maret 2008 mempunyai nomor urut 4 pada bulan Maret. 

3. Fungsi DAYS360 
Kegunaan: 

Menentukan selisih antara dua tanggal yang ditetapkan. Biasanya digunakan untuk lamanya 
pinjaman dan lain sebagainya. 

Rumus umum: 

DAYS3Q0(start_date,end_date,method) 


start_date 

end_date 

method 


tanggal awal dimulainya perhitungan 
tanggal akhir perhitungan 

1 (satu) apabila yang digunakan format Eropa, atau 0 (nol) apabila yang 
digunakan format Amerika 


Program Pengolah Angka... 


147 









































Contoh: 




Tanggal Mulai 

| 1 

Tanggal Selesai 

La many a 

04-Jul-06i 

08-Jul-OG 

4 

(M-Jul-06 1 

04* Sep-06 

60 

O4-Jul-06 

04-Jul-08 

720 

04-Ju 1-06 

IQ-Mel-09 

1026 


Rumus yang ditulis: 

C2 =DAYS360(A2,B2) 

C3 =DAYS360(A3,B3) 

C4 =DAYS360(A4,B4) 

C5 =DAYS360(A5,B5) 

Keterangan: 

- Selisih antara tanggal 8 Juli 2006 dan 4 Juli 2006 adalah 4 hari. 

- Selisih antara tanggal 8 Juli 2006 dan 6 September 2006 adalah 60 hari. 

Fungsi EDATE 
Kegunaan: 

Menentukan tanggal sebelum atau sesudah beberapa bulan dari tanggal yang ditetapkan. 
Fungsi EDATE digunakan untuk mengalkulasi tanggal jatuh tempo atau tanggal jatuh tempo di 
mana jatuh pada tanggal sama. 

Rumus umum: 

EDATE (start_date,month) 


start_date : tanggal awal perhitungan 

month : banyaknya bulan yang diinginkan. Bilangan positif berarti bulan sesudahnya 

dan negatif untuk bulan sebelumnya 

Contoh: 


-i i- 



Tanggal Mulai Selisih Bulan Hasil 

04-Jan-06 

2 4-Mar-06 

G4-Jan-06 

1 [ 4-Feth06 

L MnJan-OBi 

0 4-Jan-06 

04-Jan-O6l 

-2| 4^Nov-05j 


148 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 
































Rumus yang ditulis: 

C2 =EDATE(A2,B2) 

C3 =EDATE(A3,B3) 

C4 =EDATE(A4,B4) 

C5 =EDATE(A5,B5) 

Keterangan: 

- 2 bulan setelah tanggal 4 Januari 2006 adalah 4 Maret 2006. 

- 2 bulan sebelum tanggal 4 Januari 2006 adalah 4 Desember 2005. 


5. Fungsi HOUR 
Kegunaan: 

Menentukan bilangan jam dari waktu yang ditetapkan. 

Jam adalah bilangan bulat, mulai dari 0 (12:00 pagi) untuk 23 (11:00 malam). 
Rumus umum: 

HOUR (serial_number) 


serial_number : angka yang menunjukkan waktu dalam format general 
Contoh: 


- <+rtrtM£*G! 

A ' ft 


1 jr 

Waktu 

Nasil 



10:00:00 AM 

10 



10:00:00 PM 

22 



4a 

15:30:15 

15 



10:30 

1 io 




Rumus yang ditulis: 

B2 =HOUR(A2) 

B3 =HOUR(A3) 

B4 =HOUR(A4) 

B5 =HOUR(A5) 

Keterangan: 

Pukul 10:00:00 AM menunjukkan pukul 10.00. 
Pukul 10:00:00 PM menunjukkan pukul 22.00. 


Program Pengolah Angka... 


149 







































6. Fungsi MINUTE 
Kegunaan: 

Menentukan bilangan menit dari waktu yang ditetapkan. 
Jam adalah bilangan bulat, mulai dari 0 sampai 59. 
Rumus umum: 

MINUTE (serial_number) 


serial_number : angka yang menunjukkan waktu dalam format general 
Contoh: 




r—"—- r—^— 


Waktu 

j k 

! Hasil 

10:02:00 AM 

2 

10:12:57 PM 

12 

15:30:15 

30 

10:16 

1 16! 


Rumus yang ditulis: 

B2 =MINUTE(A2) 

B3 =MINUTE(A3) 

B5 =MINUTE(A4) 

B5 =MINUTE(A5) 

Keterangan: 

Pukul 10:02:00 AM menunjukkan menit ke-2. 
Pukul 10:12:57 PM menunjukkan menit ke-12. 


7. Fungsi MONTH 
Kegunaan: 

Menentukan nomor bulan dari tanggal yang ditetapkan. 
Rumus umum: 


MONTH (serial_number) 


serial_number : tanggal bulan yang berusaha untuk ditemukan. 

Tanggal harus dimasukkan dengan menggunakan fungsi DATE sebagai rumus atau fungsi 
lain. 


150 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 


























Contoh: 


k 


jv 

Tanggal 

Hasil 

04/03/2008 

3 

05-Jui-oe 

7| 

23-Mei-68 

5 

1 25/10/2001 

| 10' 


Rumus yang ditulis: 

B2 =MONTH(A2) 

B3 =MONTH(A3) 

B4 =MONTH(A4) 

B5 =MONTH(A5) 

Keterangan: 

- Tanggal 04/03/2008 menunjukkan bulan ke-3. 

- Tanggal 5 Juli 2006 menunjukkan bulan ke-7. 


8. Fungsi NOW 
Kegunaan: 

Menentukan tanggal dan waktu sekarang. Format tampilan dari fungsi ini tergantung dari 
format Date and Time pada Format Cells. 

Rumus umum: 

NOW() 


NOW() = 12-Nov-2008 


9. Fungsi SECOND 
Kegunaan: 

Menentukan bilangan detik dari waktu yang ditetapkan. 
Jam adalah bilangan bulat, mulai dari 0 sampai 59. 
Rumus umum: 

SECOND (serial_number) 


seriaLnumber : angka yang menunjukkan waktu dalam format general 


Program Pengolah Angka... 


151 


































Contoh: 


Waktu 

10:02:00 AM 
10:12: 57 PM 
15:30:1 5 
10 16 35! 


0 

57 

15 

35J 


Rumus yang ditulis: 

B2 =SEC0ND(A2) 

B3 =SEC0ND(A3) 

B4 =SEC0ND(A4) 

B5 =SEC0ND(A5) 

Keterangan: 

Pukul 10:02:00 AM menunjukkan detik ke-0. 

Pukul 10:12:57 PM menunjukkan detik ke-57. 

10. Fungsi TIME 
Kegunaan: 

Menentukan nomor seri dari waktu yang ditetapkan. Fungsi ini menampilkan bilangan desimal 
antara 0 dan 1 yang menyatakan sudah berapa bagian waktu yang berjalan dari waktu 00:00:00 
(12:00:00 AM) dan 12:00:00 (12:00:00 PM) 

Rumus umum: 

TIM E (hair, minute, second) 


hour : bilangan yang menyatakan jam (12 malam sampai 11 malam esok harinya) 
minute : bilangan yang menyatakan menit (0 sampai 59) 
second : bilangan yang menyatakan detik (0 sampai 59) 

Contoh: 


lift <i | « Hift 1 tTi 

Jam 

Merti't 

Detik 

Hasii 

4 

5 

6 

0,170208331 

0 

26 

45 

0,01057639] 

12 

30 

0,52003333 

18 

O 

26 

0,75030093] 

— , , , -I 



152 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 









































Rumus yang ditulis: 

D2 =TIME(A2,B2,C2) 

D3 =TIME(A3,B3,C3) 

D4 =TIME(A4,B4,C4) 

D5 =TIME(A5,B5,C5) 

Keterangan: 

TIME(A2,B2,C2) berarti menentukan nomor seri dari waktu yang ditetapkan pada sel A2 (jam), 
B2 (menit), dan sel C2 (detik). 


11. Fungsi TODAY 
Kegunaan: 

Mengonversikan tanggal sekarang ke nomor seri. Nomor seri adalah data kode waktu yang 
digunakan oleh Microsoft Excel. 

Rumus umum: 

TODAY() 

Contoh: 

TODAY() menampilkan tanggal sekarang 28 NOVEMBER 2008 

12. Fungsi YEAR 
Kegunaan: 

Menentukan tahun dari tanggal atau nomor seri tanggal yang ditetapkan. 

Rumus umum: 

YEAR (serial_number) 


serial_number : nomor seri atau tanggal yang ingin dicari tahunnya 


Contoh: 


AM,2, 



04/03/2006 

05-JuU06 


23-Mei-68 
25/10/2001 


2008 

2006 


1968 

2001 


Rumus yang ditulis: 

B2 =YEAR(A2) 

B3 =YEAR(A3) 

B4 =YEAR(A4) 

B5 =YEAR(A5) 

Keterangan: 

YEAR(A2) berarti tahun dari tanggal yang ditunjukkan pada sel A2 (4 Maret 2008). 


Program Pengolah Angka... 


153 







































d. Fungsi Database 


1. Fungsi DAVERAGE 
Kegunaan: 

Menetukan rata-rata nilai bilangan dalam sebuah kolom pada tabel data dengan syarat-syarat 
tertentu pada kolom lainnya. 

Rumus umum: 

DAVE RAG E (database, field, criteria) 


database : range atau tabel yang memuat data bilangan 
field : nama kolom nomor kolom yang ingin dievaluasi 
criteria : syarat-syarat yang ditetapkan 

Contoh: 


i E? Fi"' 


V 


MAMA 


l>MPA1 I AH Hi . USt>% »NIIA* FAAI I MAI 1KA ; T¥lLAI S IWGGflH 


lA».AJ«TA 


Ra<3«nia nilai m-.’iri-m jPA.i tKvfj VJ’W iMlto >h WJtAflTA 


Jh 

NAMA 

II WAJ LAUER 

0!»IA 

NUAI MATfMAHKA 

tiiuuii iMif.Kfcs 

■ | 

Aimi 

iAkAJ ; : a 

U 

£ i 


8 

a 

F -livdl 

bOfioh 

1 / 

8 

in 




30 

A 

t 


‘Poi*illd 

! AN C>1 PAWS 

13 

S 

8 


liik-D 


33 

r 

41 

4 

1 JEI 

t.iniJij 

m&ctk 

34 

T 

T 

41 

Pm 

'AkAPTA 

IB 

A 

■8 

■li 

AikIti 

JAkAar* 

30 

* 

A 


Niln 

Ai'i A 

7.1 

it 

8 

1 14 

LLTiJ 

ifdc-uR 

1 


4 

* 

1 Si 


lANCil RANG 

1 ft 

A 

8 

1 11 

ml* 

1W4' i| F-A^u 

ll 

4 

f 

! *| T 

>*!'H 

IIOWSR 

30 

1 

ft 


Rumus yang ditulis: 

F19 = DAVERAGE(B4:F17,4,B1:F2) 

Keterangan: 

DAVERAGE(B4:F17,4,B1 :F2) berarti rata-rata nilai pada kolom 4 (kolom E) tabel dengan range 
B4:F17 yang kolom C memiliki kriteria "JAKARTA" 

2. Fungsi DCOUNT 
Kegunaan: 

Menentukan banyaknya sel yang memuat angka atau bilangan dalam sebuah kolom pada 
tabel data dengan syarat-syarat tertentu pada kolom lainnya. 

Rumus umum: 

D CO U til (database, field, criteria) 


154 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 

































































































database : range atau tabel yang memuat data bilangan 
field : nama kolom nomor kolom yang ingin dievaluasi 
criteria : syarat-syarat yang ditetapkan 

Contoh: 

Rumus yang ditulis: 

F19 =DCOUNT(B4:F17,4,B1:F2) 

Keterangan: 

DCOUNT(B4:F17,4,B1:F2) berarti banyaknya sel yang memuat angka atau bilangan pada 
kolom 4 (kolom E) tabel dengan range B4:F17 yang kolom C memiliki kriteria "JAKARTA" dan 
kolom D memiliki kriteria "<20" ("lebih kecil dari 20"). 

3. Fungsi DCOUNTA 
Kegunaan: 

Menentukan banyaknya sel yang tidak kosong dalam sebuah kolom pada tabel data dengan 
syarat-syarat tertentu pada kolom lainnya. 

Rumus umum: 

DCO U NT A (da fabase, fie/d, criteria) 


database : range atau tabel yang memuat data bilangan 
field : nama kolom nomor kolom yang ingin dievaluasi 
criteria : syarat-syarat yang ditetapkan 

Contoh: 


f 1*] m it' O'! i - * -.wt.'fti. Fi? * fa ft 


1 - li 

A 

■ 

' t l a t_ 1_ 1 11~ 

1 

1 

HAMA 

1 IFMFrtfUUliH LJrSIA. 'NII-AI MATFiMATIILAj NILAJ lUNGCjR|5 


IAKARIA 2Q 


LSA M 

A 

MAMA 

TIMPA1 LftHiri 

US! A 

N U Af MAIEMAIIFA 

NtLAf B.WGERIT 

fib 

Ajpiii 

(MAMA 

is J 

* 

9 

%■ 

F-littF 

nor™ 

s 

9 

If) 


Ll-mnii 

fsorjion 

JO 

4 

J 

11 


TAWGtRAMG 

■ 1 

is j ? 

« 

i 

Jl■> LI 

lAJuUiTA 

5? [ * 5 

tv 

liuncliii 

ftCKSOH 

24 

TP / 

Li 

m 

[ I® 

lZ £ 

■ 1 

U 

Arndti 

JM^JRTA 

an 


fh 

4f 

Nil.r 

JAHAH 1A 

[ « J_» 

s 

14 

Lku 

KOGOfl 

lfi 

L « 

3 - 1 

h 

S-oni 

TAMliFftANE: 

It] 


0 





s ,1 

* - ■ ■ 

r 

Veri 

HtitiQN 

** 

4 

* ! 


u 

it 


p.n:^.hny,i rtri.ifc ■! lil .a Tfl-VfJ y ji ■).; J.ilni th 

£11« t l i^111-i,i_j clibdWiih.mi.i /n nlr.ift 


tJ 


:l 


Program Pengolah Angka... 


155 








































































Rumus yang ditulis: 

FI 9 =DCOUNTA(B4:F17,5,B1:F2) 

Keterangan: 

DCOUNTA(B4:F17,5,B1:F2) berarti banyaknya sel yang tidak kosong pada kolom 5 (kolom F) 
tabel dengan range B4:F17 yang kolom C memiliki kriteria "JAKARTA" dan kolom D memiliki 
kriteria ">17" ("lebih besar dari 17"). 

Fungsi DMAX 
Kegunaan: 

Menentukan nilai maksimum bilangan dalam sebuah kolom pada tabel data dengan syarat- 
syarat tertentu pada kolom lainnya. 

Rumus umum: 

DMAX(database,field, criteria) 


database : range atau tabel yang memuat data bilangan 
field : nama kolom nomor kolom yang ingin dievaluasi 
criteria : syarat-syarat yang ditetapkan 

Contoh: 

I A _7 ~ F j , __j J 

IW.1A 1LWAI LAMM | LIMA illllAI MA I \ I Ml I MUM tt.IMjtiRlfc 

. 3 tAKAMFA iff 


5* 


lAJ-lIU 

L»lA 

NIlA-l I'MTtMrtJ ^ MilAji 

■■ 

Amo 1 

IAjC i j j ; 1 A 

"tTI 

7 

1 

1 -H 

Ij^_J 

I'UCiUR 

17 

■ 

1£1 

I _ 

IJavhJ 

1--- 

bom 

» | 

4 

7 

i 

RhhM 

1 A+K-l RANi., 

j J ] 


$ 

u. 



& si 

S 


1 ^ 

Ltii nil 1 

ttDCiDti 


f 

? 

m 

Rb 



6 

19 

1 ii 


‘AKAnTA 


9 

& 

hvi 

.f*rj 

MI-JWTA 



& 


Uni 

-— -- 

frOGOfl 

ID 

4 


! n 

S»>r iJ 

l HANU 

1* 

£ 


[u_ 

HdV 

IWRNHIO 

II 

I 

7 

IT 

in* 


n 

* 

1 







\k 

Wl lyl tel r ^(ci in.-jiji* ^.imirvwn vmiiUlvi il» UMtAllFA t: 


y lijtjiuui 1 1 1.ill' ll 


Rumus yang ditulis: 

F19 =DMAX(B4:F17,5,B1:F2) 

Keterangan: 

DMAX(B4:F17,5,B1:F2) berarti nilai tertinggi dari bilangan bilangan pada kolom 5 (kolom F) 
tabel dengan range B4:F17 yang kolom C memiliki kriteria "JAKARTA" dan kolom D memiliki 
kriteria ">17" ("lebih besar dari 17"). 


156 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 










































































5. Fungsi DMIN 
Kegunaan: 

Menentukan nilai minimum bilangan dalam sebuah kolom pada tabel data dengan syarat- 
syarat tertentu pada kolom lainnya. 

Rumus umum: 

DMIN (database, field, criteria) 


database : range atau tabel yang memuat data bilangan 
field : nama kolom nomor kolom yang ingin dievaluasi 
criteria : syarat-syarat yang ditetapkan 

Contoh: 


l-DUMIJ r i P 1 17, 


V 

C P l 


imama 

TiMrAP \M\m 

LtSft 1 Nil AIMAIEMMIIlA 

PldLAI B.ir4ti£ftl£ 


ffiJiAFHA 

■17 



IWMA 

t imp at mm] 

1 JMA. 

NHAiMAlEMMIHA 

NILAI ft.iWTp«l|5 


JAKARtA 

ii 

/ 

9 31 

Fahif 

MXiOh 

17 

i 

10 


UDr.fiH 

*> 

£ 

p 



tt’ 

* 

* 



' 



!t JfKh A 

Cfjtm 

34 


7 

Pin 

IAM-AHLA 

la 

t 

9 

'Afulrl 

| 

vwtwih 


a 

L- 

Nito 

JAKARTA 


i 

5 

| m.i 

OQGOfi 


4 

9 


1 AMUIVW- 

it 

6 

a 


KANti 

17 

S 

j 


RQGHft W 

4 

4 

Pi 1 Jn Icicridlh b<tu»tahtftTK vanvl liltlU ill IAKARIA 



y.iii|.I" Mi -hi fi ■ i' i■ i \ 7 (.ih-ih 


Rumus yang ditulis: 

F19 =DMIN(B4:F17,5,B1:F2) 


Keterangan: 

DMIN(B4:F17,5,B1:F2) berarti nilai terendah bilangan pada kolom 5 (kolom F) tabel dengan 
range B4:F17 yang kolom C memiliki kriteria ''JAKARTA' 1 dan kolom D memiliki kriteria ">17" 
("lebih besar dari 17"). 


6. Fungsi DPRODUCT 
Kegunaan: 

Menentukan hasil kali bilangan-bilangan dalam sebuah kolom pada tabel data dengan syarat- 
syarat tertentu pada kolom lainnya. 


Program Pengolah Angka... 


157 













































































Rumus umum: 


DPRODUCTf database, field, criteria) 


database : range atau tabel yang memuat data bilangan 

field : nama kolom dalam tanda kutip atau nomor kolom yang ingin dievaluasi 

criteria : syarat-syarat yang ditetapkan 

Contoh: 


nr .j.PI J Z] 


1 !l 


11 MPAL LAJIJR \ USIA 

NlLAl bttmyULhKA 

JSIILAl iUN5Gltl5 

jf 


i wucahia 

*\r 



r '■ ■ 

4 

tiMAA 

11 t i aj ijic 

. 1 V| ,'i. 

NILAk MAk t TAA 1 KlCA 

.UlLAikl 

1 5 

Anifr 

mm a 

V, 

- 


1 

G 

f mvd 

flOGOR 

17 

a 

1C 

1 ? 

Eiayid 

rtCiCiUh 

A] 

! 

h 

t 


non.Ufi 

lAWhl IcAHt. 

1J 


6 

| £ 


jakapia 


I 

it- 

. 

Lb 

( jll 1 "Fl rl 

ISEHtCKP 

7-1 

/ 


LJ 

Phi 

JAKARTA 

IS 

6 

6 1 

\u 

Anihl 

mmA 

/Q 


f, J 

ill 

Ws 

mm* 

24 

0 

$ 1 

I 1 * 

Lra 

i-. • ■ -c-u 

Qi'-n 

i 

9 


'toFti 


16 

6 

ft 

l if 

MTIV 

1 ANCftHAHi 

17 

£ 

f 

IT' 

V«xl 

RCJGQI-! 

20 

1 

4 


. s Haul kaU «nl.ti NMjv# inn® n ti 'Um y^Uft lahlf lIi rAFGMUA 

ibftr(rtLd rllJLii i i\kti 1 J rahiiri 



Rumus yang ditulis: 

F19 =DPRODUCT(B4:F17,5,B1:F2) 

Keterangan: 

DPRODUCT(B4:F17,5,B1:F2) berarti hasil kali bilangan bilangan pada kolom 5 (kolom F) 
tabel dengan range B4:F17 yang kolom C memiliki kriteria "JAKARTA" dan kolom D memiliki 
kriteria ">17" ("lebih besar dari 17"). 

Fungsi DSTDEV 
Kegunaan: 

Memperkirakan standar deviasi bilangan dalam sebuah kolom pada tabel data dengan syarat- 
syarat tertentu pada kolom lainnya. 

Rumus umum: 


DSTDEVf database, field, criteria) 


158 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 





























































































database : range atau tabel yang memuat data bilangan 
field : nama kolom nomor kolom yang ingin dievaluasi 
criteria : syarat-syarat yang ditetapkan 

Contoh: 

na Ti f ?i 

a | _R_I ‘G. _ i __t_ 

i | H A MA I ffMPAt LAl H4i I USIAj H\iM MftlfM AIIKAj MILflH i.lMSQIfcte 

tmmA -■ 17 


1 M 

■4 

HAMA 

IhMF'Ai UW IMG 

liSUk ’ 


NkAIU.IHGtiHli 

!%l ! 

Amir 

mmiiy 

14 

7 

! 

i? 




37 

« 

Hi 

* 

o™f 

msm 

TO 

S 

7 

! a 

lEpnjild 

FANS AANaV 

U 

9 

* 

r j 


iA*AfilA 

n 

5 

! * 

Id 

1 .11 Fill. 1 

BOQQR 

.'■i 

7 

7 

ti 

Ho 


1 4 

i 

0 

u 

Anil 

lAiLAfll A 

ill 

ffl 

a 

i 11 r 

*4 IB 


74 

* 

5 

W 

lift fi 

ICHa m 

10 

>1 

tji 

n 

■S 

TAW RANf* 

16 

6 

1 * 


Hr-kv 

TAHffKANffp 

17 

£. 

f 7 ] 

IT 


RGGOIS 

70 

4 

4 


Lu 

13_ lr. -Li' ii i! +j ..irf I 1 li 

| ;ii j i-lfr if l#*jn 



Rumus yang ditulis: 

F19 =DSTDEV(B4:F17,5,B1:F2) 

Keterangan: 

DSTDEV(B4:F17,5,B1:F2) berarti standar deviasi dari bilangan bilangan pada kolom 5 
(kolom F) tabel dengan range B4:F17 yang kolom C memiliki kriteria "JAKARTA" dan kolom 
D memiliki kriteria ">17" ("lebih besar dari 17") 

8. Fungsi DSUM 
Kegunaan: 

Menentukan jumlah bilangan bilangan dalam sebuah kolom pada tabel data dengan syarat- 
syarat tertentu pada kolom lainnya. 

Rumus umum: 


DSUM (database,field,criteria) 


database : range atau tabel yang memuat data bilangan 
field : nama kolom nomor kolom yang ingin dievaluasi 
criteria : syarat-syarat yang ditetapkan 


Program Pengolah Angka... 


159 

































































































Contoh: 


FI® 

m 

tlj 

r-H 

i 

s _ 

i 

7 

t 

V 

ill 

11 i 

m\ 

« 


m 

IK 


Jk 

IT 

U 



Jti 

fi 


M ■psum.&n _ 

> _ " _C I? , _i _ I _ w ~ 

MAMA I rF_MPAl UHlR | USE A [NiUM tJtATFMAI \¥A N llAVB JjfijE ftrt 
lAfcAiUA :■! 7 


MAMA 

rtMt'AT mm 

LJSlA 

1 

MELA! MAI [ MM !KA 

MUM fl IHGGRIS 

Armr 

lArAfiiA 

1S 

7 

U 

Faknl 

ei-ocj ok 

17 

to 

1U 

David 

BQGQR 

3i] 

r * 

7 

ftiinald 

IAMGFFiAmY 

U 

* 

fa 

Itjkp 

uAKAifi a r & 

* 


Candra 

BQQQR 

7-1 

? 

7 1 

Si? 

lAKAfflA 

l> 

& 


AplIm 

FAh'AHfA 

TO 

9 

& i 

Mha 

MWAH FA 


to 


Lina 

EHUGQR 

10 

4 

9 

Sqfii 

lANGERAND 

U 

6 

a 

Nelly 

lAMGERANCi 

17 

% 

7 

¥i»ni 



4 

4 

■ 


Jymiall uli r F n.ili-i^ri 11i^i 41'■‘r'-',i y.mu L.hliii i:h JAKARTA 
yvintf her ij^iJ diiiMi iiim 17 l ikl ivjr L 


Rumus yang ditulis: 

F19 =DSUM(B4:F17,5,B1:F2) 


Keterangan: 

DSUM(B4:F17,5,B1:F2) berarti jumlah total bilangan-bilangan pada kolom 5 (kolom F) tabel 
dengan range B4:F17 yang kolom C memiliki kriteria "JAKARTA" dan kolom D memiliki kriteria 
">17" ("lebih besar dari 17") 


Fungsi DVAR 
Kegunaan: 

Memperkirakan variansi bilangan dalam sebuah kolom pada tabel data dengan syarat-syarat 
tertentu pada kolom lainnya. 

Rumus umum: 


D V A R (da fabase, field, criteria) 


database : range atau tabel yang memuat data bilangan 
field : nama kolom nomor kolom yang ingin dievaluasi 
criteria : syarat-syarat yang ditetapkan 


160 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 































































































Contoh: 


- \% 


fc -Dv^firtw f ir ; an 


PUMA 


^Ml'Al LAHiFl UsIA >giSAI W.rtMA! IKA NlLAP H.lhMiGHh 

JAKARTA >17 


1 1 

MAMA 

It MPA] LMith 

IftlA 

fill Al MAH MA T IKA 

NlLAl EUMGGRJS 

_ 

Anm 

IAKARTA 

li 

7 

9 


F-iiuil 

BDtiOH 

17 

ii 

ill 

r W 

|}.iv?ii 

BOGUft 

TO 

fc 

7 

il 

Hunuki 

J Aid rtf KAN(j 


9 

6 

1 3 

Joke 

JAK.AUm 

22 

& 

5■ 

LU 

Caudia 

BO GOtt 

2 A 

7 

7 

ll 

Hw 

iAKAKIA 

l (< 

t. 

ft ~ fli 

11; 

Amiri 

IAKM3A 


9 

* 

J 1 

Nir.i 

WKAHtA 


# 

5 

it 

Lina 

BOGOR 



y 

1 2*- 

inni 

TANGE RANG 

IG 

i 

a 

id 

Mi 1— M i 

r;!:iy 

TANGERAHG 

17 

s 

7 

1 1*. 


BOOM 

^0 

4 

4 


[MJ r 

Varltunl_ nifaiBaham Inpjim uwm whir l.ihir ci JAKAfll A [_ . .in) 

ViiiJJ*.lipri ivi,i ikiiH.i r i ihiu 1.'71 .ilium 


Rumus yang ditulis: 

F19 =DVAR(B4:F17,5,B1:F2) 


Keterangan: 

DVAR(B4:F17,5,B1 :F2) berarti variansi bilangan-bilangan pada kolom 5 (kolom F) tabel dengan 
range B4:F17 yang kolom C memiliki kriteria "JAKARTA" dan kolom D memiliki kriteria ">17" 
("lebih besar dari 17") 


e. Fungsi Logika 

1. Fungsi AND 

Kegunaan: 

Menghasilkan TRUE apabila semua argumen atau persyaratannya dipenuhi (benar). 
Rumus umum: 


AND (logical 1, logical, ...) 


logicall, logical ,... : 1 sampai 255 kondisi yang ingin diujikan benar (TRUE) atau salah 

(FALSE) 


Program Pengolah Angka... 


161 

































































































Contoh: 


.!. | - p _| V 

DATA KELULUSAN MASUK PEGAWA* PI BAHARl JAVA 


t Nama 

Matematika 

B lnggri& 

Lulus 

KET 1 

. Adi Pahca 

8 j 

S 

TRUE 

Lulus 

Ihsan 

6 1 

s 

i=ALSE 

bidak Lulus 

* Movia i 

7 

9 

false 

Tudsk Lulus 

■ Tommy 

Bn—-—^-- 

5 

A J 

[false 

]Tidak Lulus 


; i 

[ii! Catalan 

Syarat kelulusan Nilai Mstemalika dan Bahama Ingyns tebihdari / 

i r 


Rumus yang ditulis: 

D4=AND(B4>7,C4>7) 

D5=AND(B5>7,C5>7) 

D6=AND(B6>7,C6>7) 

D7=AND(B7>7,C7>7) 

Keterangan: 

AND(B4>7,C4>7) berarti menanyakan apakah sel B4 > 7 dan sel C4 > 7. Hasilnya TRUE. 
AND(B5>7,C5>7) berarti menanyakan apakah sel B5 > 7 dan sel C5 > 7. Hasilnya FALSE. 

Fungsi AND bernilai TRUE apabila kedua sel bernilai benar/memenuhi syarat. 

2. Fungsi FALSE 
Kegunaan: 

Menghasilkan nilai logika FALSE. 

Rumus umum: 

FALSEQ 


Contoh: 

FALSE() menghasilkan nilai logika FALSE 

3. Fungsi IF 
Kegunaan: 

Menghasilkan sebuah nilai jika sebuah syarat terpenuhi dan nilai lainnya jika tidak terpenuhi. 
Rumus umum: 

IF (logicalJest, valueJfJrue, valueJfJalse) 


162 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 
























































argumen atau persyaratan 

sebuah nilai atau teks jika argumen benar atau persyaratan terpenuhi 
sebuah nilai atau teks jika argumen benar atau persyaratan tidak terpenuhi 


logical Jest 

valuejjrue 

valuejjalse 

Contoh: 


~ B p m i i noi ■ 

*■_ _ __J*_ _ f jtL 

data KELULUSAM MASUK PEGAWAl PT.BAMARI JAVA 


NAMA 

MATEMATIKA 

KETERANGAN 

Soni 

9 

LULUS 

: Liza 

5 

TIDAK LULUS 

Santi 

8 

LULUS 

Neli 

6 

TIDAK LULUS 


i j 


Rumus yang ditulis: 

B4 =IF(B4>7,"LULUS","TIDAK LULUS") 
B5 =IF(B5>7,"LULUS","TIDAK LULUS") 
B6 =IF(B6>7,"LULUS","TIDAK LULUS") 
B7 =IF(B7>7,"LULUS","TIDAK LULUS") 


Keterangan: 

Syarat kelulusan adalah nilai matematikanya lebih besar dari 7. 


4. Fungsi NOT 
Kegunaan: 

Menghasilkan nilai TRUE jika argumen salah atau tidak terpenuhi dan sebaliknya. 
Rumus umum: 

NOT (logical) 


logical : sebuah nilai atau ekspresi yang dapat dievaluasi kebenarannya (benar atau salah) 
Contoh: 

=NOT(TRUE) menghasilkan FALSE 
=NOT(FALSE) menghasilkan TRUE 
=NOT(1 +2 = 3) menghasilkan FALSE 
=NOT(1 +2 = 5) menghasilkan TRUE 


Program Pengolah Angka... 


163 


















































5. Fungsi OR 
Kegunaan: 

Menghasilkan TRUE jika salah satu argumen atau persyaratannya dipenuhi (benar). 
Rumus umum: 

OR(logical1,logical2,...) 


logicall, logical,... : 1 sampai 255 kondisi yang ingin diujikan benar (TRUE) atau salah 

(FALSE) 


Contoh: 


P7 _ 

A i C P 1 f 

DATA KEIULUSAN MASUK PEGAWAt PT BAHARI JAVA 


Nama 

Matematika 

B. Inggris 

Lutus 

Keterangan 

Adi Panca 

8 

9 

TRUE 

Lulus 

Ihsan 

8 

6 

TRUE 

Lulus 

Novia 

7 

9 1 

TRUE 

Lulus 

Tommy 

5 

4 

FALSE 

Tidak Lulus 


Catatan. 

Syarat kelulusan : Nilai Matematika atau Bahasa Inggris lebih dari 7 


Rumus yang ditulis: 

D4 =OR(B4>7,C4>7) 

D5 =OR(B5>7,C5>7) 

D6 =OR(B6>7,C6>7) 

D7 =OR(B7>7,C7>7) 

Keterangan: 

OR(B4>7,C4>7) berarti apakah B4 > 7 atau C4 > 7. Jawabannya TRUE. 

OR(B5>7,C5>7) berarti apakah B5 > 7 atau C5 > 7. Jawabannya TRUE. 

Fungsi OR bernilai TRUE apabila paling sedikit satu sel bernilai benar/memenuhi syarat. 


6. Fungsi TRUE 
Kegunaan: 

Menghasilkan nilai logika TRUE. 
Rumus umum: 


TRUEQ 


TRUEQ menghasilkan nilai logika TRUE 


164 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 











































f. Fungsi Lookup and Reference 


1. Fungsi HLOOKUP 
Kegunaan: 

Mencari data pada sebuah tabel yang ditentukan oleh lookup_value sebagai kata kunci dan 
nomor baris. 

Rumus umum: 

H LOOKU P (lookup_ value, table_array, row_index_num, rangeJookup) 


lookup_value 
table_array 
row_index_num 
rangejookup 


kata kunci pencarian data 

referensi atau alamat range tabel 

nomor baris sebagai baris yang ingin dicari datanya 

nilai logika. True, jika data yang dicari sama dengan kata kunci; FALSE, 

jika data yang dicari mirip dengan kata kunci. 


Contoh: 


j| -u i iM mm 


JADWAL CAHAMG FT ANGKASARAM 




Kastr 




2 


4 

5 “i 

Cabang I 1 Ferry 

Rio 

Udin 

AsJriri 

Konuflta 

Cabang 2Ak:ftar 

Ibnu 

R&ndra 

Yunus 

Ram 

Cabang 3 Yuba 

Srti 

Sarruaui 

Yayu 

Dina 

Cabang 4 Arioflg 

Dede 

Deck 

Nengstfi 

Salim 


Jadwal kasir ke 3 cabang | Rendra 

Jadwal kasir ke 4 eabang 2 Yunus 


Rumus yang ditulis: 

G10 =HLOOKUP(3,C4:G8,3) 

G11=HLOOKUP(4,C4:G8,3) 

Keterangan: 

G10 =HLOOKUP(3,C4:G8,3) berarti jadwal kasir ke-3 cabang 1 adalah Rendra. 
G11=HLOOKUP(4,C4:G8,3) berarti jadwal kasir ke-4 cabang 2 adalah Yunus. 

2. Fungsi INDEX 
Kegunaan: 

Menentukan data pada sebuah tabel berdasarkan nomor baris dan kolom. 
Rumus umum: 

IN DEXfaray, row_num, column_num) 


Program Pengolah Angka... 


165 































array : tabel yang memuat data yang ingin ditentukan data selnya 

row_num : nomor baris 
column_num : nomor kolom 

Contoh: 


DAFTA-R PIMPINAI'J CABANG pi ahgkasa rava 


Kanfor 

Tahun 


2005 2006 2007 

2008 2009 

Cabarvg i 

Arrtir Joko Henny 

Nita Yam 

Cabany 2 Fansat Cafldrs Ravi 

Lina Liza 

Cabana 3 David R 10 Hay dar 

Som Santi 

Cabana 4 

Ronald lAndri ZuSfikar 

Nelly llrwan 

Pimpinan Kanrtor cahang 2 pada tabun 2005 raisal 

Pimpinan- Kan tor eabang 3 pada tabun 2009 Santa 


Rumus yang ditulis: 

G10 =INDEX(C5:G8,2,1) 

G11 =INDEX(C5:G8,3,5) 

Keterangan: 

INDEX(C5:G8,2,1) berarti datasel tabel dengan range C5:G8 pada baris 2 kolom 1 adalah 
Faisal. 

INDEX(C5:G8,3,5) berarti data sel tabel dengan range C5:G8 pada baris 3 kolom 5 adalah 
Santil. 

Fungsi LOOKUP 
Kegunaan: 

Menentukan nilai lain dalam satu baris atau satu kolom atau dari sebuah kumpulan data sel. 
Rumus umum: 


LOOKU P (lookup_ value, lookup_vector, result_vector) 


lookup_value 

lookup_vector 

result_vector 


sebuah nilai yang akan dicari melalui LOOKUP pada vektor pertama, dapat 
berupa sebuah bilangan, teks, nilai logika, atau referensi sel 
range yang terdiri dari satu kolom atau satu baris, dapat berupa sebuah 
bilangan, teks, nilai logika 

range yang berisi hanya satu baris atau satu kolom. Result_vector harus 
sama ukurannya dengan lookup_vector 


166 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 

























Contoh: 



w 

A ' 




m 


t 



| 


OAFTAR PIKET PT ANGKASA RAYA 


Pukul | 

RetugsS 


7\ 

Amir 


12 

Budi 


19 

□avtd 


f 

24 

Ronald 



Petugas PiRet pukui 7 

■Amir 


Petugas P*ket pukul 15 


- m 


Rumus yang dttuha pada se! Dtl =LOOKUP(7 B5 BS.C5 Cfa) 
Rumus yang drtulis pada sel D12 =LOOKUP! 15, B5B0.C5 C8j 


Rumus yang ditulis: 

D9 =LOOKUP( 7 ,B 5 :B 8 ,C 5 :C 8 ) berarti petugas piket pada pukul 07.00 adalah Amir 
DIO =LOOKUP(15,B5:B8,C5:C8) berarti petugas piket pada pukul 15.00 adalah Budi 

Keterangan: 

- LOOKUP(7,B5:B8,C5:C8) berarti petugas piket pada pukul 07.00 adalah Amir. 

- LOOKUP(15,B5:B8,C5:C8) berarti petugas piket pada pukul 15.00 adalah Budi. 

4. Fungsi MATCH 
Kegunaan: 

Menentukan posisi relatif dari sebuah item dalam sebuah range. Fungsi ini biasa digunakan 
untuk mengganti satu dari fungsi LOOKUP saat kamu membutuhkan posisi dari sebuah item 
dalam range pengganti item itu sendiri. 

Rumus umum: 


MATCH (lookup._ value, lookup_array, matchjype) 


lookup_value : nilai yang digunakan untuk mencari nilai dalam sebuah tabel. Lookup_value 

mungkin berupa nomor, teks, atau nilai logika atau satu referensi sel 
\ookup_array : range berdekatan. Lookup_array harus dalam satu range atau referensi sel 
matchjype : bernilai 1, 0, atau 1. Matchjype menetapkan bagaimana Microsoft Excel 

bertanding \ookup_va\ue dengan nilai di/dalam lookup_array. 

1, untuk data sel pada \ookup_array dengan urutan dari terkecil hingga terbesar 
0, untuk data sel yang benar-benar sama 

-1, untuk data sel pada \ookup_array dengan urutan dari terbesar hingga terkecil 


Program Pengolah Angka... 


167 




























Contoh: 




Produksi 



- 

Jiimlah (Too) 

Hasil | 

Alummlum 

26 


1 

Baja 

38 


4 1 

Nike) 

40 



Tsmbsgs 

41 



Rumus yang ditulis: 

D2=MATCH(26,B2:B5,1) 

D3=MATCH(41 ,B2:B5,0) 

Keterangan: 

MATCH(26,B2:B5,1) berarti 26 berada pada urutan pertama, untuk matchJype = 1 
MATCH(41,B2:B5,0) berarti 41 berada pada urutan keempat, untuk match Jype = 0 


Fungsi TRANSPOSE 
Kegunaan: 

Mengubah data sel dalam baris pertama ke dalam kolom pertama, pada baris kedua ke kolom 
kedua, dan seterusnya; atau sebaliknya, mengubah data sel dalam kolom pertama ke dalam 
baris pertama, pada kolom kedua ke baris kedua, dan seterusnya. 

Rumus umum: 

TRANSPOSEfa/rayj 

array : alamat sel dalam satu baris atau kolom 

banyaknya sel dalam satu baris harus sama dengan banyaknya sel dalam satu kolom saat 
membuat rumus. 


Contoh: 


a. 


Produksi 


Jumlah 

Alurnurtiyrn 

25 

Bala 


- mm 


JO 

r Iwrctoaga 

41 j 












Jumfeh LTonT~l 25 1 

2& 

-v: 



Rumus yang ditulis: 

A8:E9 =TRANSPOSE(A1 :B5) 

Keterangan: 

TRANSPOSE(A1 :B5) berarti mengubah data sel dalam baris pertama ke dalam kolom pertama, 
pada baris kedua ke kolom kedua, dan seterusnya. 


168 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 

















































6 . Fungsi VLOOKUP 
Kegunaan: 

Menentukan nilai data sel di kolom pertama sebuah tabel pada suatu nilai di baris yang sama 
dari kolom lainnya dalam sebuah tabel. 

Rumus umum: 

\JLOOKUP(lookup_value,table_array,colJndex_num,range_lookup) 


lookup_value 
table_array 
col_index_num 
rangejookup 


nilai yang digunakan sebagai dasar pencarian data 
tabel yang berisi data yang akan dicari 
nomor kolom yang ingin dicari datanya 

TRUE jika ingin mendapatkan nilai yang terdekat dan FALSE jika ingin nilai 
yang benar-benar tepat 


Catatan: 

Kolom pertama pada tabel yang dimaksud haruslah beurutan secara alfabetis/penanggalan/ 
bilangan dengan urutan dari yang terkecil hingga terbesar. 


Contoh: 



DAF7AR PENERIMAAN GAJl BULANAN 


Hi F 


Hon Kur>,i 

Lew ihui 

t'orvj:: 

PoLof igjll 

F truer impair 

[ 2345 

AiTur 

2300000 

000000 

350000 

350CXX3 



Fiii mIL 

17O0DDD 

1000000 

r^oooo 

75DDOO. 

770DDD0 

2347 

David 

2000060' 

500Q0G 

ioooooo 

IDOOOOQ 

2500000 


RoftHkj 

25QD0QG 

300000 

aooooo 

fiDOftiul 

2aoooDo‘ 

I 2349 

JCKD 

2100000 

800000 

540000 040000] 

2900000 

2350 

Camera 1900000 

11OOOUO 

lie oooo 

fiGDOOQl 

3000000 

2351 

RIO ■ tooooo 

1300000 

770000 

770000; 

290CODC 

7352 

AndH 

1400000 

1400000 

1200000 

1200000 

7BOOODO 


r 


j- I 

2347 


DavkJ 

Hpin Keqg 
LufllXJ 
,i BofW 

2000000 

600000) 

lOOGQOO 

Li ftfimpri 

1000000: 


■ L 


Rumus yang ditulis: 

C14 =VLOOKUP(C12,B3:G10,2) 

C15 =VLOOKUP(C12,B3:G10,3) 

C16 =VLOOKUP(C12,B3:G10,4) 

C17=VLOOKUP(C12,B3:G10,5) 

C18 =VLOOKUP(C12,B3:G10,6) 

Keterangan: 

- VLOOKUP(C12,B3:G10,2) berarti nilai pada kolom ke-2 (NAMA) yang kolom pertamanya 
memiliki NOMOR INDUK PEGAWAI pada sel C12 (2347). Jawabannya DAVID. 

- VLOOKUP(C12,B3:G10,3) berarti nilai pada kolom ke-3 (HARIKERJA) yang kolom pertamanya 
memiliki NOMOR INDUK PEGAWAI pada sel Cl2 (2347). Jawabannya 2.000.000. 


Program Pengolah Angka... 


169 




















































4. Menyalin Formula ke dalam Suatu Range 

Menyalin formula ke dalam suatu range dapat dilakukan dengan cara men -drag sel yang 
memuat rumus. 




r> 

* 

| 


=5 





HASH. KALI DUA BILANGAN 


1 T 

* i ■ 


L J 


i 


J 


HASH HAL! DUA filLAMGAf J 



WL a r 

evii^ .■ - HUi i 


! 


-- 1 







+ 



’ H‘1*-**- 

p 

2$ 


3590 



23 

125 

3500 



i 








v 

30 

55 



l 


30 

55 



24 

Si 





24 

21 

504 

L 

12 






12 

oS 

780 

<9 

10 

, 3 :. J 



a. 


10 

33 

32D 

U| 





, ^ 





11 









LJJb-J 




^r 
■ 1 






Gambar 2.81 Menyalin formula dalam suatu range 


Selain itu, dapat juga dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 

1. Klik sel yang mengandung rumus. 

2 . Kemudian, klik ikon Copy pada toolbar Standard. 

3. Blok range yang diinginkan, lalu klik Paste. 


G. Menu yang Berkaitan dengan Grafik (Chart) 


1. Membuat Grafik dari Data yang Tersedia 


Selain dalam bentuk tabel, sebuah data dapat disajikan dalam bentuk grafik. Penyajian data 
dalam bentuk grafik dimaksudkan agar setiap orang dapat langsung membandingkan perkembangan 
sebuah data dengan data lainnya tanpa harus membandingkan terlebih dahulu data yang ada 
dalam sebuah tabel. Selain itu, penyajian data dalam bentuk grafik berguna untuk menambah daya 
tarik sebuah perkembangan data. 



fi ft ! 

ti | r r £ h | i 


1 




f -2 1 

3 ' 

DATA PEt&UMJUNG 1 

PEPPU5TAKAAN SEKOLAH 

LiRAFIft FTHCiLfl.lLIHli prERUSTAKAAN 




4 


a: 

bulan 

S Mk i AK 

* 

M 

iS) 

1 7 

jslds 

MD 

, D 

Severn 

1P5 

fy 

nktobei 

Hi 

ip "j 

Nppj mLer 

12 1 j 

nj 

ppn-rf[|iF 

1UU 

;2j 

JUMLAl! 

GOG 

u 



nM 











L. 1 ok tc fcpt 

■ Nsoernber 
□ (taembur 




Gambar 2.82 Tampilan sebuah data yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik 


170 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 





























































































































Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuat grafik adalah sebagai berikut. 
1 . Sorot sumber data. 



! B 

C 


1 




2 

3 

DATA PEN-GUNJUNG 

PERPUSTAKAAN SEKOLAH 

4 


5 

G 

BULAN 

BANYAK 

Juli 

130 


7 

Aqijstus 

140 

8 

September 

165 

9 

oktober 

145 

10 

Nope rn tier 

125 

11 

12 

Dese tribe r 

100 

JUMLAH 

805 


\j 



Gam bar 2.83 Sumber data 



2 . Klik ikon Chart Wizard hingga muncul kotak dialog Chart Wizard Step 1 of 4. 



Gambar 2.84 Kotak dialog Chart Wizard 
step 1 of 4 


3. Pilih Chart Type dan Chart Subtype yang diinginkan. 

4. Klik tombol Finish, maka tampil grafik yang diinginkan. 



iiyiii 

lAVI Fi l,u 






Gambar 2.85 Kotak dialog Chart Wizard 


Program Pengolah Angka... 


171 































































































2. Memodifikasi Grafik yang Sudah Ada 


1 . 


Tipe grafik yang sudah ada dapat diganti dengan langkah sebagai berikut. 
Klik kanan grafik tersebut hingga muncul Pop menu. 




J * W ftw l«pi 

* * ' ■ ' ■ * *•+ 

t' 


IJm*1 ■!’. J 
» — 1 —... 


r mKri4« 





—* 


1 i , 

i . ■ 
j ,J--_ 


p- 




i J ( 

w 

d m 

■ I fcT- 

JT^-i 

># 

p I- 


r 


riT 

I juc ' 


lUNJJr|£ 

UliAA.'J 




Gambar 2.86 Tampilan langkah-langkah mengganti tipe grafik 


2. Klik Chart Type hingga muncul kotak dialog Chart Type. 

3. Pilih dan klik Chart Type dan Chart Subtype lalu klik OK. 

4. Tipe grafik sudah diubah. 




Buatlah seperti gambar berikut. 


L 


DATA JUMLAH SI SWA 



Kelas 

Jumlah Siswa 


X.1 

39 


X.2 

40 


X.3 

42 


X.4 

38 


X.5 

40 





3. Mengurutkan Data Menggunakan Filter Data 

Apabila dalam sebuah kolom terdapat banyak data, padahal kamu harus mencari data yang 
memiliki kriteria yang sama pada kolom tertentu sehingga kamu harus mencari satu per satu mulai 
dari baris satu ke baris terakhir. Pekerjaan ini akan menyita waktu dan membosankan. Hal tersebut 
dapat diatasi dengan menggunakan fasilitas filter pada pengolah angka dengan langkah sebagai 
berikut. 


172 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 























































































































1. 

2 . 

3. 


4. 


Buatlah tabel beserta datanya. 

Klik salah satu sel yang berada pada tabel. 

Klik menu Data - Filter - AutoFilter sehingga tabel disertai dengan tanda panah kecil pada 
setiap Kolomnya. 



Gambar 2.87 Tampilan tabel beserta datanya 



Gambar 2.88 Mengurutkan data menggunakan filter data 


Misalnya, kamu akan mencari data siswa yang menjadi pengurus PMR. Maka, kamu dapat 
mengklik tanda panah kecil pada kolom yang memiliki kriteria PMR (yaitu kolom F) sehingga 
muncul kotak pilihan penyaringan data. Pilih dan klik PMR. 



Tabel secara otomatis menyaring dan menampilkan data siswa dengan kriteria yang kamu 
tentukan, yaitu yang menjadi pengurus PMR saja. 



3 

i c 

D 

E 

F 

■3 

H 

1 

, 

1 










2 

1 

H 








3 










4 




MAMA-HAM A PENGURUS OSIS 




5 


L 


MAH 1 KOTA JAKARTA BARAT 




6 









7 


ITh 

V 

17 

T* 

i\w 



9 


-1 

Ghelvita Rez a A. 

1.1 

PMR 

22-Okt-OO 

12:30:10 PM 

5000 


10 


3 

Remota Olivia 

1.2 

PMR 

22-GW-00 

12:30:10 PM 

5000 


16 


9 

Novi a 

1.3 

PMR 

22-Okt-OO 

12:30:10 PM 

5000 


17 


10 

Yulia 

7.3 

PMR 

22-Okt-OO 

12:30:10 PM 

5000 


22 


15 

Annisa 

11.1 

PMR 

22-Okt-OO 

12:30:00 PM 

5000 


29 


2-1 

Indah Putri Utarri 

11.3 

PMR 

22-Okt-OO 

12:30:00 PM 

5000 


30 










31 










■- ■- 



1 i 1 




1 1 


Gambar 2.90 Hasil penyaringan data menggunakan filter data 


Program Pengolah Angka... 


173 












































































































egiatan Belajar 


1. a. Buatlah tabel beserta datanya seperti gambar di bawah ini! 


DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL 2003 


No. 

No. Induk 

Nama Siswa 

Tempat Lahir 

Tanggal Lahir 

Jenis Kelamin 

1. 

00.3432 

ABDUL 

JAKARTA 

191284 

L 

2 . 

00.3436 

AIP RUKBI 

JAKARTA 

180985 

L 

3. 

00.3438 

AMIRUDIN 

TEGAL 

040484 

L 

4. 

00.3392 

ANSORI 

JAKARTA 

160480 

L 

5. 

00.3440 

DANI 

JAKARTA 

240383 

L 

6 . 

00.3441 

DEWI 

JAKARTA 

051184 

P 

7. 

01.3664 

DWI 

BANDUNG 

181185 

P 

8 . 

00.3443 

EUIS 

JAKARTA 

280286 

P 

9. 

00.3444 

EVYH. 

JAKARTA 

280684 

P 

10 . 

00.3445 

HADI F. 

PALEMBANG 

231085 

L 

11 . 

00.3398 

HAMIDAH 

JAKARTA 

290585 

P 

12 . 

00.3493 

IKA FEBRIANI 

SRAGEN 

250285 

P 

13. 

00.3447 

IKA KURNIATI 

JAKARTA 

051085 

P 

14. 

00.3453 

KOMALA 

CIREBON 

081084 

P 

15. 

00.3497 

MARYANAH 

JAKARTA 

111184 

P 

16. 

00.3456 

MOHAMAD K. 

JAKARTA 

271285 

L 

17. 

00.3458 

MUHAMAD JAENAL 

TANGERANG 

300683 

L 

18. 

00.3500 

MUHAMAD F. 

JAKARTA 

171085 

L 

19. 

00.3459 

MUHAMAD N. 

JAKARTA 

011283 

L 

20 . 

00.3504 

NASRUDIN 

CIKANDE 

161183 

L 

21 . 

00.3416 

NURHASANAH 

JAKARTA 

270383 

P 

22 . 

00.3419 

PUJI LESTARI 

GORONTALO 

280286 

P 

23. 

00.3467 

SITI HAMIDAH 

JAKARTA 

310185 

P 

24. 

00.3422 

SITI MUNAWAROH 

JAKARTA 

291285 

P 

25. 

00.3472 

SRI PURWANTI 

JAKARTA 

160884 

P 

26. 

00.3473 

SULHAM. 

MEDAN 

280486 

L 

27. 

00.3474 

SYAHRUDIN . 

PADANG 

300986 

L 

28. 

00.3518 

TATANG . 

JAKARTA 

120882 

L 

29. 

00.3519 

TOFIQ 

JAKARTA 

180284 

L 

30. 

00.3523 

ZULFAH 

JAKARTA 

031184 

P 


b. Tunjukkan nama-nama siswa dengan menggunakan fasilitas filter: 

- yang lahir di JAKARTA 

- yang berjenis kelamin laki-laki (L) 

- yang lahir tanggal 05 bulan 10 tahun 1985 (051085) 

yang berjenis kelamin perempuan (P) dan lahir di JAKARTA 


174 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 






























2. a. Buatlah tabel beserta gambar seperti di bawah ini! 




L 


L- H 




hari i iF;iPft hLA^ii 194^1 1 

Ttiummj 





1 

■ M ■ ■! i 

" 1 -4 m-p - ? 

2 

H-71 PlYl P Tl 

■■ 


i ■ rnd ™;r 

.1 . ■ . 

i 


X-: IflHOJ 

: 

Hirl I i ■ i 'J ir: i 

lAMdr-U? 

"1 


PE Aoi-C7 

T 

i 'a~i l?pr-ldir^n fcJA&bll 

1 



. 

9 

K-jfHifrjK h»/-:r -Hi ft 

17 VnUJT 

'H' 

Hwifllj.lVtlj VJlk 



hji ■■ If iw J|L- 4=|il Rl 

17 A*/r1-F 

o 

Ti- -rK.nl * - h -'j' hi 

11 


H p"i «3*1 

K-L+U37 

U 

Hi'l 


-£ 

HitI'Siti -ul Frf H'! 

13 0?vD7 

H L 

-i Pjj i'lirp 




b. Urutkan data tersebut berdasarkan urutan tanggal sehingga akan mendapatkan 
data hari libur secara berurutan berdasarkan tanggal! 


H.> Kompatibilitas dan Interoperasibilitas 


1. Menyisipkan Data Lembar Kerja ( Worksheet) ke dalam Pengolah Kata 

Apabila dalam sebuah berkas pengolah kata terdapat sebuah tabel yang berisi data-data yang 
di dalamnya ada pembuatan rumus-rumus, maka sebaiknya pembuatan tabel tersebut dikerjakan 
terlebih dahulu dengan perangkat lunak pengolah angka (Microsoft Office Excel). Hal ini disebabkan 
pembuatan rumus-rumus pada sebuah tabel lebih leluasa dan lebih mudah dikerjakan pada pengolah 
angka (Microsoft Office Excel) dibandingkan pada pengolah kata (Microsoft Word). Adapun langkah- 
langkahnya adalah sebagai berikut. 

a. Buka perangkat lunak pengolah kata (Microsoft Word) melalui Start - All Programs - Microsoft 
Office Word 2003. 


t.AP> 'T-'.AW KKTMNtfANWAPTF! < FP.AT SUMRT Wi 


L AP 1 i'P-AN KE TT ANi.i AN W.AKTE L '' Ef AT SA* I£\ UN O'' 



Gambar 2.91 Worksheet dalam pengolah kata 


Program Pengolah Angka... 


175 
























































b. Klik ikon Insert Microsoft Office Excel Worksheet pada toolbar Standard. 

c. Kemudian akan muncul sebuah kotak untuk mengatur banyaknya baris dan kolom sebuah 
tabel yang diinginkan. 

d. Setelah muncul sebuah tabel dengan banyak baris 7 dan banyak kolom 5, selanjutnya kamu 
dapat mengisi data dan memanipulasi rumus pada tabel tersebut. 

e. Setelah kamu selesai mengisi data pada tabel tersebut maka kamu klik di luar tabel tersebut 
sehingga akan muncul sebuah tabel tanpa lembar kerja (worksheet). 



2. Mengatur Posisi Tabel 

Posisi tabel dapat diatur sesuai dengan keinginan kita dengan cara: 

a. Klik tabel yang dikehendaki. 

b. Klik ikon Text Wrapping pada toolbar Picture, kemudian pilih dan klik Behind Text 
yang berarti kamu akan meletakkan posisi gambar di belakang gambar tabel. Setelah itu, akan 
muncul sebuah tabel yang dikelilingi oleh beberapa kotak kecil. 

c. Klik gambar tabel tersebut dan tahan mouse (drag) untuk menggeser tabel pada lokasi yang 
diinginkan. Misalkan, kamu letakkan lebih ke atas. 


an Belajar 


i 


Buatlah tabel pengolah angka pada berkas pengolah kata (Microsoft Word)! 
1. Mencari luas dan keliling persegi panjang. 






Meric an Luas nan KehMig Fcrsegp P-B*ij»ng | 





F.srgany 

Ubir 

Lums 

Knlilinq 

1 

ID 

12 

12D 

44 

2 

15 

3D 

m 

50 

3 

2D 

5 

1ED 

EE 

4 

» 

6 

15D 

62 

D 

3D 

4 

120 

BB 


o 


» 


- 


176 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 















































































2. Mencari luas dan keliling lingkaran. 




3. Operasi aljabar. 


. 1-1 ■ 

* 

■ i ■ 1 ■ i-2-i -3-i ■ 4 ■ i-5-i -6-i ■ 7 ■ i ■ 8 m ■ 9 ■ i ■ 10 ■ i ■ 11 ■ i -12 ■ i ■ 13 ■ i * 14 ■ i -15 ■ i ■ 16 ■ 1 1 -18 ■ 


LI 

i i i i i i i i i i i i i 





5 


OPERASI ALJABAR 


BilanganA 

Bilangan B 

A x B 

A: B 

A + B 

A-B 

A f enM B 



i 

5 

2 

10 

2,5 

7 

3 

25 | 

1 1 E 1 L 

11M 
r i ti i 

km 

.15; i j ifji 
lj|t i yjni 

■U 

1 LWI 

— 

6 

3 

18 

2 

9 

3 

215 

10 

5 

90 

2 

15 

5 

10000821 

20 

4 

SO 

5 

24 

16 

160000 j 










4. Tarif kendaraan. 


J I St, ■ ! ■ * J ■ -4- I - I - i * ’ ’ 


g -al 1 ■ -EE-1 «i > 






t r l »1|fr jft |l j 




VO 0*>2. 


j .■■■»-■ 


F-■ i**i Jj,ik^i«,i Ju ijm t .iti,i 


Program Pengolah Angka... 


177 









































































































3. Menyajikan Grafik Pengolah Angka dalam Berkas Pengolah Kata 


Setelah kamu mempelajari cara memasukkan sebuah tabel dari pengolah angka maka sekarang 
kamu akan mempelajari cara memasukkan grafik yang sebelumnya dibuat pada lembar kerja 
perangkat lunak pengolah angka (Microsoft Office Excel). 

Memasukkan grafik pengolah angka ke dalam berkas pengolah kata dapat dilakukan dengan cara: 

1. Bukalah program pengolah angka (Microsoft Office Excel). 

2. Buatlah grafik pada lembar kerja pengolah angka sebagaimana yang pernah kamu pelajari 
sebelumnya. 

3. Klik ikon Cut untuk memindahkan atau ikon Copy untuk meng-copy. 

4. Klik salah satu berkas pengolah kata yang sudah dibuka sebagai tempat untuk grafik akan 
dimasukkan. 

5. Klik ikon Paste untuk mengakhirinya. 

6. Selanjutnya, kamu dapat mengatur posisi grafik sesuai keinginan. 


o 


i 

j 

a 

1 

a 

6 

a 

4 

? 

10 

IT 

- F " 
■. _> ... 

T A 

ie 

\n 

19 > 

m 

3D I 

2 H 

12 


F£F?FUa «QLttf 


' r '-K , .hrr-r*i 

1 J..TW- 

*-■! I 

r r.i I- .1 

Di-imtii 




ITj 


1C 




UEfl 

— — 

.135 


i nr. 


3® 


o 


n 


* I ,1 


□ ATS TEriGUMJUNG FERFUSTAftAAN 


* smvAK via 



BJLAN 


BJul. 

IS Ajo’.’ul 
O Sepcenn 

■ Ndpemiier 

Df'i- im-jtM 


Gambar 2.93 Membuat grafik pada lembar kerja pengolah angka 




1M 1 ?“i i 


4“ I- " ^ 


'111' I "1J“ p 1 TZ■ ! 11' 1 ■[*- I 'LV I ’lit 




DATA PEMG UN JUNG 
PERPUSTAKAAN 



2DD 

ISO 

banvak i nr 

50 

II 


1 

BULAN 


□ J-ui 

■ AiwhJK 

J 

□ September 
UfikEODCi 

? V I ;rr£ii;l 
El7^ nerrb^r 


Gambar 2.94 Menyajikan grafik pengolah angka dalam berkas pengolah kata 


178 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 




































































Demikianlah pembahasan tentang program pengolah angka (Microsoft Office Excel 2003). 
Untuk menambah wawasanmu tentang materi tersebut kunjungilah website berikut: 
http://www.gcflearnfree.org/computer/topic.aspx7ich94 
http://office.microsoft.com/en-us/help/HA011161281033.aspx 
www.videoprofessor.com/products/spreadsheets/learnmicrosoftexcel/excel2003.html 
http://www.lynda.com/home/DisplayCourse.aspx?lpk2=78 

Jika kamu telah menguasai program pengolahan angka (Microsoft Office Excel 2003), kamu 
dapat melanjutkan ke bab selanjutnya. Pada bab 3 kamu akan mempelajari teknik membuat homepage 
sederhana dan interaktif. 


Program pengolah angka adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data 
kuantitatif. Salah satu program pengolah angka adalah program Microsoft Office Excel 2003. 
Microsoft Office Excel 2003 sangat cocok untuk menyelesaikan dengan cepat dan akurat 
berbagai data kuantitatif (angka), tabel, maupun grafik. 

Seperti halnya program aplikasi paket Ms. Office yang lain, Ms. Office Excel memiliki 
komponen dasar seperti Menu bar, Toolbar, Scroll bar, dan sebagainya. Menu Microsoft Office 
Excel 2003 terdiri atas sembilan bagian yang tertera pada baris menu (Menu Bat). Setiap menu 
terdiri atas beberapa submenu. 

Data yang dapat dikelola pada Ms. Excel berupa data teks dan angka. Jika kita 
memasukkan data teks maka secara otomatis Microsoft Office Excel 2003 akan memformat 
data teks dengan jenis dan ukuran huruf {Font) tertentu dalam perataan kiri (Align Left). 

Jika kita memasukkan data tanggal maka secara otomatis Microsoft Office Excel 2003 
akan memformat data tanggal dengan jenis dan ukuran huruf (Font) tertentu dalam format 
tanggal tertentu pula. Pada saat kita mengetik ”08/17/45” maka yang akan tampil adalah ”17- 
Aug-45” yang berarti ’’tanggal 17 Agustus 1945”. 

Jika kita memasukkan data bilangan maka secara otomatis Microsoft Office Excel 2003 
akan memformat data bilangan dengan perataan kanan (Align Right) dalam format bilangan 
tertentu pula. Pada saat kita mengetik ”3/8” maka yang akan tampil adalah ”0,375” yang berarti 
”3 dibagi 8 sama dengan 0,375”. 

Pengelolaan data-data kuantitatif akan lebih mudah dikerjakan dengan pengolah angka 
karena di dalamnya tersedia berbagai fungsi, baik fungsi matematika, fungsi finansial, fungsi 
statistik, maupun fungsi logika. 


Sekolah kamu mepelajari program pengolah angka, apakah kamu masih merasa bingung 
tentang bagaimana cara mengolah data kuantitatif? Adakah dari pembahasan materi bab 2 ini 
yang belum kamu pahami? Atau sudahkah kamu menguasai materi bab 2 ini dengan baik? 

Untuk mengukur penguasaanmu terhadap materi-materi yang disajikan, kerjakanlah 
latihan-latihan soal berikut. Jika kamu sudah dapat mengerjakan 80% atau lebih dari soal-soal 
latihan berikut dengan benar, kamu sudah dapat dikatakan menguasai materi pada bab 1 ini. 
Akan tetapi, jika kamu belum mampu mencapai 80% penguasaan materi tersebut maka kamu 
harus mempelajari kembali materi tersebut, baik dengan bertanya kepada guru di sekolah, 
maupun dengan minta bantuan teman, saudara, atau orang tua di rumah. 


Program Pengolah Angka... 


179 


















I. Berilah tanda check list (S) pada kolom pemyataan benar atau salah di bawah ini! 


No. 

Pernyataan 

Benar 

Salah 

1 . 

Microsoft Excel 2003 adalah perangkat lunak yang digunakan untuk 




mengolah data kuantitatif. 



2. 

Microsoft Excel 2003 tidak memuat menu paragraph. 



3. 

Formula Bar digunakan untuk menampilkan data atau rumus yang dibuat. 



4. 

Membuat lembar kerja baru dapat dilakukan melalui menu Insert. 



5. 

Mengatur border sel pada Ms. Excel 2003 dapat menggunakan toolbar 




Tables and Borders. 



6. 

Pembesaran hasil cetakan dapat diatur pada kotak isian Zoom. 



7. 

Menghapus kembali area lembar kerja yang akan dicetak dapat dilakukan 




dengan menekan tombol Delete pada keyboard. 



8. 

AVERAGE termasuk kategori formula Math and Trig. 



9. 

Ikon Insert Table pada Ms. Word digunakan untuk memasukkan tabel 




Ms. Excel. 



10. 

Pada Ms. Excel 2003 terdapat ikon yang digunakan untuk 




memasukkan tabel Ms. Excel 2003 ke dalam halaman dokumen Ms. 




Word. 




II. Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang 
paling tepat! 

1. Microsoft Office Excel 2003 lebih cocok untuk mengolah data.... 

a. jual beli barang d. majalah 

b. artikel e. kartu nama 

c. brosur 

2. Lembar kerja yang pernah dibuat dapat dibuka dengan cara menekan tombol.... 

a. Crtl+P d. Ctrl+C 

b. Ctrl+O e. Ctrl+V 

c. Ctrl+S 

3. Mengunci sel dapat dilakukan melalui kotak dialog Format Cells pada tab .... 


a. 

Lock 

b. 

Key 

c. 

Protection 

d. 

Security 

e. 

Options 

180 



Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 










































4. Microsoft Office Excel 2003 sangat akurat dan cepat dalam pengolahan rumus. Hal ini karena 
Microsoft Office Excel 2003 memiliki fasilitas .... 

a. Formula Bar d. Paste Special 

b. Menu Bar e. Paste Functoin 

c. Paste 

5. Area lembar kerja yang akan dicetak dapat ditentukan dengan menggunakan fasilitas .... 

a. Print d. Print Area 

b. Print Screen e. Page Setup 

c. Print Preview 

6 . Salinan data sel dalam hal formatnya saja dapat kita batasi dengan menggunakan .... 

a. Paste d. Paste Format 

b. Paste Function e. Paste Cells 

c. Paste Special 

7. Jika Insert Rows pada Ms. Word 2003 berada pada menu Table maka pada Ms. Office Excel 
2003 berada pada menu .... 

a. Insert d. View 

b. Format e. Edit 

c. Table 

8 . Data dalam sebuah kolom dapat disaring dengan menggunakan fasilitas .... 

a. Validation d. Filter 

b. Subtotal e. Form 

c. Sort 

9. Fasilitas Ms. Office Excel 2003 yang f/ofa/cterdapat pada Ms. Word 2003 adalah .... 

a. Validation d. Paste Special 

b. AutoFormat e. Hyperlink 

c. Protection 

10. Nama mata uang dapat diformat dengan menggunakan fasilitas .... 

a. Percent Style d. Dollar Style 

b. Comma Style e. Font Style 

c. Currency Style 

11 . Berikut ini yang tidak termasuk tab pada kotak dialog Format Cells adalah .... 

a. Number d. Alignment 

b. Protection e. Merge Cells 

c. Pattern 

12. Kotak dialog Conditional Formatting dibuka melalui menu .... 

a. Insert d. View 

b. Format e. Tools 

c. Edit 

13. Ikon di samping digunakan untuk .... 

a. memperbesar lebar kolom 

b. menggabungkan sel „ 

c. meratakan teks 

d. mengubah huruf besar menjadi huruf kecil 

e. menyamakan ukuran dua buah kolom yang berdekatan 


Program Pengolah Angka... 


181 




























III. 

1. 

2 . 

3. 


4. 

5. 


.0 


Ikon di samping digunakan untuk .... 

a. mengatur indentasi 

b. mengatur banyak angka desimal 

c. menambah banyak angka desimal 

d. mengurangi banyak angka desimal 

e. memberi tanda titik pada bilangan angka 

Berikut ini yang tidak termasuk submenu Insert Microsoft Office Excel 2003 adalah .... 

a. Page Number d. Columns 

b. Cells e. Worksheet 

c. Rows 

Berikut ini yang f/ofa/c termasuk pilihan batasan salinan Paste Special adalah .... 


d. Validations 

e. Row Height 


d. Print Preview 

e. Format Cells 


a. All 

b. Formulas 

c. Formats 

Tab Margin terdapat pada kotak dialog .... 

a. Page Setup 

b. Print 

c. Print Area 

Jika fasilitas Header and Footer pada Ms. Word 2003 terdapat pada menu View, pada Ms. 
Office Excel 2003 terdapat pada .... 

a. menu View d. kotak dialog Page Setup 

b. menu Insert e. kotak dialog Print Preview 

c. kotak dialog Print 

Memperbesar hasil cetakan pada kertas dapat diatur pada kotak dialog Page Setup, yaitu 
pada kotak pilihan.... 

a. Adjust To... d. Width By 

b. Print Quality e. Paper Size 

c. Zoom 

Berikut ini yang tidak termasuk kategori Logika pada kotak dialog Paste Functions adalah .... 

a. False d. If 

b. True e. No 

c. And 


Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 

Sebutkan tiga buah perbedaan referensi sel relatif dan referensi sel absolut! 
Tuliskan dengan singkat cara membuat rumus dalam sebuah range! 

Tuliskan lima buah fungsi yang tergolong dalam fungsi berikut! 

a. Text 

b. Math and Trig 

c. Lookup and Reference 

d. Date and Time 

Sebutkan lima unsur gambar grafik beserta fungsinya masing-masing! 

Tuliskan dengan singkat cara membuat gambar grafik! 


182 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 



















BAB 3 


Membuat Homepage 
Sederhana dan Interaktif 


Kata Kunci 




• Cascrading 

• Form 

• HTML 

• Upload 

Style Sheet 

• Frame 

• Hyperlink 

• Web Database 

• Desain gratis 

• Frontpage 

• Item 

Interaktif 

• Domain 

• Homepage 






Sudahkah kamu mengetahui cara membuat homepage sederhana dan interaktif? Apakah kamu 
telah mengetahui perangkat lunak apa saja untuk membuat sebuah homepage? Sudah dapatkah 
kamu untuk melihat dan memodifikasi HTML sebuah website dalam jaringan internet? 

Jika kamu sudah mengetahuinya, coba dipahami lebih dalam lagi pada pembahasan berikut 
ini. Pada akhir pembahasan ini, kamu diharapkan mampu: 

1. Menyebutkan janis-jenis perangkat lunak. 

2 . Menyebutkan komponen-komponen pada tampilan jendela Frontpage. 

3. Menyebutkan elemen-elemen dalam Dokumen HTML. 

4. Mengedit teks HTML menggunakan Microsoft Word. 

5. Menyebutkan bentuk Form beserta kegunaannya. 

6 . Melihat dan memodifikasi HTML sebuah website dalam jaringan internet. 

7. Menjelaskan cara memanipulasi frames. 

8 . Menjelaskan cara melakukan download dan upload. 























Sebagaimana kamu ketahui bahwa homepage adalah halaman depan sebuah website yang 
memuat informasi penting. Homepage dapat diibaratkan sebagai halaman daftar isi dari sebuah 
buku. Pada dasarnya, membuat homepage tidak jauh berbeda dengan membuat sebuah dokumen 
pada MS.Word dengan fasilitas Hyperlink-nya. Dengan fasilitas ini kita dapat melihat lompatan- 
lompatan antarhalaman yang sangat cepat dan menarik. Demikian pula pada sebuah homepage 
dengan fasilitas Hypertext atau Hypertext Mark-Up Language (HTML) maka lompatan-lompatan 
antarhalaman atau website tidak terjadi ruang lingkup server yang sama. Akan tetapi, dapat terjadi 
pada server yang letaknya saling berjauhan di seluruh penjuru dunia 

Lalu perangkat lunak apa saja yang digunakan dalam membuat homepage beseta 
komponennya dan cara mengkaitkan komponen tersebut dengan sebuah referensi? Pada bagian 
inilah kamu akan mengetahui cara membuat homepage sederhana hingga home interaktif yang 
menarik. Sering kali sebuah homepage disamakan dengan istilah web. 

A. Menentukan Perangkat Lunak yang Diperlukan untuk Membuat 
v Homepage 


Perangkat lunak yang diperlukan untuk membuat homepage , antara lain Microsoft Word, 
Microsoft Frontpage, Bahasa Pemrograman Java, Dreamweaaver, dan Iain-lain. Adapun untuk 
mendukung desain gratis agar sebuah homepage tampil lebih menarik, kamu dapat menggunakan 
perangkat lunak, seperti Corel Draw, Photoshop, Freehand, dan sebagainya. 

Untuk membuat homepage pada Microsoft Word sama artinya dengan membuat sebuah 
dokumen dengan berbagai komponennya (seperti hyperlink dan Iain-lain) kemudian menyimpannya 
dalam format tipe file Web Page (melalui Save As Web Page pada menu File). 

Mengingat FrontPage masih banyak digunakan dan secara otomatis sudah ter -install dalam 
Microsoft Office maka pada buku ini akan dipelajari secara lengkap mulai dari homepage sederhana 
hingga homepage interaktif yang mengandung database. FrontPage ini tidak jauh berbeda dengan 
perangkat lunak sejenis lainnya. Oleh sebab itu, buku ini dapat digunakan sebagai acuan belajar 
perangkat lunak sejenis lainnya. 


1. Mengaktifkan FrontPage 

Untuk mengaktifkan FrontPage dapat dilakukan melalui Start - Program - Microsoft FrontPage. 



'In- ii«L# 


jj 


^ 0* 

-f L r s3 fefW 
■SN/Pi ■ 



■ t #! 1 

Tnfc 

rvfrA tw-T* 

- 1 

* v . L ■ -r 

l“M ■■■>= 

h [5 ^ 


>: r.-P+gp 


1 , , *l|**l III ifljli^l i F 

I j, 

I qWT- 
’ji‘ v tp <( Ijoin: 

C J 


I* 

1 

P* 

I 


Gambar 3.1 Cara membuka FrontPage 


184 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 



























2. Tampilan Frontpage Beserta Komponennya 

Baris Judul Baris Menu Baris Tombol ukuran 

Toolbar 



Gambar 3.2 Tampilan Frontpage 

Elemen dasar kotak jendela Frontpage yang perlu kamu ketahui adalah sebagai berikut. 

a. Baris judul (Title Bar), yaitu baris yang menampilkan nama file atau dokumen FrontPage yang 
sedang aktif. 

b. Tombol Ukuran (Sizing Button) yang digunakan untuk mengatur ukuran kotak jendela (Maxi¬ 
mize, Minimize, Close). 

c. Baris Menu (Menu Bar), yaitu baris yang berisi perintah-perintah dalam mengelola dokumen 
FrontPage (File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Table, Frames, Window, Help). 

d. Toolbars yang berisi ikon-ikon perintah dalam mengelola dokumen FrontPage. 

e. Baris Tampilan (Views Bar) yang berisi ikon-ikon untuk memudahkan perpindahan 
antarkotak jendela (Page, Folders, Report, Navigation, Hyperlinks, Taks). 

f. Daftar Folder (Folder List) yang berisi folder atau file yang terkait dengan file dokumen 
FrontPage yang sedang aktif. 

g. Taks Pane yang digunakan untuk mempermudah dalam mengedit dokumen HTML 

h. FrontPage Editor yang digunakan sebagai halaman untuk membuat dan mengedit dokumen 
HTML 

Elemen-elemen tersebut dapat ditampilkan atau disembunyikan melalui menu View. 


B. Membuka Source HTML Sebuah Homepage 


Source sebuah homepage berisi bahasa atau kode-kode HTML sebuah homepage. Untuk 
membuka source HTML sebuah homepage dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 


Membuat Homepage Sederhana dan Interaktif 


185 








































1. Ketik alamat homepage (URL) yang diinginkan pada Address Bar lalu tekan Enter (atau 
tombol Go) hingga muncul homepage yang diinginkan. 

2. Klik Source pada menu View maka source akan muncul pada kotak jendela Notepad. 



Gambar 3.3 Tampilan Source HTML sebuah Homepage 

Untuk melihat Source sebuah homepage dapat pula dilakukan melalui sheet HTML pada 
Frontpage Editor. 

C> Elemen-Elemen dalam Dokumen HTML 


Elemen-elemen dokumen HTML termuat dalam menu Insert. Elemen-elemen yang perlu kamu 
ketahui adalah sebagai berikut. 


Tabel 3.1 Elemen-Elemen Dokumen HTML 


No. 

Elemen HTML 

Keterangan 

1. 

Horizontal Line 

Garis horizontal pada dokumen Frontpage 

2. 

Date and Time 

Tanggal dan waktu saat ini pada dokumen FrontPage. 

3. 

Navigation Bar 

Sekumpulan tombol atau teks yang dikaitkan (hyperlink) 
dengan dokumen page atau referensi lainnya dalam struktur 
web. 

4. 

Page Banner 

Bagian dari halaman web yang memuat elemen grafik dan 
teks. 

5. 

Office Pivot Table 

Tabel ringkasan atau rekapiluasi interaktif. 

6. 

Office Chart 

Grafik yang berhubungan dengan data tabel MS.Excel. 

7. 

Banner add Manager 

Banner rotasi yang menampilkan gambar, ukuran, efek 
transisi secara bergantian. 


186 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 































No. 

Elemen HTML 

Keterangan 

8. 

Hit Counter 

Penghitung banyak kunjungan sebuah website. 

9. 

Hover Button 

Tombol kreatif yang dikaitkan dengan efek suara, gambar, 
dan lainnya. 

10. 

Marque 

Pesan text berjalan secara horizontal. 

11. 

Confirmation Field 

Komponen yang diganti dengan Field sebuah form dari 
halaman konfirmasi. 

12. 

Include Page 

Komponen yang diganti dengan isi atau halaman lain sebuah 
web. 

13. 

Scheduled Picture 

Gambar yang ditampilkan pada interval waktu tertentu. 

14. 

Scheduled Include Page 

Halaman yang ditampilkan pada interval waktu tertentu. 

15. 

Substitution 

Variabel pada halaman web seperti nama kepemilikan 
halaman. 

16. 

Search Form 

Form yang digunakan untuk mencari teks atau halaman 
dengan kriteria tertentu dari web yang sedang aktif. 

17. 

Table of Conten 

Table yang berisi komponen yang mengandung hypertext. 

18. 

One Line Text Box 

Sebuah baris fexfdari user seperti pesan, saran, dan lainnya. 

19. 

Scrolling Text Box 

Beberapa baris text dari userseperti pesan, saran, dan lainnya. 

20. 

Check Box 

Kotak pilihan dari sebuah daftar pilihan. 

21. 

Radio Button 

Tombol satu pilihan dari pilhan yang tersedia. 

22. 

Drop Down Menu 

Daftar item yang dapat dipilih dan diklik. 

23. 

Push Button 

Tombol yang digunakan untuk menjalankan sebuah perintah. 

24. 

Label 

Label pada sebuah halaman web. 


D. Mengedit Text HTML Menggunakan Microsoft Word 


Apabila kamu membuat homepage melalui Microsoft Word maka kamu dapat mengedit text 
HTML melalui Microsoft Word dengan langkah sebagai berikut: 


Membuat Homepage Sederhana dan Interaktif 


187 






















1. Buka homepage yang diinginkan melalui penulisan URL pada Address Bar. 





pp «Nii fin ... “ni-M- md. r_r. - | tfl^« ■wsrfta 

mti L ru, .■ j tosbrfn upi Ui lbr» prtn 4prbfM 
My i. |.r.4i m )m urt >■>■. -■ A\***mm ■* &i 

Mi. IuA^h Mm torn! -J J 

EMWbi ieUaAAM pkuUi I^Erbw dr-AAii U 

pOlJ MU !rlA Uc^ =. -i 1 -^-iiTi Zl L* ir fsM Lsffalri uUjt 

ttct- Ufiva tk bdtfintf Ad taiJCJI jfii mnnlrifaJ 4fa*i *?■» t 
tusA*i i-'A-'iiri ’ ItailftlJ eivL.' ■ ,.-.np'Lri tali tm hi>4ti-fi tafifed 
I IokHm' haul 

OT ’ "" ~ iwiv 



Gambar 3.4 Dokumen sebelum dan sesudah editing 


2. Klik ikon Edit pada toolbar (atau Edit with Microsoft Word pada menu File) hingga muncul 
kotak jendela Microsoft Word dengan baris judul dokumen yang diinginkan. 

3. Edit (hapus, salin, atau pindahkan) text yang diinginkan lalu simpan dengan mengklik Save 
pada menu File. 


E. Manipulasi Text 


1. Manipulasi Text dengan HTML 

Untukmemanipulasi fexfdapatdilakukan melalui tag-tag (kode) HTML. Manipulasi fexfmeliputi 
mengedit text beserta Font, Font Size, Font Style, Font Color, dan Effect Perhatikan HTML berikut! 

<Yhead> 

<body> 

<pxb><font face="Times Mew Roman" size* 1 ^ 11 
color - 11 #0000 FF">MftJU 3 ERSAMA GREAT IF 
COMPUTER</ f ontx/bx/p> 

cpxlXfont face-"Comic Sans MS" size^ -11 3">Sela.mat Da tang 
Kepada Para Feserta</font></i></p> 

<p>PEIATXHAM HOMEPAGE DE£lGN</p> 

<p>di</p> 

<p>Kampus Puuat Pelatiban<b> Creatif Computer </b>Jakarta</p> 
</body> 

</btml> 


188 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 















































Yang berarti pada halaman dokumen tertulis pada paragraf: 

1. Yang bertuliskan: MAJU BERSAMA CREATIF COMPUTER, ditulis dengan format: 

• Bold atau tebal yang ditandai dengan adanya tag : <b>.</b> 

• Jenis huruf Times New Roman dengan adanya tag : font face = ’’Times New Roman” 

• Ukuran huruf 4 (atau 14 pt) dengan adanya tag : size = ”4” 

• Warna huruf biru dengan adanya tag : color = ”#0000FF” 

2. Yang bertuliskan: Selamat Datang Kepada Para Peserta, ditulis dengan format: 

• Italic atau miring yang ditandai dengan adanya tag : <i>.</i> 

• Jenis huruf Times New Roman dengan adanya tag : font face = "Comic San MS" 

• Ukuran huruf 3 (atau 12 pt) dengan adanya tag : size = "3" 

• Warna huruf normal hitam dengan tidak adanya tag : color 

3. Yang bertuliskan : PELATIHAN HOMEPAGE DESIGN, ditulis dengan format: 

• Normal (Reguler) yang ditandai dengan tidak adanya tag gaya huruf. 

Beberapa tag gaya huruf (Font Style): 


<i>.</i> yang berarti italic 

<b>.</b> yang berarti Bold 


• Jenis huruf Normal (Courier New) dengan tidak adanya tag : font face 

• Ukuran huruf normal dengan tidak adanya tag : size 

• Warna huruf normal hitam dengan tidak adanya tag : color 

4. Yang bertuliskan : di, ditulis dengan format: 

• Normal (Reguler) yang ditandai dengan tidak adanya tag gaya huruf. 

• Jenis huruf Normal (Courier New) dengan tidak adanya tag : font face 

• Ukuran huruf normal dengan tidak adanya tag : size 

• Warna huruf normal hitam dengan tidak adanya tag : color 

5. Yang bertuliskan: 

Kampus Pusat Pelatihan, ditulis dengan format: 

• Normal (Reguler) yang ditandai dengan tidak adanya tag gaya huruf. 

• Jenis huruf Normal (Courier New) dengan tidak adanya tag : font face 

• Ukuran huruf normal dengan tidak adanya tag : size 

• Warna huruf normal hitam dengan tidak adanya tag : color 
Creatif Computer ditulis dengan format: 

• Bold atau tebal yang ditandai dengan adanya tag : <b>.</b>. 

• Jenis huruf Normal (Courier New) dengan tidak adanya tag : font face 

• Ukuran huruf normal dengan tidak adanya tag : size 

• Warna huruf normal hitam dengan tidak adanya tag : color 

HTML di atas akan ditampilkan pada halaman Web sebagai berikut (hasilnya akan sama 
dengan memanipulasi tabel secara langsung pada halaman Web (Homepage). 


Membuat Homepage Sederhana dan Interaktif 


189 

























Gambar 3.5 Tampilan hasil manipulasi teks HTML pada halaman Web 


2. Manipulasi Text Secara Langsung pada Halaman Web (Homepage) 

Manipulasi text secara langsung pada halaman web (homepage) serta pengaturan formatnya 
sama halnya dengan manipulasi text serta pengaturan formatnya pada halaman dokumen MS.Word. 
Untuk memanipulasi text pada halaman normal dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. 

a. Tentukan pointer sisipan tempat text akan ditulis. 

b. Ketiklah text yang diinginkan seperti gambar di bawah ini. 

c. Formatlah melalui Font pada menu Format. 

d. Text sudah tertulis dengan format yang diinginkan. 

e. Simpanlah dengan nama file Belajar Homepage 1 melalui Save As pada menu File. 



Gambar 3.6 Tampilan hasil manipulasi teks pada halaman Web 


190 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 














































F. Manipulasi Gambar 


1. Manipulasi Gambar dengan HTML 

Untuk memanipulasi gambar dapat dilakukan melalui tag-tag (kode) HTML 


till { 1 PEG1332 .qj 

it ' ) 




Yang berarti gambar diambil dari alamat URL : ’’PE01832_.gif” (gambar komputer) 

HTML di atas akan ditampilkan pada halaman web sebagai berikut. Hasilnya akan sama 
dengan memanipulasi gambar secara langsung pada halaman web (homepage): 



Gambar 3.7 Tampilan hasil manipulasi gambar dengan HTML 

2. Manipulasi Gambar Secara Langsung pada Halaman Web (Homepage) 

Manipulasi gambar serta pengaturan propertiesnya pada halaman web (homepage) sama halnya 
dengan manipulasi gambar serta pengaturan propertiesnya pada halaman dokumen MS.Word. Untuk 
memanipulasi text pada halaman normal dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 

a. Bukalah file yang diinginkan. Misalnya, File Belajar Homepage 1. 

b. Tentukan pointer sisipan tempat gambar akan disisipkan. 

c. Klik Insert - Picture - ClipArt (atau From File atau Video). 

d. Pilih dan masukkan gambar yang diinginkan. 

e. Aturlah format gambar agar lebih menarik. 

G. Manipulasi Daftar Item 

1. Manipulasi Daftar Item 

Untuk memanipulasi daftar item dapat dilakukan melalui tag-tag (kode) HTML berikut. 

H-a rdtaa c-e 7 

! t yf i 1 -' H squfl re* > 

< 1 i >*l Kciid i 3 i > 

<11 /1 i > 

iflin-iiin-c/lis- 
i-H-a ce i p> 

<1 i i ndnxz KWl i > 

<11 a-UQr C£Fi Llfi 
<iisiwi,creso£t Qt 

<,/p> 


Membuat Homepage Sederhana dan Interaktif 


191 
































Yang berarti daftar item yang digunakan untuk hardware adalah ul dan li dengan tipe bullet Square 
«ul type=”square”> 

<li>Harddisk</li> 

<li>Modem</li> 

<li>dan lain-lain</li> 

Sedangkan daftar item yang digunakan untuk software adalah ol, yaitu daftar item bernomor <ol> 
<li>Windows XP</li> 

<li>Norton Utility</li> 

<li>Microsoft Office</li> 

<li>dan lain-lain</li> 

HTML di atas akan ditampilkan pada halaman web sebagai berikut hasilnya akan sama dengan 
memanipulasi daftar item secara langsung pada halaman web (homepagej: 



2. Manipulasi Daftar Item Secara Langsung pada Halaman Web (Homepage) 

Manipulasi daftar item serta pengaturan propertiesnya pada halaman web (homepage) sama 
halnya dengan manipulasi gambar serta pengaturan propertiesnya pada halaman dokumen MS.Word, 
dengan langkah sebagai berikut: 

a. Buatlah file dengan nama file Belajar Homepage 2 (seperti pada gambar di atas). 

b. Tentukan pointer sisipan tempat gambar akan disisipkan. 

c. Klik Bullets and Numbering pada menu Format. 

d. Ketikan text yang diinginkan. Misalnya, seperti gambar di atas. 

e. Aturlah format dan posisi text agar lebih menarik. 


192 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 




























H. Manipulasi Form 


1. Manipulasi Form dengan HTML 

Form adalah fasilitas yang digunakan untuk formulir isian pada halaman web (homepage). 
Bentuk-bentuk form yang tersedia antara lain seperti berikut. 


Tabel 3.2 Bentuk-Bentuk Form 


One Line text Box 

Sebuah baris fexfdari user seperti pesan, saran, dan lainnya. 

Scrolling Text Box 

Beberapa baris text dari user seperti pesan, saran, dan lainnya. 

Check Box 

Kotak pilihan dari sebuah daftar pilihan. 

Radio Button 

Tombol satu pilihan dari pilhan yang tersedia. 

Drop Down Menu 

Daftar item yang dapat dipilih dan diklik. 

Push Button 

Tombol yang digunakan untuk menjalankan sebuah perintah. 

Label 

Label pada sebuah halaman web. 



One Line Text Box Scrolling Text Box 


Check Box 




Drop Down Menu 


Radio Button 



Push Button 


Gambar 3.9 Bentuk-bentuk Form 


Perhatikan HTML berikut: 

Untuk memanipulasi fexf’’Hubungi kami...” dan ’’Komentar apa ...” dapat dilakukan melalui tag-tag 
(kode) HTML berikut. 


<p>Hubungi Kami apabila ada kornpla in, masalatu saran dan 
lainnya J tnbsp;</p> 

<p style-"1ine-heighc; 1 00% ,l ><strong>Kcnnentar apa yang anda 
iflQinKan?</str&nq></p> 


Membuat Homepage Sederhana dan Interaktif 


193 

































Untuk memanipulasi Radio Button dapat dilakukan melalui tag-tag (kode) HTML berikut. 


<dl> 

<dd> 

<p style="line-height: I00% ip ><input type- ,p radio M 
naHie="Mes3ageType ,p value- n Coroplaint n >Koinpla in <input type= Pl radio" 
n ame= n Me$$ a^T yp$ 11 value-- " Problem” >Masalah 

< input t.ype= " radio” checked name ■" Message Type 1 " 
value-' 1 Suggest ion" >Saran£nbsp; 

<input type™"radio 14 narns^ttfessageType 11 
value =,i Praise 11 >Ucapan terima kasih</dd> 

</dl> 


Untuk manipulasi fexf ’’Bagian apa saja ...” dapat dilakukan melalui tag-tag (kode) HTML berikut. 


<p stylefc^Iine-height: 10Q% pp xstrong>Bagian apa 5&}a yang akan 
anda 

ksmenta r k an ?< / s t r ong ></p> 


Untuk manipulasi Drop Down Menu dapat dilakukan melalui tag-tag (kode) HTML berikut. 


<dl> 

<dd> 

<p style-"line-height; I 00 %"><select name- ,r $ubject" 

<option selected>Web Site</option> 

<option>Companyc/opti on> 

<option>Products</option> 

<option> 5 tore</option> 

<optiO n>Emp1oyee </opt1o n > 

<option>(Other)</option> 

</dl> 


Untuk manipulasi text ’’Tulislah komentar anda ...” dapat dilakukan melalui tag-tag (kode) HTML 
berikut. 


<p sty]e =1l line-he: : 3 00 1, ><3trong>Tullslali komentar anda pada 

kotak isian 

berikut E </stranQ></T5> 


194 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 






























Untuk manipulasi Label dan Online textbox dapat dilakukan melalui tag-tag (kode) HTML berikut. 


</select> Lainnya <input tYpe= M text" size= H 2 , &" 
maxlength= Pl 2 5 £ " name="SubjectQther M ></dd> 

</dl> 


Untuk manipulasi Label dan Scrolling textbox 2 baris dapat dilakukan melalui tag-tag (kode) HTML 
berikut. 


<dl> 

<dd> 

st y le= "line -heigh t: 1Q 0 %">< text area name= pr Comme n t s " r o w s=" 2 " 
cols= ,r 4 2 "></teKta rea>c/dd> 

</dl> 


Untuk manipulasi text ’’Tulislah alamat...” dapat dilakukan melalui tag-tag (kode) HTML berikut. 


<p style="line“beight; IQQ$"><strong>Tulis alamat anda untufc Kami 
hubungi 

kemb a 1 1 < / s t xon g Xfp > 


Untuk manipulasi Label dan Online textbox dapat dilakukan melalui tag-tag (kode) HTML berikut. 


<td> 

<p style*"line-height: 100% N >Nama 
<td> 

<p s tyle = "liiie-beigbt i lQ0%*><input type= pl text 1 ’ 
size-"35" maxlength*"256" name= 11 username"> 

</tr> 

ctr> 

<td> 

cp style- 1 " l ine-height i 1001'^E-mail 
<td> 

<p style-"line-height: lOO* w Xinput type="text" 
si Z e= ,r 35 ,r jnaxlength="256" naI^e= rl Use^Email ,, > 

</tr> 

<tx> 

<td> 

<p style^'llne-beight; lQQV'>Telp 
ctd> 


Membuat Homepage Sederhana dan Interaktif 


195 






























Untuk manipulasi Checkbox dapat dilakukan melalui tag-tag (kode) HTML berikut. 


<dl> 

<dd> 

<p style^ 1 line'-height: 100%*><input type= 11 checkbox' 1 
name "ContaGtRequested" va lue Con tac t Requested 11 > 

Hubungi kami segera untuk respon komentar ini</dd> 
</dl> 


Untuk manipulasi Push Button dapat dilakukan melalui tag-tag (kode) HTML berikut. 


<p style="line~heighi:; IQOVxinput type="submit" value="Sufciinit 
Canuncnts"> <input tyE>e= n i , #fiet’' valuc="Clear Forra”></p> 


HTML di atas akan ditampilkan pada halaman web sebagai berikut (hasilnya akan sama dengan 
memanipulasi Form secara langsung pada halaman web): 

L'En3j±An r.i 1* b_mvD at lJ.i *ia >. mf ljai Tde.in L.vj LtBnnro 

1-. irrai Wtklmt .I[1JI j-.m^ jniin ei-,^| ilL ^ji 1 !' 1 

■* L lEI.--‘XDj * ‘t.f i- al Fin M iz JZ| F 1 J. | JflJ3L |»n U3LJ ll ulixll 

riipu upj ■EdJJ y«lt iLdD AJldi L IlHIMil dJ L JIIV 

Jj LnUTdlYJ 1 

T ulivl.hla li nJilH-lil.iF .IlLilra Jf.lilif Lnidill m.iki Ini'jkk IIF 


TuSii At uiiJit uiktuk kujku Lulfuiidi VvikiLidi 

P 

fe-rvprf 

| 

r - HuVnnn Jucno ; .ti j isiluJt iKip^ni t. vnirlitn d= 
L-ii.-^rmlCaiTfMfci#! _j ■ !■!&»'Fnwr | 



Gambar 3.10 Tampilan HTML pada halaman web 


2. Manipulasi Form Secara Langsung pada Halaman Web (Homepage) 

Untuk menyisipkan form pada pada halaman web dapat dilakukan dengan langkah: 

a. Bukalah file yang diinginkan atau buatlah yang baru dengan nama file Belajar Homepage 3. 

b. Tentukan pointer sisipan tempat Form yang akan disisipkan. 


196 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 



































c. Klik menu Insert - Form. 

d. Klik beberapa bentuk form yang tersedia maka akan tampil bentuk form pada halaman web 
(homepage). Seperti pada gambar di atas. 

e. Aturlah format dan posisi teks agar lebih menarik. 

I. Manipulasi Frame 


Untuk memanipulasi frame dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. 
1. Klik menu File - New ■ Page hingga muncul kotak dialog New. 



Gambar 3.11 Jendela New Page 


2. Klik tab Frames Pages dan pilih bentuk frame lalu klik OK muncul kotak jendela seperti berikut. 



Gambar 3.12 Jendela New Frame 


Membuat Homepage Sederhana dan Interaktif 


197 

















































3. Pada setiap frame, klik Set Initial Page (apabila ingin membuka /menggunakan referensi yang 
sudah ada) atau New Page (apabila ingin membuat referensi/halaman baru). 

4. Jika kamu mengklik Set Initial Page, tentukan homepage pada kotak dialog Create Hyperlink 
(atau buatlah halaman baru jika kamu mengklik New Page). 

5. Kamu dapat melihat hasil manipulasi frame melalui halaman Preview. 



il 


PI RAVl JAVfi 

■ PiArttvjn 
iPi'ompJjjeu 

--3 

P£lATWAHKOHPUt£R 

RAVI CREATIF WEB DES4&N CENTRE - i 

±J 


RAVI 1 

m HLj^ifcvar+i 

SuptAsys* 

ELECTRICOM J 

KofTTHltHf 

Ml-Lh yii3|] Pditibuljaf! jjarlaj dtan 

Bcoran FJurdwiire.sulhvart dan 
aawdjl kompiiter 

(V NiRwifciiio 

JS-ffTFinT 

M H* It* zl 

. ■ ■ "t.,. • ^ 


Gambar 3.13 Tampilan New - Page - 1. htm di Preview 


<frameset cq 1s- n 150 1 * 11 > 

ctramo name-"left" scrolling 1 "no* 1 norerice target "rtop" 
src =lt ^ew page 3,htm M > 

<frameset rdws^ M 20* f * 

<frame name= M rt 0 p M target- M rbo llceti" src- ,f new_paqe_2 
<frame name="rbottoni 1 ' 

s:c=" Z lie : // /C: /My^20Oocuments/My-'i201nlebs/Belajar ! .2Qiiomepage'. 201 -htm" > 

</f 

<rio frames > 

<body> 


J. Manipulasi Tabel 


1. Manipulasi Tabel dengan HTML 

Untuk memanipulasi tabel dapat dilakukan melalui tag-tag (kode) HTML berikut. 


staple Jw>rdei-“l - width-” ] tlU * 

> 

CLd Em l / td- 

^ta width-"72 

</tr> 

<t r> 

’ftd mi d tti«”>H a rdd i / td> 

--id vldth-"72*">$ 75 + 0Q«:/td* 

< l ij « s e .1 tii H ? 3 ’ " /1 'J > 

</tr> 


198 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 















































HTML di atas akan ditampilkan pada dokumen homepage sebagai berikut (hasilnya akan sama 
dengan memanipulasi table secara langsung pada halaman web (homepagej: 




i 

Nama Bararj. Hi*£j 

t'H 

Haiiiik i 75.00 


S 30:00 

-J 


Hdibj) i ,HT!4 



0.3 Gw *'* 0 '" 5 * 8 ® 


Gambar 3.14 Tampilan hasil manipulasi label 

2. Manipulasi Tabel Secara Langsung pada Halaman Web (Homepage) 

Untuk menyisipkan table pada pada halaman web (homepage) dapat dilakukan dengan langkah: 

1. Bukalah file yang diinginkan. 

2. Tentukan pointer sisipan tempat tabel yang akan disisipkan. 

3. Klik menu Table - Insert ■ Table. 

4. Tentukan banyaknya baris dan kolom Table. 

5. Aturlah format dan posisi text agar lebih menarik. 

K. Membuat Layout Homepage yang Diinginkan 


Agar lebih menarik, sebuah homepage harus di disain dengan format layout yang menarik. 
Untuk menghasilkan homepage yang menarik perlu diperhatikan: 

1. Unsur-unsur yang termuat beserta komposisinya. 

2. Simpel hingga tidak terkesan penuh. 

3. Fokus objek yang menjadi pusat pesan yang akan disampaikan. 

4. Kenyamanan mata saat seorang mengunjungi homepage. 

Untuk itulah sebaiknya langkah dalam membuat homepage yang diinginkan adalah sebagai berikut: 

1. Membuat layout desain homepage dengan menggunakan software gratis. 

2. Aturlah komposisi warna, bentuk dan ukuran objek yang termuat pada homepage. 

3. Memilih animasi agar lebih menarik. 

4. Membuat HTML atau langsung pada lembar halaman normal. 

5. Menggunakan fasilitas hyperlink. 



Buatlah homepage yang menarik tentang melalui FrontPage dengan tema salah satu dari 
tema berikut: 

a. Ilmu Pengetahun 

b. Penawaran barang 

c. Seni dan Kebudayaan 


Membuat Homepage Sederhana dan Interaktif 


199 














































Menerapkan Hyperlink 


Sebagaimana diketahui bahwa hyperlink adalah mengkaitkan sebuah fexf atau objek pada sebuah 
file atau referensi lainnya. Biasanya fasilitas ini digunakan untuk memberi penjelasaan atau file lanjutan 
dari sebuah homepage atau website. Untuk menggunakan Hyperlink dapat dilakukan dengan langkah 
sebagai berikut: 

1. Pastikan bahwa file atau referensi yang akan dikaitkan dengan fexf atau objek telah dibuat 
(Belajar Homepage 3.html) seperti gambar di bawah. 

2. Buka file tempat fexf atau objek yang akan dikaitkan (Belajar Homepage 4.html) seperti gambar di 
bawah. 

3. Sorot text atau objek yang akan dikaitkan (misalnya text Harddisk). 

4. Klik Hyperlink pada menu Insert hingga muncul kotak dialog Create Hyperlink. 



Gambar 3.15 Jendela Create Hyperlink 


5. Ketiklah alamat file yang akan dikaitkan pada kotak isian URL yang tersedia atau kamu dapat 
menggunakan fasilitas ikon-ikon yang tersedia untuk explorer alamat file yang diinginkan. 



Gambar 3.16 Toolbar URL 


200 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 

































































6. Klik OK sehingga text berwarna biru atau lainnya. 

7. Selesai. 

Sekarang kamu dapat mencobanya melalui halaman Preview. Arahkan dan klik text tersebut maka 
kamu akan melihat file Belajar Homepage 3 segera ditampilkan. 



-1 

Memgfy 

- ^ 

ktedem 



_ d 

' .. ... -,V j 

■i 



Gambar 3.1 7 Preview hasil Hyperlink 


Kegiatan Belajar 


1. Bukalah salah satu website yang menggunakan fasilitas hyperlink. Perhatikan text atau 
objek yang dikaitkan serta referensinya. 

2. Buatlah sebuah homepage dengan menggunakan hyperlink pada beberapa text dan 
objek. 


M. Menerapkan Cascading Style Sheet 


Untuk menerapkan Cascading Style Sheet dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 

1. Klik Menu File - New - Page hingga muncul kotak dialog New. 

2. Klik tab Style Sheet dan pilih salah satu Style Sheet yang tersedia lalu OK. 

3. Halaman dokumen baru siap dilengkapi text, objek, dan lainnya. 


N. MembuatAplikasi dalam Sistem yang Terintegrasi 


Membuat aplikasi dalam sistem yang terintegrasi berarti membuat sebuah homepage yang memuat 
banyak halaman yang saling berhubungan satu sama lainnya. Untuk membuat aplikasi dalam sistem 
yang terintegrasi dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas hyperlink, database, form dan komponen 
lainnya. 


Membuat Homepage Sederhana dan Interaktif 


201 
























































Hal yang harus kamu siapkan adalah desain halaman muka homepage (website) beserta 
halaman berikutnya yang memuat referensi/penjelasan. 

Jaringan Internet 

Langkah-langkah menghubungkan ke 

'^Internet 

I 1 kfllbtni ikon C-p * viiirrrllDT! 


Gambar 3.18 Halaman muka homepage 



uat 


Ikon DM? 


Connecti Setting TCP/IP 


aei#iah vt 
ring,an internet dt igd 
:ul HlUNm S^fc-pen.D 
dilakukan jpdfcila k>l d Irieh tain 
Dial-Up Connection Ikon I 


■-mf Clf> Jj,* Ctwn 

iW m£r ~ ~ 


■ -1 


* 


tfiyuflflkJn untuK daptfl ti fri K| 
Enfcnnasfr dalarci Jar^gan| 

Eur^TSng^i tv. tr^ah- m 
Fiitti-oai po^snil 


4s 




r 


I • k'l i,.# +| lift 


«*- . 


Mcmbuat shortcut ikon padii my 
connection puda dckslop 


' My c*nnB nLinn ' 

Qff tpn ' i~r ij_f li_iri 

. T T : tfUMi fiOq rtJKI \MLi nkflVlICi] 


r i ■ l.ty cennicn 

nnrw«rp Inf a ja * 

■ - ■ Crt4M 

i hX-r^ri^l > - 


Koneksi ke ISP 


■*% 



^e'fiah (nofiLiji Id r^y Lanetlion nuncur pads 

HaJi Uilii iv.m m&nghubiingfcMi topm^ir kit: 
r.^rnrf irrinblli q c ihy|ij kttai hgiuE mpr^t^/T^g^an kemp^ic) 

ViEP-jda iIpF 1 lehaga! si^SDtai yang *H n gunafcafY Deng, 
mm mt< i.*w**gftur rH i|*rhyjjunghyii h.Pimjwdir ^ *.i kf IrlP .*•» 1 *Dmpijlfu* l>i(| niidtiU \i* 

njiajit* dum-l i^m^i 




I uWlYjkrt 
Wthlflai fHJhK 

j* 

Al-,-sJi13i 1 Jh 

KE=az 



rt^miM.in^kiW'. K0*np*ft*F kilfl ffcfttfa K 


pod<t dakxLi 

i 


no 


202 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 























































ikun konot il 
fcUlJflll CepJi 1fi*ryold 

i V’M\ gansji Ikon Into 






9 -ilflii mtnlULipW 

Hoiwt fiuTftflfr taAnfU Iflhwfl k)i a hJdrtriT 


Jmpfll b4<jws fl*ng*n rhfrngaw 
']l]!finil fiuVliflfr il^rflirfpi 

cwK-. hLtfwrf iDsx&ntmQ 
m^nujlL^kan \»Jt3^figar> dtn 
-^I4*ry7 arlfJsi Pn^j^hn dtf;jlph =p 


U IPifllA tr 

Inteimii 

Mrjkd 


pnglMp 

makA 



\nm ^kei'MfOriyKii £y#na dadfa&aitfifcrfn 

dung on due kcm^uttr lyang itrdiapn^ 
pfrcro fejqgitn rarfiji lokijpflr / / 


IrtkiPur 


Mlftfc* a^art Kvkkflr koiirt^ d^flog Cwinfly/d lo 

pdAiMik Hit fclJtjjirai mviiPut nmpi 

Ifimu kUn' 1#l*^.-H-^#fTgg,'unXan puUfl^KHepon 


Gambar 3.19 Halaman pendukung page referensi dari website 


n 


O. Membuat Grafis Sesuai dengan Homepage yang Diinginkan 


Untuk membuat grafis sesuai dengan homepage yang diinginkan dapat kita gunakan software 
pendukung grafis, seperti Corel Draw, Photoshop, dan lainnya. Kamu juga dapat menggunakan koleksi- 
koleksi foto yang sesuai dengan homepage yang diinginkan. 



Membuat Homepage Sederhana dan Interaktif 


203 






















































E 



I 1 jk 


Vj 


Vi 




v 

h/ 


^ fcrfr.3i.al dhri kutt 

“eltkfr«fcik Faiilitw 



/T/y 


im 



t Om al 

bdnyak CfijBinaFl 
ararvg Den Jan E-rpfllf|IFll kftp d-apcf bffrk*rim Fitfat atdu 
berila kt litontfi pfjijijru din.o tgfipa hari*r mirmbeli 
sebuafo pwMrqlM dan fflemenlukan waktu 


bfrh 



F-mul daton interact 


mflka ddlfflfi infaklu bcbrrry: iBCrtlt *3 jq Will ata-j 
beri-tD a loir igdpptr libq efi tujtian ’sckfllipgn k&rnpyier 
tef Bfbu-1 turpi* in ont&r itfilayah nTgupgn nff^ara 


Da lam pcndidikan mako pnojrf-s -bmlojv imeng^j ar- 
dapaf 1 dliakukan nncJalL.i Hitirnsffl fcinMfl adanya E* 


Gambar 3.20 Hasil desain gratis homepage 


P. Menentukan Alamat Domain 


Untuk mengakses sebuah komputer dalam jaringan internet, setiap komputer diberikan alamat 
dengan nomor kode yang panjang dan unik. Kode inilah yang akan dihubungkan protokol dalam 
proses pencarian sebuah komputer oleh user. Namun, untuk mempermudah mengingat sebuah 
komputer kode alamat tersebut disimbolkan ke dalam sebuah domain. Misalnya, kita akan menuju 
komputer dengan domain www.zulfikaralir.com berarti kita sedang mengakses komputer dengan 
IP yang ada pada serverwww.zulfikaralir.com tersebut. Badan yang mengatur domain internasional 
adalah Network Information Center (Internic). Jadi, nama domain adalah nama yang diberikan Internic 
untuk mengidentifikasi nama server komputer dalam jaringan internet. 

Pemesanan Nama Domain 

Untuk membuat atau memesan nama domain haruslah nama domain yang belum pernah 
dimiliki orang atau perusahaan lain sebelumnya. Untuk memeriksa hal tersebut kamu dapat lakukan 
melalui: 

www.namadomain.com 

www.registercenter.com 

Untuk pemesanan nama domain biasanya dikenai biaya pertahun sesuai dengan SLD (Second 
Level Domain) yang dipesan. Pembayaran biaya tersebut dapat dilakukan melalui kartu kredit atau 
transfer bank tergantung ketentuan yang diatur oleh situs Provider Web Hosting tersebut. 

Anda dapat pula memesan nama domain mellaui situs gratis, seperti: 

www.geoties.com 

www.tripod.com 

www.kotaweb.com 


204 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 




























Q. Mendaftarkan Alamat Domain ke Provider Web Hosting 


Untuk mendaftarkan nama domain pada Provider Web Hosting dapat dilakukan dengan langkah 

sebagai berikut: 

1. Isilah nama domain yang kamu inginkan pada field pengisian nama domain. Apabila nama 
tersebut sudah dimiliki orang lain sebelumnya, cobalah cari nama domain lainnya hingga 
nama domain tersebut masih dapat didaftarkan. 

2. Pada layar berikutnya isilah data informasi kepemilikan domain dan tentukan cara pembayaran 
atas domain yang kamu miliki. 

3. Periksa kembali data kepemilikan domainmu. 

4. Konfirmasi domain yang telah didaftarkan akan diproses dan diberitahu melalui e-mail yang 
telah kamu isi. 

5. Jika proses di atas berhasil berarti kamu telah memiliki domain komputermu dalam jaringan 
internet. 

R. Melakukan Upload 


Upload adalah proses mentrasfer file yang ada pada komputer kamu ke komputer server. 
Upload dapat dilakukan apabila kamu telah memiliki hosting dan domain. Proses sebaliknya 
dinamakan download. Biasanya orang lebih banyak melakukan download daripada upload. Untuk 
melakukan upload dapat melalui web hosting, misalnya WebFTP dari Lycos Tripoid. Pada umumnya, 
web hosting memiliki link untuk melakukan uploading. Apabila kamu telah siap dengan file yang 
akan di -upload, maka oleh uploader secara otomatis file tersebut akan di-upload. Adapun langkahnya 
sebagai berikut: 

1. Pilih menu WebFTP pada Account situs. 

2. Pilih file yang akan di -upload dengan mengklik browse. 

3. Klik Upload maka proses transfer sudah dilaksanakan. 


S. Memperbaiki dan Merevisi Data yang Sudah Ada 


Untuk memperbaiki dan merevisi data yang sudah ada dapat dilakukan secara langsung 
melalui tag-tag html. 


colors"#OOQ0FF">MAJU RERSAMA CHEATIP 
COMPUTERc/font><7 b>< /v> 


Text MAJU BERSAMA CREATIF COMPUTER direvisi menjadi JAKARTA DESIGN CREATIF 


color="#000OFF">JAKARTA DESIGN CREATIF</fontx/bx/p> 


Membuat Homepage Sederhana dan Interaktif 


205 

























<p> 

Hardware : 

</p> 

<ul type-"sqyare ,, > 
<li>Harddisk</li> 

< 1 i>Mo4em</li> 

<ii>dan lain“lain</l±> 
<p>3of tware; </p> 

<ol> 

<li>Windcrws XP</li> 
<li>Norton Utilityc/li> 
■£li>MicroSoft Office</li> 
<Li>dao lain-latn</li> 
<p>£nbsp;c/p> 


<D> 

IT 

Hardware : 

</p> 

<ul type- ,p squa r e 11 > 

/li> 

<li>Kabel Jarir,gsn</li> 
<li>dain lain-lain</li> 
<p>Software: </p> 

<0l> 

<li>p-hotoshop</li> 
<li>Corel Draw</li> 
■^li>Freeban:d</Ii> 
<li>daa lain-lain</li> 
cp>snbsp;</p> 


Kamu dapat pula memperbaiki dan merevisi data yang sudah ada secara langsung pada 
dokumen html. 


T. Memprogram Web Database Interaktif 


Setelah kamu memahami cara membuat homepage dengan desain yang menarik, cobalah 
kamu membuat web database interaktif. Untuk membuat web database tersebut dapat dilakukan 
dengan langkah sebagai berikut: 

1. Klik File - New - Page, akan tampil web database interaktif berupa formulir. 


Te-SJ us whal you think ab?ut MW web sil* + <eiur products t Qttf "igawiitsc-cj, -.-i 
anything tlie that comas to mind. We weteom t ill! of yew comments and 
fttggtsticutt 


What kind of roiiunenl would yon like to send.? 


r Cotaptamt r Problem g L-ugge&tJori r Praise 

What about us do you, want to eonituont on? 


|Web Site ~3 Other 


[Euler your comment* in I he spare pnitiilrd below: 


pm i—-— 

HTML X / J 


r . . l: 




n 


i 


^ i 


Gambar 3.21 Tampilan Web Database interaktif 


206 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 













































2. Kamu dapat mengedit text atau mendesain form tersebut agar lebih menarik. 



Konsuffas/ Kesehafan On/i'ne 


Alffrlamu Q'tetkam Wf .wtf 

TiMiytfkiXi pdd.i fcmtl ptnrtiHaStShJr) kttiftdtei arkii 
Mamliti api and a at an ajukan 1 

P JSuid^. U-e^voLj r Lingk^ni-^sn f*~ Oltft-'OL'dlAri 

Sub inal#f1 va n f. and* t*n¥ak«n J 

1 1 ..-i... i. * i i_ r j rii 1 -, ^ r 


Tu I It lab i-oal pad a kolaV btrlkul 


H-'i I-.JI -1 a i>i>; »iy4 ii<e -c.g pni^uJ-Lj"^ a«^4k ■ 

l.ufa* itl Uit iart f n^L ■'ifljr hujitn’ a p'L 
| <■ l.yij L>«Ji V i J|*El l Crl! 4 

WhfMiiattfiNthnF* * 


TijUt ilamai ifndi untuk an y*n|t *Mn h*m< Iclrlm; 

Mania (Tia^ai Ah Rd^amim 

E OltI not 

Tel futMtel " 1 

I-AX fitlKHPit 

Gambar 3.22 Hasil modifikasi web database 

Demikianlah pembahasan tentang teknik membuat homepage sederhana dan interaktif. Kini 
kamu dapat membuat homepage untuk keperluan sekolahmu, keluarga, maupun masyarakat. Untuk 
menambah wawasanmu tentang materi tersebut kunjungilah website berikut: 
http://www.ca.inter.net/en/help/homepage.php 
http://www.buildwebsite4u.com/building/build-website.shtml 

_ 

Homepage merupakan halaman depan sebuah website yang memuat informasi penting. 
Homepage dapat diibaratkan sebagai halaman daftar isi dari sebuah buku. Selain itu, homepage 
juga memiliki fasilitas-fasilitas, seperti Hypertext atau Hypertext Mark-Up Language (HTML). 

Pengoperasian homepage tidak jauh berbeda dengan membuat sebuah dokumen pada 
Microsoft Word. Hanya saja dalam megoperasikan homepage menggunakan fasilitas HTML supaya 
tidak terjadi lompatan-lompatan antarhalaman atau website pada ruang lingkup server yang sama, 
tetapi dapat terjadi pada server yang letaknya saling berjauhan di seluruh penjuru dunia. 

Selain itu, homepage juga dapat memuat banyak halaman yang saling berhubungan 
satu sama lain dengan membuat aplikasi dalam sistem yang terintegrasi menggunakan 
hyperlink, database, dan form. Tidak hanya itu pembuatan gratis dapat dilakukan sesuai 
homepage yang diinginkan menggunakan software pendukung. 


Membuat Homepage Sederhana dan Interaktif 


207 






























msmmm _ 

Kamu sudah mempelajari materi tentang jenis-jenis perangkat lunak dalam homepage, 
komponen-komponen pada tampilan jendela frontpage, elemen-elemen dalam dokumen HTML, 
bentukform, cara mengedit text HTML, memanipulasi frames, melakukan download dan upload 
serta dalam jaringan internet. 

Untuk mengukur penguasaanmu terhadap materi-materi yang disajikan, kerjakanlah 
latihan-latihan soal berikut. Jika kamu sudah dapat mengerjakan 80% atau lebih dari soal-soal 
latihan berikut dengan benar, kamu sudah dapat dikatakan menguasai materi pada bab 3 ini. 
Akan tetapi, jika kamu belum mampu mencapai 80% penguasaan materi tersebut maka kamu 
harus mempelajari kembali materi tersebut, baik dengan bertanya kepada guru di sekolah, 
maupun dengan minta bantuan teman, saudara, atau orang tua di rumah. 



I Berilah tanda silang (x) pada salah satu burnt a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang 
paling tepat! 

1. Berikut ini yang bukan merupakan perangkat lunak untuk membuat homepage adalah .... 

a. Microsoft Word 

b. FrontPage 

c. Corel Draw 

d. Dreamweaver 

e. Java Script 

2. Type file untuk homepage adalah .... 

a. Web page 

b. Documents 

c. Worksheets 

d. Workbooks 

e. Presentation 

3. Berikut ini yang bukan termasuk dalam tampilan baris menu FrontPage adalah .... 

a. Frames 

b. Message 

c. Table 

d. Format 

e. Insert 


208 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 






















4. Baris yang berisi ikon-ikon untuk memudahkan perpindahan antarkotak jendela adalah .... 

a. Menu Bar 

b. Forder List 

c. Takspane 

d. Frontpage Editor 

e. Views Bar 

5. Berikut ini yang tidak terdapat pada baris tampilan adalah .... 

a. Report 

b. Page 

c. Table 

d. Folders 

e. Navigation 

6. Source sebuah homepage berisi.... 

a. Kode HTML 

b. Kapasitas homepage 

c. Status homepage 

d. Lokasi homepage 

e. Sumber alamat homepage 

7. Pada FrontPage URL diketik pada kotak isian .... 

a. Location Bar 

b. Links 

c. Go 

d. Address Bar 

e. Go To 

8. Untuk memanipulasi komponen pada halaman homepage terdapat pada sheet.... 

a. Normal 

b. HTML 

c. Preview 

d. Workbook 

e. Worksheet 

9. Untuk mempercantik penampilan dengan efek animasi tertentu kita gunakan fasilitas .... 

a. Fill Effect 

b. Dynamic Effect 

c. Custom animation 

d. Presentation 

e. Effect animation 

10. Untuk menambahkan text berjalan kita gunakan .... 

a. Page Banner 

b. Theme 

c. Scrolling text box 

d. Marque 

e. Sticker News 


Membuat Homepage Sederhana dan Interaktif 


209 


















■ ■ ■ ■ 


11. Scrolling text box digunakan untuk 

a. text berjalan 

b. text box bergulung 

c. text box satu baris 

d. text box dua baris 

e. text box multiline 

12. Untuk melihat kapasitas komponen dari sebuah homepage kita klik .... 

a. Folders 

b. Navigation 

c. Report 

d. Document Info 

e. Properties 

13. Page Transition digunakan untuk .... 

a. mengatur durasi transisi antarhalaman 

b. mengatur efek transisi antarhalaman 

c. mengatur prosedur transisi antarhalaman 

d. mengatur tampilan transisi antarhalaman 

e. mengatur frekuensi transisi antarhalaman 

14. Hit Counter digunakan untuk.... 

a. menghitung durasi loading website 

b. menghitung banyaknya daftar kunjungan 

c. menghitung daftar update sebuah website 

d. menghitung banyaknya komponen sebuah website 

e. menghitung lamanya sebuah website dikunjungi 

15. Sekumpulan tombol untuk menjalankan perintah-perintah dalam sebuah homepage disebut.... 

a. Marque 

b. Hit Counter 

c. Hover Button 

d. Command Button 

e. Navigator Bar 

16. Untuk menampilkan beberapa halaman secara bergantian dalam interval waktu tertentu 
digunakan .... 

a. Substitution 

b. Marque 

c. Banner 

d. Banner and manager 

e. Scheduled include page 

17. Online text box sangat cocok untuk.... 

a. membuat text secara online dalam jaringan internet 

b. membuat link kesemua file dalam harddisk 

c. membuat text satu baris dalam kotak isian 

d. membuat kotak isian memo atau keterangan tambahan 

e. membuat sebuah garis pada text box 


210 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 


















■ ■ ■ ■ 


18. Ikon stop current jump pada toolbar standart digunakan untuk 

a. menghentikan loncatan antardokumen 

b. menghentikan loncatan antara halaman sebuah homepage 

c. menghentikan proses loading sebuah website 

d. membatalkan proses loading sebuah homepage 

e. keluar dari homepage atau website yang sedang aktif 

19. Tag-tag sebuah homepage dapat dilihat melalui sheet.... 

a. HTML 

b. Normal 

c. Preview 

d. Document info 

e. Propeties 

20. Tombol kreatif yang dikaitkan dengan efek suara, gambar dan lainnya dinamakan .... 

a. Command Button 

b. Hover Button 

c. Creatif Button 

d. Link Button 

e. Multimedia Button 

21. Radio Button digunakan untuk .... 

a. tombol pilihan dari pilihan yang tersedia 

b. mengkaitkan dengan radio pengendali 

c. mengkaitkan dengan radio frekuensi 

d. mengkaitkan dengan suara 

e. tombol on-off dari sebuah pilihan yang tersedia 

22. Kodetag<b>.</b>berarti.... 

a. huruf tebal 

b. huruf kapital 

c. hutuf miring 

d. huruf besar 

e. huruf b 

23. Kode tag Size=”4” berarti penulisan huruf sebesar.... 

a. 8 point 

b. 10 point 

c. 12 point 

d. 14 point 

e. 16 point 

24. Kode tag < option >.< /option > adalah kode untuk.... 

a. Check Box 

b. Drop down menu 

c. Radio Button 

d. Push Button 

e. Scrolling text Box 


Membuat Homepage Sederhana dan Interaktif 


211 




















■ ■ ■ ■ 


25. Jika kita mengklik File - New - Page - Style Sheet berarti kita sedang 

a. membuat form isian 

b. menerapkan Cascading Style Sheet 

c. membuat file baru 

d. membuat halaman baru 

e. membuat sisipan halaman 

26. Untuk memeriksa apakah domain yang kita pesan belum ada yang memiliki sebelumnya 
dapat kita periksa melalui.... 

a. www.lnternic.com 

b. www.apjii.net 

c. www.namadomain.com 

d. www.registercenter.net 

e. www.kotaweb.net 

27. Tempat untuk mendaftarkan alamat domain adalah .... 

a. Internet Service Provider 

b. TELKOM 

c. Internic 

d. APJII 

e. Provider Web Hosting 

28. Fasilitas hyperlink terdapat pada menu .... 

a. Tools 

b. Insert 

c. Component 

d. Frames 

e. Window 

29. Tag <UL> dan <U> digunakan untuk .... 

a. membuat daftar definisi 

b. membuat daftar bernomor 

c. membuat daftar tidak bernomor 

d. membuat daftar pemilik homepage 

e. membuat daftar umum homepage 

30. Tag yang digunakan untuk membuat garis horizontal adalah .... 

a. <H0> 

b. <HZ> 

c. <HR> 

d. <HN> 

e. <HT> 

31. Tag <BLOCKQUOTE>.... </BLOCKQUOTE>.... digunakan untuk penulisan .... 

a. huruf tebal 

b. menjorok ke dalam 

c. kutipan 

d. latar belakang block 

e. kutipan blok 


212 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 


















■ ■ ■ ■ 


32. Untuk memberikan coretan pada text digunakan tag 

a. <X> 

b. <C> 

c. <S> 

d. <Z> 

e. <F> 

33. Tag <SMALL> digunakan untuk.... 

a. memperkecil huruf 

b. membuat huruf kecil 

c. menulis SMALL 

d. membuat text Sentence Cace 

e. mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil 

34. Ukuran huruf dapat diatur dengan menggunakan tag .... 

a. <FONT> 

b. <TEXTSIZE> 

c. <SIZE> 

d. <BASEFONT> 

e. <BIG> atau <SMALL> 

35. Untuk mengkaitkan dengan dokumen lain digunakan tag .... 

a. <LINK> 

b. <HYPERLINK> 

c. <AHREF...</A> 

d. <HTML> 

e. <BODY> 

36. Untuk memasukkan gambar digunakan tag .... 

a. <IMRSCR=...> 

b. <IMG SCR =...> 

c. <PICTR =...> 

d. <DRAW =...> 

e. <JPG =...> 

37. Domain CO.ID digunakan untuk .... 

a. perusahan industri 

b. perusahaan berbadan hukum 

c. perkumpulan atau organisasi 

d. perorangan 

e. pembaga negara 

38. Untuk Instansi pemerintah menggunakan domain .... 

a. Gov.id 

b. Int.id 

c. Mil.id 

d. Go.id 

e. Or.id 


Membuat Homepage Sederhana dan Interaktif 


213 


















■ ■ ■ ■ 


39. Domain untuk lembaga pendidikan atau sekolah adalah 

a. sch.ac.id 

b. edu.id 

c. co.id 

d. mil.id 

e. or.id 

40. Tempat di mana seseorang dapat menyimpan data di sebuah web server untuk dapat diakses 
oleh banyak orang adalah .... 

a. ISP 

b. Web Hosting 

c. Telkom 

d. APJII 

e. Internic 

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 

1. Sebutkan tujuh buah perangkat lunak yang digunakan dalam mendesain website! 

2. Tulislah komponen-komponen yang terdapat pada tampilan kotak jendela FrontPage beserta 
kegunaannya! 

3. Tulislah lima buah komponen yang dapat dimasukkan dalam halaman homepage beserta 
fungsinya! 

4. Jelaskan secara singkat cara melihat dan memodifikasi HTML sebuah website dalam jaringan 
internet! 

5. Sebutkan beberapa bentuk Form beserta kegunaannya! 

6. Jelaskan secara singkat cara memanipulasi frames! 

7. Jelaskan secara singkat cara mengkaitkan text atau objek dengan sebuah file atau referensi 
dalam sebuah website di jaringan internet! 

8. Tulis alamat situs pendaftaran domain secara gratis. Tulis pula ciri khas dari situs tersebut! 

9. Tulislah alamat situs pendaftaran domain dengan biaya tertentu. Tentukan tata cara 
pembayarannya! 

10. Jelaskan cara melakukan download dan upload! 


214 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 



















Daftar Pustaka 


Anonim. 2009. Professional Excel Development: The Definitive Guide to Developing Applications 
Using Microsoft Excel, VBA, and. NET (2nd Edition). Boston: Pearson Education. 

Anonim. 2002. The Complete Idiot’s Guide to Creating a Web Page (5th Edition). USA: Pearson 
Education. 

Bud E. Smith. 2009. Creating Web Pages for Dummies. Indiapolis, Indiana: Wiley Publishing Inc. 

John WalkenBach. 2004. Excel 2003 Power Programming with VBA (Excel Power Programming 
with VBA). Indiapolis, Indiana: Wiley Publishing Inc. 

_. 2003. Microsoft Excel 2003 Bible. Indiapolis, Indiana: Wiley Publishing Inc. 

Padji M. Sudarmo. 2006. Kamus Istilah Kompuler, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bandung: 
Yrama Widya. 

Preston Gralla. 2002. How the Internet Works (8th Edition) (How It Works). USA: Que. 

Scott Mitchell. 2009. Create Your Own Website (4th Edition). USA: Pearson Education. 


Daftar Pustaka 


215 



















Glosarium 



absolute reference 
address bar 


alignment 


ascending 

auditing 

bandwidth 


border 

chatting 


check box 


client 

ClipArt 


compile 


referensi mutlak, acuan rumus yang tidak berubah di dalam sel pun rumus 
itu digunakan 

sebuah aksesoris antarmuka pada web browser yang mengindikasikan 

sebuah URL, alamat web, atau sebuah file lokal yang sedang ditampilkan 

oleh browser atau apa yang ingin ditampilkan oleh pengguna komputer 

perataan, dalam jaringan komputer merupakan proses meratakan 

komponen sebuah sistem terhadap komponen lainnya. Misalnya 

sinkronisasi waktu komputer dari suatu sistem 

pengurutan data dari yang terkecil hingga ke terbesar, misal 0,1,2,.... 9. 

proses memeriksa lembar kerja dari kesalahan 

ukuran yang diberikan ISP, seberapa lebar spektrum yang dihantarkan 

sesuai dengan lebarnya jalur komunikasi, untuk menampung kapasitas 

data 

batasan, bingkai 

percakapan interaktif antar sesama pengguna komputer yang terhubung 
dalam suatu jaringan; percakapan ini bisa dilakukan dengan saling 
berinteraktif melalui teks, maupun suara 

tipe kontrol interaktif yang sering digunakan dalam antarmuka pemakai 
grafik; check box ini digunakan untuk untuk mengaktifkan atau mematikan 
suatu fasilitas atau lebih atau pilihan dari alternatif yang ada; ketika check 
box ini dipilih, biasanya akan dimunculkan tanda x atau sebuah tanda 
centang di dalam kotak tersebut; bandingkan dengan radio button, dan 
control 

komputer yang memanfaatkan sumber daya dalam jaringan yang 
disediakan oleh komputer lainnya, yang disebut dengan server 
gambar foto dalam bentuk digital, biasanya yang telah disediakan oleh 
sistem yang digunakan, namun demikian ClipArt ini juga bisa diimport dari 
dokumen lain yang sejenis dan disupport oleh sistem tersebut 
istilah ini biasanya digunakan pada tahapan ketika program telah selesai 
dikerjakan dan kemudian diproses sehingga menghasilkan suatu program 
yang dapat dieksekusi 


216 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 



















cookies 


CPU 


data 


data karakter 
data numerik 
database 


default 

descending 

desktop 


domain 

download 

e-mail 



file 

fill handle 

footer 

form 


data file yang ditulis ke dalam harddisk oleh web server untuk 
mengidentifikasikan diri kita pada situs, sehingga sewaktu kita kembali 
mengunjungi situs tersebut, situs tersebut akan mengenalnya 
centar processing unit, yaitu unit pengolah pusat (UPP) yang merujuk 
pada perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan 
perintah dan data dari perangkat lunak 

fakta, atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan 
dengan kenyataan, simbol-simbol, gambar-gambar, kata-kata, angka- 
angka, huruf-huruf, atau simbol-simbol yang menunjukkan suatu ide, objek, 
kondisi, atau situasi dan Iain-lain 

data masukan yang berupa karakter/huruf, simbol, termasuk gambar 

data masukan yang berupa angka atau bilangan 

basis data, representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan disimpan 

secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redudansi) 

yang tidak perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan 

keadaan awal 

pengurutan dari terbesar ke terkecil, misal 9, 8, 7,..., 2 
layar monitor yang dipenuhi dengan ikon-ikon yang mewakili program 
yang terdapat di dalam komputer, salah satu model kemasan komputer 
yang sengaja dirancang untuk ditempatkan di atas meja kerja, disebut 
juga dengan desktop computer 

sebuah alamat, yaitu alamat sebuah homepage, website, atau situs 
menyalin data dari server secara remote, mengambil file atau mentransfer 
file dari satu komputer 

singkatan dari electronic mail', pesan, atau surat secara elektronik, baik 
berupa teks maupun gabungan dengan gambar, yang dikirimkan dari satu 
alamat ke alamat lain di jaringan internet 

sekumpulan data yang memiliki tipe dan sifat yang sama, informasi tentang 
identitas spesifik, di dalam database diartikan sebagai identitas spesifik 
dari sebuah objek; misalnya objeknya mobil, field warnanya biru 
arsip yang disimpan dalam suatu media, yang terdiri dari kumpulan 
karakter, dan didokumentasikan dalam bentuk data digital oleh komputer 
sebuah tanda persegi berwarna hitam di sudut kanan bawah sel aktif 
catatan bagian bawah dari laporan yang ada hampir pada setiap halaman 
sebuah jendela yang merupakan wadah bagi berbagai komponen yang 
akan terpasang dalam suatu program aplikasi; dalam pembuatan sebuah 
program form dapat bertindak sebagai jendela program, kotak dialog dan 
jendela peringatan 


Glosarium 


217 





















frame 

frontpage 

grafik 

harddisk 

hardware 

header 

homepage 

HTML form 
hub 

hyperlink 

ikon 

image 

informasi 


internet service provider 


bingkai, jendela yang tampak pada layar monitor sebuah PC (Personal 
Computer) ketika membuka suatu aplikasi tertentu 
atau Microsoft Office Frontpage, merupakan sebuah program aplikasi 
editor HTML yang berbasis WYSIWYG dan juga bertindak sebagai alat 
bantu administrasi situs web yang dikembangkan oleh Microsoft untuk 
jajaran sistem operasi Windows 

citra, meliputi gambar dan pencitraan lain yang dihasilkan komputer, 

berbentuk garis, lengkungan, kurva, dan sebagainya 

cakram keras, piringan, media yang berbentuk piringan, umumnya istilah 

ini digunakan untuk media penyimpan data 

perangkat keras, merupakan salah satu elemen dari sistem komputer, 

suatu alat yang bisa dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung, 

yang mendukung proses komputerisasi 

keterangan pada sisi bagian atas yang ada pada hampir setiap halaman. 
halaman muka dari sebuah situs web, halaman default yang diset untuk 
sebuah browser, halaman ini ditayangan di Internet melalui media World 
Wide Web 

sebuah konstruksi (construction) HTML yang meliputi deklarasi 
(declaration) tag 

pusat, digunakan untuk menambah node di LAN, di dalam komputer 
jaringan disebut juga dengan wiring center 
melompat ke dokumen lain, serangkaian text atau citra (yang dapat 
diperoleh dengan mengklik tombol mouse sebelah kiri) yang dapat 
membawa ke posisi lain dalam suatu dokumen atau ke bagian lain 

WWW. 

lambang kecil yang berfungsi sebagai menu untuk menuju suatu fungsi. 
citra/grafik/gambar; suatu representasi keadaan visual; file grafik dapat 
disertakan dalam dokumen web, yang bukan merupakan bagian dari 
dokumen tersebut, tetapi merupakan link yang menunjukkan lokasi dari 
file grafik tersebut 

keterangan, penerangan, data yang telah diproses ke dalam suatu 
bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai 
nyata, sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk mengambil 
keputusan, dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan 
mendatang 

sebuah perusahaan yang memberikan pelayanan kepada konsumen 
untuk dapat mengakses internet 


218 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 


















internet 

LAN 

mailing list 

margin 

memori 

microprocessor 

microsoft excel 
modem 


monitor 

motherboard 

mouse 

operating system (OS) 


output device 
passive hub 
pointer sel (cell pointer) 
port 


singkatan dari interconnection networking, diartikan sebagai sebuah 
jaringan komputer dalam skala global/mendunia 
local area network-, jaringan komputer sederhana, lingkungan sekitar 
menerangkan di mana sistem berada 

sering diistilahkan sebagai milis, yaitu sebuah alamat e-mail yang 
digunakan oleh sekelompok pengguna internet untuk melakukan 
kegiatan tukar menukar informasi 

batas-batas teks terhadap format penulisan; margin ini digunakan dalam 
pengolahan dokumen untuk menentukan jarak pinggiran dari kertas 
bagian dari komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan program 
mesin kecil sebagai pemroses dan pengendali utama proses yang terjadi 
pada komputer, yang dibuat dalam bentuk chip-, meskipun ukurannya 
secara fisik tidak terlalu besar, tetapi pemikir utama dari sebuah komputer 
adalah pada microprocessor ini, dan di sinilah proses utama diolah 
perangkat lunak aplikasi untuk pengolah angka yang dikeluarkan oleh 
microsoft 

modulation demodulation; umumnya alat ini digunakan untuk merubah 
sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya, misalnya untuk 
menghubungkan antara dua komputer melalui dial-up dengan 
menggunakan line telepon dalam mengakses data melalui jaringan 
atau internet 

piranti output untuk menampilkan/memperlihatkan informasi sehingga 
dapat dibaca dan diketahui oleh manusia 
papan induk; papan yang berisi rangkaian elektronikyang berfungsi sebagai 
pusat pengolahan, papan sirkuit utama komputer berikut processor 
salah unit masukan (input device) yang berfungsi untuk mengendalikan 
gerakan/perpindahan pointer atau kursor secara cepat 
sistem operasi, yaitu perangkat lunak sistem yang mengatur dan 
mengendalikan perangkat keras dan memberikan kemudahan bagi 
user dalam penggunaan komputer; OS ini mengontrol penyimpanan 
data, input, output dari suatu perangkat ke perangkat lainnya 
piranti yang berfungsi mengolah hasil keluaran dari suatu proses 
hub yang tidak malakukan fungsi sebagai penguat sinyal 
penunjuk sel yang sedang aktif 

salah satu jenis soket pada personal komputer untuk menghubungkan 
komputer dengan peralatan luar seperti monitor, printer, mouse, dan 
keyboard 


Glosarium 


219 



















power supply 

printer 

protokol 


pulldown/dropdown 

range 

record 

router 


search engine 
sel (cell) 


server 


sinyal 


software 


spasi (space) 


catu daya, pembangkit daya, sumber daya, biasanya diartikan sumber 
listrik 

alat pencetak; istilah ini umum digunakan untuk pencetak karakter atau 
gambar ke suatu media (seperti kertas) 

aturan-aturan main yang mengatur komunikasi diantara beberapa 
komputer di dalam sebuah jaringan, aturan itu termasuk di dalamnya 
petunjuk yang berlaku bagi cara-cara atau metode mengakses sebuah 
jaringan, topologi fisik, tipe-tipe kabel dan kecepatan transfer data 
kumpulan menu yang muncul ketika mengklik sebuah menu 
kumpulan sel, baik yang berurutan maupun tidak berurutan 
sekumpulan data yang terdiri atas beberapa tipe atau sifat pada sebuah 
tabel 

sistem yang digunakan untuk menghubungkan jaringan-jaringan, 
perangkat yang berfungsi dalam komunikasi WAN atau menghubungkan 
dua network yang berbeda 

sebual perangkat yang dirancang untuk mencari informasi di dalam web 
bagian terkecil dari lembar kerja elektronik (spreadsheet) tempat untuk 
memasukkan data berupa kotakyang merupakan pertemuan antara kolom 
dan baris 

komputer yang bertugas sebagai pelayan jaringan; server mengatur lalu 
lintas data dalam sebuah jaringan dan menyediakan resource yang dapat 
dipakai oleh komputer lain yang terhubung dalam jaringannya 
suatu isyarat untuk melanjutkan atau meneruskan suatu kegiatan; 
biasanya sinyal ini berbentuk tanda-tanda, lampu-lampu, suara-suara, 
dan Iain-lain; dalam istilah teknik elektro, teknik informasi, dan teknik 
kendali, sinyal artinya besaran yang berubah dalam waktu dan atau dalam 
ruang, dan membawa suatu informasi; sinyal disini biasanya berupa sinyal 
elektrik. 

perangkat lunak, yaitu kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh 
mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya; perangkat lunak ini 
merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah, 
maupun dokumen serta arsip lainnya 

dalam naskah dianggap sebagai spasi atau karakter kosong, sedangkan 
dalam media penyimpanan, istilah ini diartikan sebagai ruangan atau 
kapasitas; misalnya kapasitas yang tersedia atau yang terpakai 


220 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 



















telepon 

toolbar 


URL 


USB 

user 

utility 

WAN 

web browser 


web 


workbook 

worksheet 


alat telekomunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui sinyal 
listrik 

papan kumpulan lambang-lambang atau ikon pada tampilan layar komputer 
yang mewakili suatu fungsi dalam komputer; toolbar ini biasanya digunakan 
sebagai short cut, sehingga suatu perintah dapat dieksekusi dengan cepat 
uniform resource locator (diterjemahkan: pelokasi sumber daya seragam), 
yaitu rangkaian karakter menurut suatu format standar tertentu, yang 
digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber-seperti dokumen 
dan gambar-di internet 

universal serial bus, yaitu salah satu standar interkoneksi antara komputer 
dengan peralatan luaryang mampu mendukung kecepatan di atas 1 Mbps 
pengguna, biasanya ditujukan kepada pengguna suatu sistem yang 
umumnya adalah manusia; misalnya pengguna komputer 
perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu, misalnya pemeriksaan 
perangkat keras 

wide area network, kumpulan dari beberapa LAN, jaringan komputer yang 
dapat menjangkau seluruh dunia 

penjelajah web, perangkat lunak untuk berselancar/menjelajah di internet; 
perangkat lunak (software) yang digunakan untuk mengakses World Wide 
Web; kemampuan dari sistem ini diantaranya adalah menampilkan 
informasi yang terdapat pada suatu alamat di internet serta menuju 
halaman lain yang terkait yang disediakan oleh halaman tersebut 
suatu sistem di internet yang memungkinkan siapa pun agar bisa 
menyediakan informasi; dengan menggunakan teknologi tersebut, 
informasi dapat diakses selama 24 jam dalam satu hari dan dikelola oleh 
mesin; untuk mengakses informasi yang disediakan web ini diperlukan 
berbagai perangkat lunak yang disebut dengan web browser 
kumpulan dari beberapa worksheet 

disebut juga spreadsheet, yaitu perangkat lunak yang mengolah data dalam 
bentuk tabel 


Glosarium 


221 


















Indeks 



o 

address bar 34, 37, 39, 45,118, 209 
Ascending 68, 77 
Auditing 74 

o 

Bandwidth 6 

border 72,72,73,80,97,181 

B 

chatting 1,6, 59 
Check Box 187,193,211 
client 6,9,10,11,19 
CPU 4,5,10 

o 

data numerik 81, 82, 83, 86, 87, 94 
database 35, 74,154, 155,156,157, 158,159, 
160, 183,184, 201,206, 207 
default 87 
descending 68, 76 
desktop 15,20,21,24, 31, 38 
domain 8,13,35,36,37,65,183,204,205,212, 
213, 214 

download 8,11, 29, 56,183, 205, 208, 214 

e 

e-mail 1,6, 8,10, 29, 31, 34, 45, 47, 48, 49, 50, 
51,52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 66, 76, 
205 



field 154,155,156,157,158,159,160,187,205 
file 1,3,6,8,9,13,15,29, 31,32, 38, 39,43,45, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 61,70, 71,72, 74, 
76,79,108,109,112,113,184,185,188, 
190, 191, 192, 196, 197, 199, 200, 201, 
205, 208, 210,212,214 
footer 31 

form 46, 74, 183,187, 193, 196,197, 201, 207, 

208, 212, 214 

frame 183,185,197,198, 208, 212, 214 
FrontPage 183, 184, 185, 186, 199, 208, 209, 
214 

© 

grafik 38, 67, 68, 72, 74, 77,170,171,172,178, 
179, 182, 186 

B 

harddisk 6, 29, 31, 38, 39, 54, 60, 62, 63, 192, 

200 , 210 

hardware 4, 5,13,15, 60, 61,62, 66,192 
header 31, 54, 72,182 

homepage 2,15, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 60, 61, 
62, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 
190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 
200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 

209, 210, 211,212,214 

hyperlink 72, 76, 181, 183,184, 186, 199, 200, 
201,207, 212, 213 


222 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 




















ikon 10,15-18, 20-22,24,25, 35, 39, 54, 59, 67, 
75-78, 81, 82, 83, 90, 94, 95, 97-99,114, 
116, 170, 171, 176, 178, 181, 182, 185, 
188, 200, 209, 211 
image 32 

informasi 1 -3,6,8-11,13,15,27,28,33,37,41, 
58, 60, 68, 74, 75,184, 205, 207 
internet 1, 2, 3, 6, 7,12-33, 35, 37-39, 41, 47, 
49, 58, 59, 60, 61 

Internet Service Provider 9, 12, 13, 15, 26, 61, 
65, 66, 212 


LAN 1,6, 8, 9,10,11,62,63,64 


e 

search engine 1,11,27, 28, 39, 41,42, 58 
sel 67, 68, 69, 71-74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 
85-90, 92-106, 108, 109, 114, 115, 116, 
117, 118, 119, 120, 121, 123, 132, 135, 

136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 

144, 145, 153, 154, 155, 156, 162, 164, 

166, 167, 168, 169, 170, 173, 180, 181, 

182, 184 

server 6,8,9,10,11,13,19,37,61,65,184,204, 
205, 207, 214 
sinyal 3,10, 60, 61,63 

software 9,10,11,13,14,15,22,33,60,61,65, 
192, 199, 203, 207 
spasi 115,140 




mailing list 1,10,11,60 

margin 31, 70, 111, 182 

memori 6, 60, 62, 63 

microprocessor 6, 60 

Microsoft Excel 38, 67, 69,153,167,181 

modem 2-8,10,13,15,16,22,26,60-64,66,192 

monitor 2,6,11,22,43,61,62,63,64,71,72,77 

mouse 176 

o 

port 4, 5, 64 
power supply 4, 64 
printer 8,19, 31,112 

protokol 3, 9, 18, 19, 21, 32, 35, 37, 60, 61, 62, 
63, 204 

pulldown 70,71,72,73,74,75 

o 

range 67, 71, 72, 92, 97, 106, 114, 134, 135, 
154-161, 165, 166, 167, 169, 170, 182 
record 74 
router 6,11 



telepon 2,3,4,5,6,8,10,12,13,15,21,26,39, 
49, 60, 61,62, 63,64, 87 
toolbar 32, 34, 35, 45, 69, 71,72, 75, 76, 77, 79, 



80,82,83,89,90,94,95,97,98,99,103, 
104, 105, 109, 170, 176, 179, 181, 185, 
188, 200, 211 


URL 1,11,13, 35, 37,186,188,191,200, 209 
USB 5 

user 9, 10,13,17, 20, 21, 22, 65, 66, 187,193, 
204 
Utility 192 



WAN 13,64 

web 1,2,8,9,11,13,27,33,39,43,44,60,62,184, 
186,187,190,191,192,193,196,197,199, 
204, 205, 206, 207, 208,212,214 
web browser 1,6,13, 22, 31,34, 37,45 
workbook 72, 73, 75, 78, 79,112,113, 208, 209 
worksheet 72,79,109,112,175,176,182,208,209 


Indeks 


223 


















Lampiran 1 



Lampiran 


Berita Seputar Teknologi Informasi dan Komunikasi 

A. Dampak Positif dan Negatif Akibat Perkembangan Teknologi Internet 

Internet adalah jaringan komputeryang terhubung secara internasional dan tersebar di seluruh 
dunia. Jaringan ini meliputi jutaan pesawat komputer yang terhubung satu dengan yang lainnya 
dengan memanfaatkan jaringan telepon (baik kabel maupun gelombang elektromagnetik). Jaringan 
jutaan komputer ini memungkinkan berbagai aplikasi dilaksanakan antar komputer dalam jaringan 
internet dengan dukungan software dan hardware yang dibutuhkan. Untuk bergabung dalam jaringan 
ini, satu pihak (dalam hal ini provider) harus memiliki program aplikasi serta bank data yang 
menyediakan informasi dan data yang dapat di akses oleh pihak lain yang tergabung dalam internet. 
Pihak yang telah tergabung dalam jaringan ini akan memiliki alamat tersendiri (bagaikan nomor 
telepon) yang dapat dihubungi melalui jaringan internet. Provider inilah yang menjadi server bagi 
pihak-pihak yang memiliki personal komputer (PC) untuk menjadi pelanggan ataupun untuk 
mengakses internet. 

Sejalan dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi internet juga semakin maju. 
’Internet’ adalah jaringan komputer yang dapat menghubungkan suatu komputer atau jaringan 
komputer dengan jaringan komputer lain, sehingga dapat berkomunikasi atau berbagi data tanpa 
melihat jenis komputer itu sendiri. Pada tahun 1999, jumlah komputer yang telah dihubungkan 
dengan internet di seluruh dunia mencapai lebih dari 40 juta dan jumlah ini terus bertambah setiap 
hari. Saat ini jumlah situs web mencapai jutaan, bahkan mungkin trilyunan, isinya memuat bermacam- 
macam topik. Tentu saja, situs-situs itu menjadi sumber informasi baik yang positif ataupun negatif. 
Informasi dikatakan positif apabila bermanfaat untuk penelitiaan. Di bawah ini akan dijelaskan 
dampak-dampak positif maupun negatif dari penggunaan internet. 

1. Dampak Positif 

a. Internet sebagai media komunikasi, merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan 
dimana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh 
dunia. 

b. Media pertukaran data, dengan menggunakan email, newsgroup, ftp dan www (world wide 
web-jaringan situs-situs web) para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar 
informasi dengan cepat dan murah. 

c. Media untuk mencari informasi atau data, perkembangan internet yang pesat, menjadikan 
www sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. 


224 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 


















d. Kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet sehingga manusia tahu apa saja yang 
terjadi. 

e. Bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan Iain-lain 

f. Kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu pergi 
menuju ke tempat penawaran/penjualan. 

2. Dampak Negatif 

a. Pornografi 

Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi, memang tidak salah. 
Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. 
Untuk mengantisipasi hal ini, para produsen ’browser’ melengkapi program mereka dengan 
kemampuan untuk memilih jenis home-page yang dapat di-akses. Di internet terdapat gambar- 
gambar pornografi dan kekerasan yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang 
untuk bertindak kriminal. 

b. Violence and Gore 

Kekejaman dan kesadisan juga banyak ditampilkan. Karena segi bisnis dan isi pada dunia 
internet tidak terbatas, maka para pemilik situs menggunakan segala macam cara agar dapat 
’menjual’ situs mereka. Salah satunya dengan menampilkan hal-hal yang bersifat tabu. 

c. Penipuan 

Hal ini memang merajalela di bidang manapun. Internet pun tidak luput dari serangan penipu. 
Cara yang terbaik adalah tidak mengindahkan hal ini atau mengkonfirmasi informasi yang 
Anda dapatkan pada penyedia informasi tersebut. 

d. Carding 

Karena sifatnya yang ’real time’ (langsung), cara belanja dengan menggunakan Kartu kredit 
adalah carayang paling banyak digunakan dalam dunia internet. Para penjahat internet pun 
paling banyak melakukan kejahatan dalam bidang ini. Dengan sifatyang terbuka, para penjahat 
mampu mendeteksi adanya transaksi (yang menggunakan Kartu Kredit) on-line dan mencatat 
kode Kartu yang digunakan. Untuk selanjutnya mereka menggunakan data yang mereka 
dapatkan untuk kepentingan kejahatan mereka. 

e. Perjudian 

Dampak lainnya adalah meluasnya perjudian. Dengan jaringan yang tersedia, para penjudi 
tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Anda hanya perlu 
menghindari situs seperti ini, karena umumnya situs perjudian tidak agresif dan memerlukan 
banyak persetujuan dari pengunjungnya. 


Lampiran 


225 


















f. Mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka berhubungan lewat internet 
daripada bertemu secara langsung (face to face). 

g. Dari sifat sosial yang berubah dapat mengakibatkan perubahan pola masyarakat dalam 
berinteraksi. 

h. Kejahatan seperti menipu dan mencuri dapat dilakukan di internet (kejahatan juga ikut 
berkembang). 

i. Bisa membuat seseorang kecanduan, terutama yang menyangkut pornografi dan dapat 
menghabiskan uang karena hanya untuk melayani kecanduan tersebut. 

Jadi internet bergantung pada pemakainya bagaimana cara mereka dalam menggunakan 
teknologi itu, namun semestinya harus ada batasan-batasan dan norma-norma yang harus mereka 
pegang teguh walaupun bersentuhan dengan internet atau di dalam dunia maya. 


Sumber: httpJ/www. unismuh. ac. id 


B. Pencegahan Dampak Negatif Internet untuk Anak 

Penggunaan internet tergantung pada pemakainya bagaimana cara mereka dalam 

menggunakan teknologi itu. namun semestinya harus ada batasan-batasan dan norma-norma yang 

harus mereka pegang teguh walaupun bersentuhan dengan internet atau di dalam dunia maya. 

Berikut adalah langkah praktis jika anda ingin anak anda dan anda bebas dari label gaptek namun 

terhindar dari paparan informasi menyesatkan. 

1. Peran orang tua sebagai pendamping sangatlah dibutuhkan. kondisikan bahwa masuk ke 
situs negatif (konten porno/kekerasan) itu sesuatu yang tabu, sehingga penggunaan komputer 
harus terbuka dan orang tua harus bisa melihat. 

2. Letakkan komputer di ruang keluarga atau ruangan yang sering dilewati umum sehingga 
dapat terus dipantau kegiatan anak saat mengakses internet (sebaiknya tidak di kamar tidur 
anak). 

3. Tentukan waktu online bersama. Orang tua dan anak bersama-sama duduk di komputer, 
berdiskusi tentang berbagai informasi dari internet. 

4. Pembatasan waktu browsing. Biasakan anak untuk disiplin mematuhi batasan waktu 
menggunakan internet. Hindari anak duduk didepan komputer hingga larut malam. 

5. Komunikasikan manfaat positif maupun negatif internet kepada anak secara gamblang. 
Jelaskan, internet adalah media informasi yang paling praktis serta tak terbatas. Namun, ada 
beberapa pihak yang memanfaatkan internet untuk maksud-maksud yang tidak baik. 

6. Berikan tips praktis untuk menghindari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan sepihak 
dari pengguna internet. Misalnya, dengan tidak memberi data pribadi, tidak memberikan nomor 
telepon dan alamat serta tidak memberikan foto pada siapapun yang tidak dikenal. 

7. Menggunakan internet protection software lokal. Langkah ini merupakan langkah mudah dan 
efisien untuk menghindarkan anak anda dari pengaruh negatif internet, termasuk dari situs 
lokal. Penyedia jasa proteksi ini akan memfilter semua jenis informasi maupun gambar dari 
layar komputer anak anda. 

8. Jika anak memperlihatkan tingkah laku tak wajar, segera diskusikan dengan mereka. Cari 
tahu, apakan internet menjadi penyebabnya. 


226 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 


















9. 


Tekankan pada anak bahwa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, tak kalah pentingnya 
dengan berinternet ria sepanjang hari. 

10. Jika anak anda mulai terlihat kecanduan internet atau game, segera diskusikan dengan ahli. 

Mereka tahu betul bagaimana menjadikan hidup anak anda tak hanya dihabiskan di depan 

komputer. 

C. Manfaat Internet bagi Pendidikan 

Internet merupakan produk teknologi informasi yang mampu berkembang pesat melewati batas 
negara dan berbagai sendi kehidupan manusia. 

Dunia pendidikan adalah satu bidang yang memanfaatkan internet secara luas untuk 
kepentingan peningkatan kualitas suatu institusi pendidikan. 

Internet dapat dikatakan sebagai perpustakaan maya (virtual library) yang mengandung jutaan 
informasi tentang berbagai hal, salah satunya termasuk data dan informasi tentang pendidikan. 
Internet dapat dijadikan sebagai salah satu sumber belajar alternatif bagi kalangan akademis 
setelah perpustakaan konvensional di lembaga pendidikan tinggi. 

Banyak tulisan ilmiah dan berbagai penelitian mengedepankan arti penting teknologi 
informasi semacam internet bagi sistem pengelolaan pendidikan. Kajian-kajian tersebut 
memperjelas kemanfaatan internet untuk berbagai kepentingan lingkungan akademis, seperti 
meningkatkan mutu pembelajaran, sumber dan media pembelajaran alternatif, pengelolaan 
pendidikan jarak jauh (distance learning), dan pengembangan database perpustakaan digital 
(digital library). 

Penggunaan teknologi informasi dalam bahan ajar mencakup tiga cara belajar yaitu auditorial, 
visual dan kinestetik. Ketiga cara belajar ini diperankan sangat baik oleh teknologi informasi dengan 
sangat baik, di mana pelaku belajar dapat mendengar, membaca, dan juga memperagakan walaupun 
dalam mayantara, namun dapat membentuk pengetahuan pelaku pelajar (Kurniawan, 2003). 

Institusi pendidikan yang mengembangkan database ’’elektronik” untuk memenuhi kebutuhan- 
kebutuhan pembelajaran abad 21 memiliki peranan sebagai berikut: (1) memberi informasi tentang 
kebutuhan-kebutuhan pendidikan dan pelatihan dan peluang-peluang, (2) memberi pengawasan 
kualitas, (3) memberi akreditasi melalui penilaian belajar yang independen, (4) mengembangkan 
kurikulum yang koheren dan tepat, (5) menjadi broker dan mensyahkan kursus-kursus dan bahan- 
bahan pendidikan dan pelatihan dari pemasok, (6) memberi pelayanan penggunaan dan komunikasi 
bahan-bahan pembelajaran multimedia yang user-friendly baik impor maupun eskpor, (7) membuat 
jaringan antar pelajar dan antar instruktur, (8) menciptakan bahan-bahan multi-media pendidikan 
berkualitas tinggi dalam bentuk yang diperoleh, (9) mengadakan penelitian untuk kebutuhan 
pendidikan dan pelatihan, dan (10) menggunakan teknologi-teknologi baru untuk pengembangan 
pendidikan dan pelatihan serta mengevaluasi penggunaannya (Rusmono dan Suharmantri, 2002). 

Dampak lain dari penggunaan teknologi informasi berbasis internet adalah memungkinkan 
berkembangnya fleksibilitas belajar yang tinggi. Peserta didik dapat mengakses bahan-bahan belajar 
setiap saat dan berulang, berkomunikasi dengan pengajar setiap saat, sehingga peserta didik lebih 
mampu memantapkan penguasaannya secara aktif terhadap materi pembelajaran (Siahaan, 2003). 


Lampiran 


227 


















Sebuah penelitian yang dilakukan dengan merancang model pengelolaan pembelajaran 
melalui internet dengan pemrograman interaktif, hypertext, program untuk konsultasi, dan beberapa 
aplikasi di internet, menghasilkan desain mata kuliah metode penelitian sehingga jumlah tatap mata 
kuliah dapat ditambah tanpa batas (lebih dari 15 kali) (Sasmoko, 2000). Hasil penelitian lainnya 
dilakukan oleh Hargis memperlihatkan bahwa semua responden dari program engineer dapat 
dengan baik meningkatkan skor mereka antara sebelum dan sesudah pengukuran setelah mereka 
menyelesaikan dengan modul instruksional on-line (Hargis, 2000). 

Penelitian lain dengan menggunakan meta-analisis menunjukkan bahwa peranan pemanfaatan 
komputer dalam proses pembelajaran cukup signifikan (berarti) untuk mencapai tujuan keberhasilan 
siswa (Asmin, 2003). Penelitian tentang pemakaian komputer (CAD) untuk pembelajaran berbasis 
kasus menunjukkan hasil yang cukup efektif untuk meningkatkan prestasi belajar mahasiswa (Binarti 
et. al., 2005). 

Bagi para pendidik internet menawarkan beberapa kesempatan, antara lain: Pertama; 
bermanfaat untuk pengembangan profesional seperti meningkatkan pengetahuan; berbagi sumber 
diantara rekan sejawat; bekerjasama dengan pendidik dari luar negeri, kesempatan untuk 
menerbitkan/mengumumkan secara langsung, mengaturkomunikasi secarateratur, dan berpatisipasi 
dalam forum dengan rekan sejawat baik lokal maupun internasional. Kedua; sumber bahan mengajar 
(misalnya mengakses rencana belajar mengajar dan metodologi baru; bahan baku dan bahan jadi 
cocok untuk segala bidang pelajaran; mengumumkan dan berbagi sumber belajar) (Juliandi, 2002). 

Internet juga memberikan kemanfaatan besar untuk siswa. Internet menawarkan kesempatan 
untuk: a). Belajar sendiri secara cepat (seperti meningkatkan pengetahuan, belajar berinteraktif, dan 
mengembangkan kemampuan di bidang penelitian); b. Memperkaya diri (antara lain meningkatkan 
komunikasi dengan siswa lain; dan meningkatkan kepekaan akan permasalahan yang ada diseluruh 
dunia) (Juliandi, 2002). 

Artikel ini merupakan cuplikan dari laporan penelitian hibah bersaing (Azuar Juliandi, Armansyah, Muis Fauzi Rambe, 
Eksplorasi Sumber Belajar Online untuk Pengembangan Database Pembelajaran llmu-llmu Manajemen, Laporan Penelitian 

Hibah Bersaing Dikti-Depdiknas, Tahun 2007) 

Sumber: http://azuarjuliandi.com 


228 


Teknologi Informasi dan Komunikasi KelasXI 


















Lampiran 2 


Pendalaman Materi Internet dan Homepage 

1. Buatlah sebuah account e-mail di Google Mail (gmail)l 

2. Lakukan pertukaran informasi dengan teman-temanmu, yaitu dengan saling berkirim e-mail! 

3. Aktifkan Internet explorer atau web browser lainnya! 

4. Ketikkan pada address bar URL berikut: http://blogger.com! 

5. Ikuti langkah-langkah pembuatan blog yang ditampilkan pada layar monitor seperti berikut! 



i- ■ ■ •* > ' • lO ?l I i »'J. MM? 



PlJbNMfSikifl 

par 




LlKAt_kn[B Fjftjui 


Buat sebuah blog 
dalam 3 langkah 
mudah; 


ClpLoKWl 
l-l.in v E l : u tods 
fh P111 h If-'tlpl.i!-! 


Si^OUrif 




CAi'l ftKfrN ilLOCi AHDA 


6. Buatlah beberapa tulisan dalam blog yang telah kamu buat! 

7. Lakukan publikasi, dan lakukan pertukaran informasi dengan teman-temanmu melalui blog 
tersebut! 


Lampiran 


229 

























Lampiran 3 


Aplikasi Pembelajaran Pengelolaan Angka 


1. Buatlah tulisan dan berikan warna pada bagian tertentu seperti gambar berikut! 

a. Aturlah perataan teks dan orientasi teks! 

b. Warnai bagian bagian tertentu seperti pada gambar! 

c. Buatlah rumus pada range D14 : R14 yang menunjukkan jumlah tiap-tiap kolomnya! 


Oata Pegawal Trap C atari a Perusanaao 


No 


k 

a 

4 

A 

I 

□ 

n 






Jp h-Pui 


7 I I 

n y 


I 1 i I 


Jok-W 

—T 


Jak 5*1 

- 


? J ;| t j! 



P Dl r i SI:,ll|ei 

2 

3 

"S’ 

1 

2 

1 

2 

2 

J 

2 

a J 

2 

2 

t 

1 

si 

1 

2 

* 

2 

t 

1 

f 

t 

T 

1 

1 

1 

1 


ArinvnlilrasJ 

& 

7 

& 

4 

71 

b 

i 

2 

1 

1 

3 

2 

1 

j 

2 

1 

dL 

f 

i 4i 

a 


* 

a 

& 

2 

~1 

Q 

2 

2 

& 

2 

? 

3 

ttauan^in 

? 

Js 


3 

4 

a 

3 

2 


li 

. 2 

2 

3 

a 

3 

4 

3 

2 

3 


3 

2 

4 


2 

4 

2 

? 

4 

2 

4 

Marfcppnn 

10 

0 

5 

7 

& 

0 

4 

3 


4: 

3 

2 

4 

3 

fi 

■» 

*■ 

4 

7 

£ 

Q 

S 

7 

s 

4 

& 

4 

! S| 

& 

4 

4 

JUMLAH 













1 



ai 

ir 

' 3% 


2. Buatlah tulisan dan berikan warna pada bagian tertentu seperti gambar berikut! 

a. Aturlah perataan teks! 

b. Gunakan tombol Merge & Center! 

G 6 0 j _j_”_ J T 

! j Daft a r Pegawal Bagian Perencanaan dan Eva-luasi Mutu Produksi 




NO 

Kegistao 

Kota 

Wfirns Pegawai 






She 1 vita iReia A 





Jakarta | 

MJhsan 

4 





ftemota Olivia 



1 

Parentsnaan 

Bandung 

ft jo fterdana 





And rlo Belli run. , 





Bofcor 

I 

Jerri K 

hi 




Tommy Khoirfin 

■ 11 




Jakarta 

Adi Panca Kho. 

u 




Novia 

1 \ 'I 



EvaluaH 

Bandung 

Yulia 

1'J 

1- 



F^J dam R osyd eh 

1 




Boftor 

Renita R. 

1 ;, i. 




Yusmta 


230 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 





























































































































3. Buatlah tulisan dan berikan warna pada bagian tertentu seperti gambar berikut! 

a. Aturlah perataan teks! 

b. Gunakan tombol Merge & Center! 

c. Aturlah format data sebagai format teks agar sel dapat dituliskan angka yang dimulai angka nol! 


D 


) 

4 


Wilayah 

Jawa 

Su mat era 

Jakarta 

Solo 

■ 

Lampung 

Padaog 

0215608941 

027145321 

072145089 

P 

075156432 


4. Buatlah tulisan dan berikan warna pada bagian tertentu seperti gambar berikut! 

a. Aturlah perataan teks dan tinggi baris serta lebar kolom! 

b. Aturlah format tanggal, format teks pada kolom No.Bon, format nilai mata uang pada kolom 
Harga Satuan dan Jumlah! 

c. Buatlah rumus pada range sel H4:H18 yang menunjukkan jumlah omzet penjualan tiap 
barang yang terjual! 

d. Buatlah rumus pada sel HI 9 yang menunjukkan julah total omzet penjualan! 


* * V 0 t I * « _H 1 


li. 

□lain pKnjyalwirr fiaiiintji 







NO, 

T prpcpgal 


BwvlS 

Iwaftfii Simian 

SHriyuk 


J . 

1 

2 i- M>J h'JS 

0235 

Buku lulls 

Hp 

4.000 

a — 



2 

23-Mej-08 

0235 

penggarit 

Rp 

1 5DD 

4 


Ji 

3 


^0235 

£#pu long an 

ftp 

3 SOD 

S 


m ’ 

4 


Q23S 

Pencil 

Rp 

1 25-0 

8 



| 

23-Wai-OS 

0736 

Ponp 

Rp 

2700 

7 



& 

23-M»hQ9 


ES'jku lull > 

Rp 

4.000 

2 


i i 

7 


0236 

SpWol 

Rp 

5.200 

3 



8 


0237 

Byku lulls 

Rp 4 000 

4 



8 

24-MbhOB 

023H 

Buku luK 

up 

4.000 

€ 


Uj 

10 

1 244§ftHQG 

F 0238 

SpkfioJ 

Rp 

5 200 

7 


h ^ i 

11 

[ 244M-W 

^ 0230 


Rp 

1 2S0 

4 


[it 

12 

?4JI»i-09 

0236 

P»"aa#rti 

ftp 

T 50 0 

G 


j l*\ 

i3 

24-M** 09 

0238 

Jsntfkfl 

up 

3.000 

7 


' r? 1 

[ill 

if] 

14 

244M-00 

r 0240 


Rp 

1200 

3 


15 

24-Mtha* 

0-240 ! 

J * 

Rp 

3 6 -CC 

1 











Lampiran 


231 


























































































































5. Buatlah tulisan dan berikan warna pada bagian tertentu seperti gambar berikut! 

a. Aturlah perataan teks! 

b. Buatlah grafik dari data penjualan pakaian olahraga! 

c. Berikan: 

- judul grafik: ’’Data Penjualan Pakaian Olahraga” 

- judul sumbu horizontal: ’’Bulan” 

- tabel di bawah grafik 


■1 

i _ 1 D 

i F i G h 

! J 

V 

L 


F* 

i_ 









DATA PENJUALAN 
PAKAIAN OLAHRAGA: 


is- 


■Ll 

Jf 


[ BUI. AN 

BANYAK 

[juli 

130 

AgustUS 

HO . 

September 

165 

loktober 

J 145 

November 

125 | 

■Desember 

100 

Ijumlah 

805 | 


□ata Henjuflldfi Pakaian OUbr 


tn 

in 

a 





Uli ; i^dgrrlj||a i 

sJl I'kJj ■ «ia£rar 

1 . Awl 

tAwti 

IN i-LL tin 

InW ■ La 

Idkt 


E].jiriri 


6. Buatlah tulisan cabang-cabang perusahaan seperti gambar berikut! 

a. Aturlah perataan teks dan orientasi teks! 

b. Gunakan WordArt! 

c. Berikan warna yang menarik! 







































































7. Buatlah tulisan seperti gambar berikut! 

a. Aturlah perataan teks dan orientasi teks! 

b. Tambahkan gambar yang sesuai! Kamu dapat meyalinnya dari CD Image atau internet. 

c. Gunakan tombol Merge & Center! 

d. Aturlah data bilangan dengan dua angka desimal! 

e. Berikan warna yang menarik! 

f. Buatlah rumus pada range sel J9:J13 yang menunjukkan jumlah data pada setiap barisnya! 

g. Buatlah rumus pada range sel D14:I14 yang menunjukkan rata-rata penjualan barang 
pada setiap bulannya! 


C | r o F F <] u 

• KOPE RASI SF M PAN PEN JAM BE RK A H SB AL U 
jjJ DAF1TAft PQUUMM SAfW+S 

i Dui am L<u ah}* 

I ■ 



■!n«i Rtfn ■Jf'ni.SI 



8. Buatlah tulisan dan berikan warna pada bagian tertentu seperti gambar berikut! 

a. Aturlah perataan teks dan tinggi baris serta lebar kolom! 

b. Aturlah format tanggal, format teks pada kolom kode wilayah, format waktu (time) pada 
kolom mulai dan selesai, format nilai mata uang pada kolom harga per menit dan jumlah 
bayar! 

c. Buatlah rumus pada range sel J6 : J15 yang menunjukkan jumlah bayar per pemakaian! 

d. Buatlah rumus pada sel J16 yang menunjukkan julah total bayar pemakaian! 


KEilANOAh 
WART EL CEKHA 



rn 

i- * 



I *’igpnl 
PBlFtaihlllUn 




0 


in 




u'nkif hi 


2QmGW-08 
IjO-CTi'h. OS 

jO-OhS-QS 


?t>-OK-D8 

Tl-Okt-OS' 





Lampiran 


233 

































































































































9. Buatlah tulisan dan berikan warna pada bagian tertentu seperti gambar berikut! 

a. Buatlah rumus pada sel L4 yang menunjukkan nama sales yang sesuai dengan kode yang 
diberikan (rumus VLOOKUP)! 

b. Buatlah rumus pada sel L5 yang menunjukkan banyaknya penjualan pada bulan Januari 
yang sesuai dengan kode yang diberikan (rumus VLOOKUP)! 

c. Buatlah rumus pada sel L6 yang menunjukkan banyaknya penjualan pada bulan Februari 
yang sesuai dengan kode yang diberikan (rumus VLOOKUP)! 

d. Buatlah rumus pada sel L5 yang menunjukkan banyaknya penjualan pada bulan Maret 
yang sesuai dengan kode yang diberikan (rumus VLOOKUP)! 

e. Buatlah rumus pada sel L8 yang menunjukkan jumlah total penjualan tiap orang sales! 

f. Buatlah rumus pada range sel CIO: El0 yang menunjukkan bayaknya penjualan tertinggi 
setiap bulannya! 

g. Buatlah rumus pada range sel Oil: El 1 yang menunjukkan bayaknya penjualan terendah 
setiap bulannya! 

h. Buatlah rumus pada range sel Oil: El 1 yang menunjukkan bayaknya penjualan rata-rata 
setiap bulannya! 

p* I 9 i *1 ■»- ~ '| i, 

■ DATA PENJUALAN 


( daEam rgtusan buaJi) 


Kode 

1 ■ , 

Sate* 

Januaii 

Februan 

Maiet 

Kode Sales 


1 

Andi 

13 

25 

21 

Nama Sales 


2 

Jonathan 

ii 

16 

24 

Penjualan BuLan Januan 


3 

Prioilia 

10 

19 

1S , 

Penjualan Butan Februarr 


4 

Amit 

24 

22 

20 

Penjualan Buian Marel 


•_5! 

Jotoo 

16 

26 

22 

Jumlah Total Penjualan 





Tertinggi I 



Terendah 



Rate Rata 


\ 


10. Buatlah tulisan dan berikan warna pada bagian tertentu seperti gambar berikut! Dengan 
menggunakan rumus database, tulislah rumus yang sesuai! 


D-iYlii PonR-nmaan G-iri rhm Honu* 


Narva ^gawa Wuayah 

U 9 J 0 


Bofftn 

1 ■ 



Mimfl Pcgattii, Wllajrah 

uua 

S1J1 

Bonoc 

Alrwr 

AftKfin TA 

15 

fiTSQOO 

000000 

FaiMl 

; a<X50S 

IT 

1066000 

lOOGOOO 

D.iv'id 

j&QGOR 

20 

75000 0 

700000 

Ronald 

TAfJGfRAttQ 

12 

1125000 

fcO-DMCI 

Jokn 

jAmMTA 

22 

625000 

500DCND 

j i CBUflJbs 

|BOSGH 

24 

§F5W0 

700000 

. Fjn 

\r. 

760000 

mxm[ 


4 ja*a'H'a 

L_* 

1175000 

mx kjij 1 


a i 


RjIa Rate G#|> Pfl ja Aral yang ber^ds di '?-ogar 

&anyaitfiy 0 ptgaAiai yang SfliWi ibawih 26 <alLn 
■ Jwn *-ih 9*ii * wiUyJh Jakarta yar.g Nruiha a&Jtirah 2tJ 

4 wil J y.i h yjng b*ruu3 70 lahtin fcaalAS 

- i -i ijui hj:i Saji dan tiifiu-s. ji & J*karla yang tnruiia dtiwah 20 


234 


Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 













































































































Saal ini dunia lel.^n menwuto era infornigsi Informaai insnjaiji wain yang mulfefc dibuluhktin otali 
&envj^ oittfig, semua instansi, dan semua negara, SeNngga muflcullaft suntu argufnen. Siapa yang 
mampu menguam mfoTmasi rtnPati yang akan mampu menguasar dunia' 

Pi masa-mass tp^ndaterig, arus inform a in nkan semak in meningkat melalm (aririgan inlornsL yang 
be-rslfat global 01 selurun dunla dan menuntut siapapun untuk beradaptasl jika ikdak ingin kelmggalan 
zaman Ennis an .niirnM ’ts.HH menjsdi salad satii inslmman dalam r*ra glahaliaasi yang ittiun rnenjadixan 
dunla irwfl|adi transparan dan [ertuiDungfcaR dengan sanga? vnudah dan cepat terms mengengl toalas- 
hates kewilaysharr a<au kebarcgsaan Dengan derm top, «top prang atem setiap bang$3 yang ingin b$ten 
datem menqha-rtep; tanlang-an global, periu meningkatkan kuaMas dirirtya untuk mettupudkan lunCutfln yang 
terkcmbang, 

Qteb kyratia Hu, pendidikan tbkruoipgi ipforrrteSJ dan kormtiikasf di sefcoteh muVftfc dtptiriutan, Ejenp&n 
tujuan: 

li. Mengsmbangksn a KU vitas pembelajaran yang IntoraMd ffntotocHro laarn/itg> 
2 Mengembangkan suatu proves painbaiajaian yang aJctif, trfek'if. mandirr, dan M^alif. yang pada 
akhimya 03 pa; meninokpikao fcyaiiia$ pendidifc&n dan sumber daya manusia nears ke$eJurn ba n, 

a. Merg&mbangkan p^nguasagn knlnnimpil^n dan pengetetiuan eti biriang mknnlqgi, mfoimasi dan 
komunikasi. 

Untuk menunjang tufuarMujuan tersebul diperlgkan garana dan prasaiana pendukung, 
sateh salkJnyA Imku Taknotegi In forma si dan Kpmunika&i sabagai bah an ajar slswa di 
sekoteh. 

Kekiwsan dan ketuiggufan buku Ini 

MfMeri dalam buku Ini dl&ajlkan aecafa sfstemalis, luges, nngkas. dan tengkap 
pDfiyajiaonya menqgunakan ban as a yang secscrnana, mud all unlufc dipahami. dan 
kofnunikairl 

Penyajian ruateri diawali dengan kata kunri pad a seiiap awai bab Kaia kunci ini berfungsi untuk 
memDarikan gatnbaran awni ten tang mated yang akan di babas dal am bab terse but. 
Gnmriangambar panaukimg matnri diiampilltan snesra propnrsinnal. jelas. dan mnnarik 
Proses pembetejaran titeeiingi dengan bsrb&gai Igtlhan-laUhan praklik, dengair lujuan agni 
5I5W3 dapai dengan 'angsung mencoba rnengap 1 lka 5 <kan konsep yang telah dipelajan, 
Kolurn 'Taluikab Kamu'?" akan mnnanifc untuk dibaca. karnna bmi&t iurarma^i-ir'iformasi 
tambanan yang yp to date dan akan monambak mwaun pembaca. 

- Pada akblr pembelajaran, disajikan soal-soal tpnhan unlufe mengukur imgkat penguasaan konsep 
yang teJah dipalajan 


ISBN 978-979-095-262-1 (no. jilrd langkap) 

ISBN 978-9T9-095-267-6 (jit. 2a) 

Buku teks pelajaran im teiah diniJai otehi Badan Sion dar National Pendidikar 
(BSNP) dan Lelah drtetapkan sebagai buku leks pelojaran yang mcmenuhi syaraL 
keloyakan unluk dpgunakan dalam proses pembelajaran melaluis Peraturan Menteri 
Pendcdikan Nasronal Nomor 49 Tahun 2009, tartggal 12 Agostus 2009. 

Hargf! Ecer&ri Teftinggi (HET) *Rp14,875*00 

Diunduh dan BSE.Mahoni.ooni 






